HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: P.K. Ojong (1920-1980) 
Jakob Oetama 


SELASA 
NOVEMBER 2012 


on 


27 


AMANAT HATI NURANI 


KOMPA 


RAKYAT 


TERBIT 36 HALAMAN $ KLASIKA 
NOMOR 148 TAHUN KE-48 
Online: wwwkompascom 
E-mail: kompas@kompascom 


Telepon: Redaksi (021) 5947710 
Iklan (021) 58679909 
Sirkulasi (O2I) 53679599 
Harga langganan Rp 78000,— 
Harga eceran Rp 8500— 


KRISIS MESIR 


Presiden Mursi Terus 
Mencari Celah Dialog 


KAIRO, KOMPAS — Presiden Mesir Muhammad Mursi hari 
Senin (26/1) terus berusaha mencari celah untuk membuka 
dialog dengan kubu oposisi. Namun, kubu oposisi yang menguasai 
uh ini belum memberikan 

but. 
ntidekrit Presiden Mursi s 
Mereka membangun podium untuk tempat 
ti aktivis kekuatan politik, Part 
ebarkan pamtlet berisi ser 
n dewan konstituante dan penghormatan kepa 
independensi lembaga yudikatif. Demikian dilaporkan wartawan 
Kompas Musthafa Abd Rahman dari Kairo, Mesir 

Suasana alun-alun simbol revolusi Mesir itu masih terlil 
ni mo 


log te 


pembul 


pedagang asongan di dekat alun-alun tersebut. 
anan memasang pagar beton di 

n Oasr el Aini, Pagar beton itu 
an utama tempat bel 

gedung parlemen, kantor perdana menteri, 


Korban mulai jatuh 


Dari luar Kairo, ibu kota Mesir, dilaporkan, konlik horizontal 
dit antara kubu pro dan kontra atas dekrit itu sudah mulai 
terjadi. Seorang pemuda dari kelompok Ikhwanul Mi 
diberitakan tewas dan 60 orang lainnya luka-luka dala 
an terhadap kantor Ikhw: Damanhur, 
170 kilometer arah utara Ka 

Konfik horizontal merembes pula dalam pertemuan beberapa 
organisasi prolesi, Pertemuan asosiasi wartawan dan persatu 
pengacara, Mingyu, diwarnai adu jotos di antara pihak-pihak 
berbeda pendapat soal dekrit presiden. 

Kementerian Kesehatan Mesir mengungkapkan, bentrok mas- 
su antara pihak yang pro dan kontra sejak Jumat lalu tel 


menyebabkan sedikitnya 1 orang tewas dun 297 orang luka- 
Jul 


Kubu kontradekrit bertekad menggelar unjuk rasa besar-be- 
ini, Sementara kubu prodekrit 
i tandingan di depan U 


Sementara itu, Presiden Mursi meminta Menteri Pera 
Ahmed Mekki menjadi mediator untuk membujuk kubu opo 
bersedia berdialog dengan Presiden, Mekki diharapkan bisa 
diterima pihak oposisi karena ia termusuk yang keberatan dengan 
dekrit presiden itu 

Beredar kabar b satu solusi kompromi 
diusulkan adalah dekrit presiden tetap tidak dicabut, te 
arus bet akan menggunakan wewenang luar 
diatur di dalam di 
Dewan Tinggi in Mesir. meng 
butir dekrit yang menyatakan keput 
diganggu gugat, tetapi hanya dalam h 
isu strategis dan keamanan nasional, Dewan tersebi 
Ir semua pengadilan bekerja seperti bi: 
ul seruan agar semua lembaga pengadil 
kerja sampai dekrit itu dicabut. 


ing akan 
pi Mursi 


takan bisa menerima 
n presiden tak bisa 
dengan 

juga 


—— wwwkompas.com . 
KOMPAS Eta si 

(fi 3 
KA P1 2561 00 


@ Presiden Tahu Laporan 

@ Pengakuan Barat Tak Bisa Diterima 
@ Kurikulum 2013 Akan Bertahap 

# BBM Melebihi Kuota 


D0 Aa 2 3 


yang berbatasan dengan Kali Sentiong dan dekat den 
tumpukan sampah menggunung hingga memenuhi kali kare 


dung: 


penuh dengan sampah sepanjang seki 
Jago ini dijadikan warga sebagai lokasi pembuangan sampah: 
mobil sampah dan petugas kebersihan kerap tidak datang, 


n (26/1), Kali 


DKI Bersiaplah Hadapi Banjir 


Curah Hujan di Bogor Lampaui Rata-rata dalam 30 Tahun Terakhir 


JAKARTA, KOMPAS — Warga di sepanjang 
bantaran Sungai Ciliwung diminta untuk waspada 
banjir, Peringatan ini perlu diberikan karena curah 
hujan di Bogor, Jawa Barat, selama bulan November 
sudah melampaui rata-rata curah hujan bulan 
November selama 80 tahun terakhir. 


dengan 
ikus 
rah hujan 
ai 588 mili- 
meter (mm) 
h 147 persen dari 
rataerata curah hu- 
jan November di Bo- 
gor selama 30 tahun 
terakhir," kata Kepal 
Klimatologi Dramaga 

Senin (26/1. 
Selain itu, padu 18 November 
curah hujan dalam sehari te 
mm, sedangkan 


1 ter 
tinggi dalam 30 tahun 
terakhir hanya 98 mm. 
Menurut Nuryadi, 


impai 


25 November, 
mulasi 


ti 
bulan November dan 
by Januari, Namun, pada 
BACA JUGA HAL 25,27 bulan Januari umum- 
nya curah hujan lebih tin 
timbang November. 
Karena puncak musim huju 
Juga terjadi pada Januari, kami 


(Bersambung ko hal 15 kol 4-7) 


POTENSI DAN ANTISIPASI BANJIR 
Curah Hujan 


(Prakiraan sifat lan selama 


Beberapa Penyebab Banjir 

(0 Cuah hujan yang tinggi 
(Ghalapeourunan permukaan tanah 

Berhurngnya cacah resapan ale can 

oratasiIogkungan 

(8 Penyempitan can pendangkalan sungai 
ahibat sedimentasi ungu dan sampah 

“6 Minianyasakrandirata Gratuse 


(Daerah Potensi Banir di Jakarta 

(& Ikarta Boat: Cengkareng Grogol 
Petamburan, Kalteres, Kobon Jeruk, 
Taman Sari 

(6 Jakarta Pusat Campaka Puti Gambir 
Kemayoran, Montong Siwah Besar, 
Seoen, Tanah Abang 

(Jakarta Selatan: Clundak Kobayotan 
Batu, Mampang Papatan, Pancoran, 
Pasat Minggu, Pesanggrahan Tebet 

“Jakarta Timut: Cakung, payung, 
racas, Jatinegara, Kramat Jat, 
Makasar Pulogatung 

(Jakarta Utara: Clicing, Kelapa Gatng. 
Koja, Pacemangan, Penjaringan, 
Tanjung Priok 


Sumbar Utbung XompaG DN ar BMKG dan SembLain 


(Intensitas arah hujan akan 


(@ Setanu November rah hujan 


Prakiraan Hujan November 2012 


Januar 2018 menurut BMKG masih & 
normal rtasata curah hujan 3 
selama 30 thun, yaitu lai 
perantingan sifat hain antara 
BSA dan MS) 


Ba 7 
Prakiraan Hujan Desember 2012 
- 


meningkat mulal November 2012 
ngga Jnwari 2013 


ratrtaa 101-300 mm perhari 
Kimenangat, Di beberapa provinsi 
soporti Sumatera Barat Sumatora 
Utar, Kalimantan Barat, Jawa 
Barat, Sulawesi Selatan an - 
Papua, brcurh hujan tinggi catas 


3001mm por hari Selain darah TA 
Tana ot Don nga AN 
Januar diperkirakan curah haan el 1 
kalimantan Seltan, Jawa Tengah, Mane n 
Bengkulu, NTT, Jawa Timur can 7 
Sumatera Selatan” Rendah Menengah Tigai 
Juna akan tinga Can Hg G.20rn Mi I0L1SOtmn MMO) 
Sanga nga 251m @ISk20mn 
Msll00nm M MMONN @vxaas 


LAPORAN DISKUSI RUU PEMDA 


Rakyat Sejahtera, Siapa 


(Pengantar: Otonomi daerah menimbulkan banyak masalah. "Kompas" 
(bun menggelar diskusi "Membedah RUU Pemda" pada 7 November 
2012 bekerja sama dengan Kelompok Kerja Otonomi Daerah yang terdiri 
dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Forum 
Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Pusat Studi Hukum dan Ke- 
bjokan, Yapplka, Urban and Regional Development Institut, serta 
ayasan Inovasi Pemerintahan Daerah, Hadir sebagai pembicara Di 
rektur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djoher 
.mansyah Djohan, Ketua Panitia Khusus RUU Pemda DPR Totok Dar. 
yanto, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Kepala Sub: 
direktorat Evaluasi Dana Desentralisasi Kementerian Keuangan Putut 
Mari Satyaka, dan peneliti LIPI Tr Ratnowati dengan moderator Robert 
Endi Jaweng dari KPPOD, Hasil diskusi ditulis oleh wartawan "Kompas" 
NNina Susilo, Yovita Arika, Subur Tjahiono, Tri Agung Kristanto, dan 
Subhan SO, yang dimuat di halaman 1, 6 dan 7, 


In publik, pem 
mgunan infrastruktur, 

partisipasi masyarakat, 
maupun pencapaian ke- 


2009 hanya menjadi 
“macan ompong”. Lima 


ng, 


pembentukan DOB justru 
terus mengalir seperti air bah, 


yang 2009-2012, Kemente- 
rian Dalam Negeri menerima 
188 usulan pembentukan DOB, 
terdiri dari us 
138 kabupaten 
ru, DPR pun tak peduli karena 
setuju atas usulan lima DOB 
akhir Oktober 2012, 


terben- 

uk 205 DOB, terdiri dari 7 pro- 
upaten, dan 34 ko- 

setiap tahun ada 

ah baru terbentuk atau 

setiap bulan hampir ada dua da- 

erah baru terbentu 


Bukankah pemekaran duerah 
untuk mendekatkan pemba- 
ngunan ke masyarakat? Di 
dingkan cerita bah: 


lam 
pemekaran daerah lebih banyak 


(Bersambung ko hal 15 kol 4-7) 


INISIATIF LOKAL 


Ayo Bersama Menanam 
Mangrove di Pulau Kita 


Kelas baru saja usai. 
Matahari memanggang. 
Puluhan siswa sekolah 
dasar bersama tiga guru 
perempuan menyusuri 
rawa di pinggir Desa 
Rewataya, Kepulauan 
Tanakeke, Kabupaten 
Takalar, Sulawesi 
Selatan, Kaki telanjang 
berlepotan lumpur, tetapi 

dengan bangga, sambil menun- 


suasana saat itu begitu juk hamparan bakau sctingsi lu- 


ceria. tut yang tumbuh subur. "Kami 
menanam bakau agar ombak tak 
lagi masuk ke desa, 


ika n 
Ass Ka “Ayo Meranm 
Mangrove”, "Ayo kawan, 


kita bersama. Menanam mang- 
rove di pul 


yi ut 
anak-anak sambil mengor 
rol kondisi mangrove yang m 
tanam sebelumnya dan 
menggantinya dengan bibit baru 
Jika ada yang mati, 
“Bakau yang di sini saya ta- 
nam bersama Sembara (12) di 
tahun lalu," kata Rustam 03) 


Oleh ASWIN RIZAL dan kepiting kembali datang 
— HARAHAP dan 
AHMAD ARIF (Bersambung ke hal 15 kol 1-3) 


1. 


3 


Untuk santap dan takeaway di restoran tertentu. 
mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


" 


Delight Rice Omelette 
Info lebih lanjut : C9 Pizza Hut Indonesia (Official) atau @) 500 008 (Customer Service Center). 


Pa 


& 


BARU Sarapan Pagi TIAP HARI 7 - 10 PAG 
"2 : 


Na, Tt Mt Sop 


P1 KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


senja, 28 November 2012, hujan de- pakan gagasannya lewat komputer oleh Mariza 


Sang Ketua Wantimpres: Begini, Ya, Bung 
In bertubmubi di Jalan Pamawtar” Hamid 


lu lintas pada banyak ja nuju rumah di kata 
sudut jalan itu macet total Namun, berkat ke- 
sigapan para aktivis kelompok pemburu calon 
presiden untuk Pemilihan Presiden 2014, 
Rumah Kebangsaan: Gerakan Indonesia Me. 
milih", seperti Mariza Hamid, Nia Mulachela, ca 
Endah Nurdiana, dan Ade Indira 

do (Ais), diskusi tentang 

a para pemimpin untuk Pe- 


Bung... Tahu tidak, Bung,” begitu 
ny Sering muncul spontan 


an lima butir kriteria calon 


il menyebut 
at menghadapi berbi 
1". Ta menunjukkan contoh per- 


tuskan "hukuman mati ma- 
obu", Para hadirin 


presiden berusaha untuk po: 
puler dan punya uang ba- 

nyak. "Untuk populer, mere- 
ka berusaha seperti para Wakil Ketua Komisi XI DPR Zulkietlim: 


si memenuhi panggilan Ba 
TDM di Kompleks Parleme 


n DPR terkait dugaan pemerasan terhi 


pemain sinetron itu. Tapi badan usaha milik negara (BUMN) oleh anggo alam laporan Menteri BUMN 
yang paling bahaya adalah Iskan, Zulkicflimansyah disebut seb stota DPR yang mencegah pemerasan terhadap PT Merpati Nu Airlines 


permainan deng 
Ketua Wantimpres 
asa Orde Baru se- 


Presiden Tahu Laporan 


Cermati Laporan Dipo agar Tidak Terjebak dalam Permainan Politik 


utama ketika 
diskusi, ketiga 


celetukan” yang JAKARTA, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang sampel. Tidak ad ksud siap memberi ketera an. di 
ta Yudhoyono mengetahui langkah $ Kabinet WK menjatuhkan meter ter- 


Dipo Alam melaporkan dugaan kongkalikong di tiga 
kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi. La- 
poran itu untuk pencegahan sesuai arahan Presiden. 


Hal itu diungkapkan Dipo da- 


KILAS POLITIK & HUKUM 


Konflik Sosial Berpola Identik daerah 3 angan La terbanyak (15 kejadian), 
Ik sosial terus berulang di Tanah Air de 
an model kekerasan yang identik, 


tengah, anggota 
Komisi XI DPR, Muhammad 
tudingan 
ha Milik Ne: 


Komisi 11 DPR juga 
mempertany, 


5 
di Barong To 
Timur, (OSA) 


Harmonisasi Polri dan Kompolnas 


Komisi Kepolisian Nasional sebuyga 
Polri perlu 


paransi Angggar 

Sky Khadaf, 

nya, ditiru pejabat 
nisi IT DPR, Akbar 


Lihat Video Terkait 


tidak terjebak dala "BK DPR Panggil Mantan 


lakukan kongkalikong politik Gas) | out em ci 
Terkait laporan Dipo, Mentori vodikampas.com/ 
telah menge- Pertanian Susu 2 penggilmantandirut 


seperti kampung, dus 
pun sebagian titusi Polr 


untuk me 


CHAN BROTHERS PPAT) #55 mo Haa 3 


BEST OFFER DEAL | Nor-Ma 
BEST OFF di PAI TO CHINA 


Mikmcro, SIS SANA 968 Kekumwun, 1828 

ag an HARBIN 10D 

AA Signal 299 GI . 

Kini telepon rumah bisa digunakan 
Internet broadband Wifi 


Gratis upgrade! 


Ma 


SHOCKING OFFER TOUR iko) Thailamd 


"LAST MINUTE SALE LIMITED SEATS , 


PHUKET sap ros BANGKOK LA 
Aa D 588 588 PATTAYA 5D F3K 698 


BEST OFFER DEAL 
TO HONGKONG 


HONGKONG 
SHENZHEN MACAU # Ad 


DISNEYLAND 7D 1658 


Stay In Venetian & Dianey Hollywood 
Dec 28 


SPECIAL OFFER TOUR TO VIETNAM 
BEST OP S1 


"MAY: imnhatan La buya Ba has Br Kontak Maba Bere 


Into: Hubungi (DAD 
: nba Telkom D 


Indonesia 


K1) CHAN BROTHERS TRAVEL INDONESIA 


. 6385 8411 
mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 POLITI K & H U KUM 


Wakil Menteri ESDM ke KPK LEMBAGA ANTIKORUPSI 


KPK Menjadi Acuan di Dunia 


Wakil Menteri — | yaKARTA, KOMPAS — Ko- sepakatan tentang prinsip 
Energi dan misi Pemberantasan Korupsi prinsip lembaga antikorupsi 
Sumber Daya menjadi (benchmark) lem- i dalam menjaga inde- yang bisa menjadi acuan di sc. 


Mineral Rudi baga pemberantas korupsi lain di 
Rubi dunia untuk menilai standard) 
meninggalkan dasi independensi lembaga. Ka- 2003 dan selama 10 tahun i 
gedung Komisi | rena itu, KPK dan Indon kerangka regulasi yang bi 


inya sebagi lern 


lembaga 
ik dan independen 
eperti apa 


yang 
sippr 


Pemberantasan | pilih menj rumah konfe- pelajari. KPK kami pandang se- kata 
Korupsi (KPK), si internasional — tent: 

Jakarta, Se prinsip-prinsip lembaga ant a catatan ringan dan Kerja Antar Komisi 
(6/1, Rudi korupsi di dunia keberhasilan canviction rate dan Instansi KPK 

datang ke KPK Konferensi yang be dakwaan) sampai de- mengatakan, banyak lembaga an- 
untuk memenuhi | dua hari sejak Senin (26/M) ini ngan 100 persen, Ii tikorupsi di dunia mengakui, da- 
undangan KPK | digelar atas kerja sama KPK de- — keberh: lam soal independensi KPI 


dalam acara ngan Program Pembangunan — Menurut Trankmann, salah masuk yang cukup baik. "Per- 
diskusi PBB (UNDP) dan United konferensi ini n independensi ini menjadi 
pencegahan tindak | Office on. “Drugs Ward 
pidana korupsi di | Konfere harapkan me p-prinsip —independ 


lembaga antikorupsi di dunia, 


“Independe 


sektor migas, hasilkan kesep: 
Selain Rudi, turut | standardisasi 
hadir beberapa | bisa menja mb 
pejabat di tikorupsi di seluruh d Jalankan Ketua DPR Marzuki Alie 
lingkungan n konferensi ini para pe- efektif dan penuh in menjadi salah seorang pembi- 
Kementeri aga ntikorupsidari tanya, cura, mengatakan, DPR berharap 
ES 4 KPK Bambang KPK tidak ragu untuk berdiri 
takan, konfe- tegak seb indepen- 
kan menghasil- den dalam — pemberantasan 
gam atau ke- korupsi di Indonesia. (1) 


nguasa bahkan 


dari parlemen," kat 


Country Director UNDP In- 
donesia Beate Trankmann meng- 
akui, dipilihnya Indonesia dan 


KASUS CENTURY 


Komisi Rapat Tertutup Belum Tentu Boediono Bersalah 


JAKARTA, KOMPAS — Ket 


Mantan Penyidik KPK yang Diharapkan Tak Hadir peramen ta bernajhs ha" along” urang bal, #eerhann, 


h Jika serius, hak itu diguna 
anitia. Khusus Hak 


JAKARTA, KOMPAS — Rapat tertutup Komisi III yok bertus ketika KPK. di-  kemendesianrapa tertutup it | ngan mengajukan hak menata. mcskipv Ik jbat 
Noka Na An yaa Dahan a yang hudir adalah apa n pendapat terkait kasus pem- Uu pun anggota DPR 
DPR dengan aparat Kejaksaan Agung yang pernah Kejaksaan Agung yang bertugus | berian dana talangan Bank Cen- Ada peran yang secara resmi menginisiasi 


i penyidik dan penuntut di Komisi di Li K periode kepemimpinan ng Marzuki 1 Haram 
« Seni sebelumnya. belum tentu mantan Gubernur 
n Korupsi, Senin (26/11), Kurang gereget Ketua Komisi TII DPR Gede | Bank Indonesia itu bersalah Bocdiono berpe- galangan tanda tangan dukungan 
kecurigaan, Secara implisit, "kokeeen Pasek Suardi (menurut) ran dalam pemberian pengunaan kan 
itu tecermin dari anggota Komisi tetap adu hal pos pen sebagai biro- angan Bank Century tak otoma- — pendapat juga belum dimulai, 
anini Kejaksaan Agung yang pernah III DPR Nudirman Munir, yang peroleh ang di- | krat, belum tentu orang tertinggi tis membuat Boediono terlibat” Sementara itu, angtota Tim 
Has bertugas di KPK yang mengha- menyatakan bahas hampir sama (dengan ang- r Marzuki di se- tindak pidana korupsi cas DPR untuk kasus Cen- 
bing part gota Polri yang pernah jadi p internasio um mengatakan, KP 

cul karena Komisi 11 n nyidik di KPK) tentang peng- | soal prinsip-prinsip lembaggu emprioritaskan 'peng 
rupkan masukan dari tikorupsi du dikan kasus Century karena hei 
Kejaksaan Agung yang px en dak menyelesaikan sejumlah k 
« di KPK ketika diketua Marzuki mem sus yang telah lebih dulu disidik. 
5 Abraham Samad, "Tadi sudah Rupat itu, menurut Pasek, be- | ses hukum berjalan atas kasus 
Informasi yang dihimpun kami usulkun untuk melakuka at dari keluhan KPK, se- | Bunk Century. Dari proses hu- 
Kompas, dalam rapat itu sejum- pertemuan lagi dengan memang: perti penarikan pe kum itu akan terlihat ada atau 
lah anggota Komisi TIL mer saan Agung bertugas di komisi itu, nya konteks Bocdiono, yang 
nyakan perd 8 di KPK ingin mendengar langsung dari 1 menjabat Gubernur BI, 
i Wibisono, yang sutan sejumlah kasus di KPK. Ini penyidik dan penuntut karena 
menjabat Direktur Pe- pula isu mereka menjadi tul 
utan sekaligus Pelaksana penyidik 
"Tugas Direktur Penyidikan KPK 
yang ditarik Kejaksaan Agung pa- 
ds Maret 2011 

Menurut Ft 


Margiki | mengungkapkan, pengajuan usulan penggunaan 
pernyataan KPK Abraham hak menyatakan pe Pung- 


bertugas 
Pemberant: 


Pertanyaan da 
muncul kare 
@, 
nggtelar rapat tertut 
ah perwira Polri yang per- 
jadi penyidik di KPK. 


konfer 


n Ketua Mahkamah 
ahfud MD tentang 
lan Boe 


Konstitusi N 
kemustahi 


Agung yang peri 
bagai penyidik 


uga tingi 
negara telah mer n terjadi 
perbuatan melawan hukum, pe- 

wewenang, dan 


Penilaian soal hak meny 
pendapat digu 

penting 

#1 oleh Koordinator Indon 
Corruption Wateh Febri D 


u BPK, DPR, dan KPK. 
AMAN 


Golkar itu, 
Kor 
De- 


rapat serupa der 
tutur Pasek 


POSA/ ML) 
ini, 
xwo) 


KASUS SIMULATOR 


KPK Belum Yakin soal Djoko Susilo 


JAKARTA, KOMPAS — Ketua Djoko akan ditah 
Komisi Pemberantasan Korupsi — dilakukan karen 
Abraham Samad mengitakan, ngumpulkan sejum: 
KPK belum yakin soal waktu bukti, termasuk penghitur 
pemeriksaan terhadap tersangka — kerugi oleh Badan P 
kasus dugaan korupsi pengadaan — meriksa Keuangan dalam peng- tu pengacara Djoko, 
simulator mengemudi di Korps simulator mengemudi. tang mengungkap- 
Polri, Inspektur Jen- Namun, jika ditahan, Djoko — kan, informasi yang diterima 
silo, ditahan di 
"Tetapi kemungkinan besar liter di Pom- 
(minggu ino, hanya sajainibukan dam Jaya, Guntur, Jakarta. Dua 
janji, ya, nanti h lagi. direnovasi 
minggu digunakan. Penggunaan 
Bisa in kerja sama 


kan, Sya kan bilang, bisa minggu 
ini, bisu juga minggu depan,” 


telah siap dengan pemeriksaan 
jutan setelah pemeriksaan 
Pak 

siap menjawab 

mn penyidik. Te 
dengan ke- 

seb 


Abraham. mengatakan, KP 
Bisa Ju u akan memprioritaskan ' pena- 
Tominy: us duggian korupsi 
simulator mengem 
as kemungkinan pena- — di beberapa waktu ke depan. Ka- 
joko oleh KPK seusai rena itu kasus dana tali 
pemeriksaan nanti, “Tidak usah- Bank Century untuk sementara 
itu, Tidak etis karena pang- tidak d 


ujur Abraham di Jakart: 
Senin 26/11), Abraham mengatak: 

Seorang petinggi KPK menya- ai penahanan Djoko di rutan 
takan, jika hadir dalam pemetik- militer Guntur belum dapat d 
saan pekan ini, kemungkinan — pastikan. "Belum dapat dipasti- Ia 


Koordinator Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah (kanan), dosen F3 

an prioritas. 0119 | Universitas Indonesia, Akhiar Salmi (lengah), serta Wakil Ketua MPR Lukman H: 
hadir dalam dialog pilar negara di Perpustakaan MPR, iin (2G/ND. IL 

pendapat DPR terkait kasus Bank Century dinilai dapat berjalan bersamaan deng: 


n Saifuddin (kiri) 
menyatakan 
a penyidikan KPK. 


KEPEMIMPINAN NASIONAL KORUPSI PERPAJAKAN 


Pemimpin Harus Bisa Saksi: Giro dari Jhonny 
Memengaruhi Bangsa JAKARTA, KOMPAS — $ 


“dang perkara korupsi perpajal 
n pencucian uang dengan ter- 
dakwa Herly Isdiharsono, man- 


PELUNCURAN BUKU 


Kiki Syahnakri dan Timor Timur 


etnan Jenderal Pu luku Selatan (RMS). 
Ls Kiki 1 Indonesia us Namun, gerilya semacam itu 
bali menulis buku. Buko menyerahkan tanggung dak terwujud di Timor Timur, 
nya kali ini menceritakan p ab komando dan pengenda- “Selain itu, memang ada pe 
ya selama menggi nan Timor Timur ke- rilaku oknum yang tidak baik,” 
1g berkaitan deny pada pasukan multinasional ujan 
mor Timur, wilayah PBB (Interfet) pada Oktober Dari sisi pelaksanaan pemba- 
menjadi negara berdaulat ber- 1999, Waktu itu, Kiki yang ber- 
nama Timor Leste, pangkat mayjeri me 
Buku Kiki yang berjudul Ti- tanggung juwab kt 
mor Timur The Untold Story ter- pada Panglima Interfet M 
Peter Cosgrove. Penyei 
merupakan konsekuensi dari 
ik pendapat yang dime- — y 
nangi kelompok pro-kemerd belum tahun 1975 tidak dipe- 
1 Timor T lihara dengan 


JAKARTA, KOMPAS — 
mimpin mestinya lebih 
juan yang tindak bi tan pegawai Direktorat Jenderal 
dapat memengaruhi bangsa se- bertindak baik, misalnya menu- | Pajak, kembali digelar di Peng- 
suai keyakinannya, bukan malah runkan subsidi,” kata Kal: adilan Tindak Pidana Koruj 
dipengaruhi beberapa orang, arkan bebe Senin (26/1). D: 
Berdasarkan p kan ba- | dang terungkap aliran da 
n | Jhonny Basuki, Direktu 
y0, ke rekening st 
senilai lebih d 


mampuan ekonomi Indonesia 


Pr “Kugala Giri Basuki," 
Sirait. Pemberi otoritas untuk 
latah Jhonny. 


ju seperti 
negara di 


mur karena mengabaikan buda- 
m adat istiadat meroka, 


1g masuk ke 
saya Rp 17 miliar lebih, ! 
“dan Singapura, tapi juga ada oto- | selain itu tidak ada," kata Liana 2007, Herly bersama Direktur PT 
riter yang tidak maju seperti | Apriani, staf Hendro Tirtajaya, MV Jhonny Hendro, 
mbabwe. Jadi, sistem apa pun | yang rekeningnya dipinjam un- pengurusan 
tuk tean diri | itu menjadi Wakil Komand: 
Dalam dakwaan jaksa, Fendro w orang lain atau suatu | Kopassus ataupun percekcok: hanya menceri- 
cbut sebagai konsultan pajak — korporasi. Herlydidakwamengu- | Kiki dengan duta besar negara yang selama ini Timor Timur dulu hi 
atau perantara pengurusan resti-  rangi ke pajak PT Mu- | asing terkait pengungsi Timor tidak diungkap kepada publik. betul dijadikan pel 
tusi pajak PT Mutiara Virto tiara Virgo pada 2008 dan 2004 | Timur, ri itu, lewat bu- harga. Pendeka 
Kantor Pela- | Timor Timur bisa dikatakan ku tersebut Kiki berusaha me- 
Palmerah. akan bagian tak terpisah- ny in evaluasi 
a lebih dari Rp 17 miliar PT MVyangsemestinyamem- | kan dari hidup dan karier Kiki. an mengapa Indonesi: 
s merupakan jasa bayar paja tak mampu merebut hati pak serius dan menjadi pe- 
uk mengurus restitusi pajak — kurangi hingga hanya Rp3 miliar. | met bagai orang yang Timor Timur, nyebab gangguan keamanan 
ng diberikan PT MV, Saat di- Negara dirugikan Rp 12566 mi- patkan pe- Dari isi militer, dalam dis- | yang sulit di 
lis Hakim Su- Iiar, Herly menerima uang Rp bakkan pejuang — kusi Kiki mengakui telah terjadi” Sampai k: 
Ada dua masalah besar yang ut pandai, ber- ng menarik dana 178 miliar dari kasus tersebut. 01975. Waktu kekeliruan. Gerilya yang dilaku- mor Timur tidak akan pernah 
ntegritas tinggi. | dari reker ditransfer ke beberapa kan hampir sel: bisa dihapus dari sejarah Indo- 
tokoh seperti itu pasti | tersebut, Liana menjawab, "Yang orang. salah satunya ke rekening nesia. Lewat Timor Timur The 
pi tidak sempat naik ke | menarik saya bersama Pak Men-  kolegu Untold Story yang beri 
permukaan, Tidak tampilnya to- h ada penarikan mika seb Ki 
Hery da 
nuari 2006 mendirikan Mitra 
Modern Mobilindo. Perusaha 


Oktober 


siden Ji 
Hari U 


Umum Parmusi Bucl 
amsyah mengatakan, 
dak adanya kepemimpinan y 
kuat dan berwibawa, t 
kaligus disegani dan dicint 
at negeri ini bi 
arus dipetik oleh bangsa ini 
bat tersendatnya proses regene- 
telah dicapai Indone kepemimpinan nasional 
darip Kini, saat kepemimpinan na- 
pai Indonesia. sional menjadi sangat sulit mu 


Pacmusi) di 
kar 


rak- | (MV) yang ditangani terdakwa 
Herly, 


lainnya yang terdesak ke pe rti berap: 
batasan Provinsi Nusa Tenggara yang telah disi 
berhasilan gerilya adalah me- 
'Sayalah orang yang pertama rebut hati rakyat. 
kali mendapatkan peluru Freti- Iya yang fokus pa 
Peristiwa itu terjadi pada 14 ya merebut hati rakyat dil: 
September 1975,” kenang Kiki, an dengan baik oleh ABRI 
pemberontakan du- 
eperti pemberontakan Re- 


Erosi ketelad: 
yat. Artinya tingkat kepereyanan menimbulkan kekae 
menurun,” kata Kalla. menutup kearifan lok: 

Masalah yang keduaadalah ke- — miliki bangsa ini. . ada kana, setoran menggu- oom mobiltersebut. (AMR) | kunya tersebut di Jakarta. lu 


mrloperkoran @ Kerboerbne | &' Kaskus 


truk seo- 
lah-olah barang dagangan show- | Senin (29/19, dalam diskusi bu- — menumj 


ngan 


BER 2012 


INFO | PROPERTI 


Kenyamanan Tinggal 
di Hunian Eksklusif 


Cibubur 


Suasana asri dan jauh dari kebisingan serta polusi, 
agaknya akan sulit didapat apabila seseorang terus 
bertahan tinggal di pusat kota. Tak heran, banyak 
orang yang memilih untuk pindah ke pinggiran 
Jakarta. Harga tanah dan properti yang terus naik 
juga menjadi salah satu penyebabnya. 


indah ke pinggiran Jakarta 
memang menjadi sebuah dilema 
tersendiri” bagi seseorang 
yang bekerja di pusat Jakarta, 
Permasalahannya tentu jarak 
tempuh yang harus dilalui setiap harinya, Hal 
ini tentu bisa diakali dengan memilih hunian 
Ihigh rise atau apartemen, tetapi agaknya orang 
Indonesia lebih memilih untuk tinggal di landed 
house, 

Adhi Purbo Nugroho, seorang karyawan 
swasta, salah satu yang memilih landed house. 
Menurutnya, landed house cocok untuk 
membesarkan anak-anaknya karena ruang 
#erak yang lebib luas. 

“Mungkin kalau masih bujangan, tinggal di 
apartemen masih cukup menjanjikan. Tapi, kini 
saya sudah berkeluarga dan punya anak dua,jadi 
landed house menjadi sebuah pilihan yang tepat 
untuk mendidik anak-anak saya,” ujarnya. 

Pengamat properti Herman Priyadi, 
seperti dikutip Kontan Edisi Khusus (Mei 
2012), mengatakan permintaan landed house 
terus meningkat karena orang Indonesia 
pada umumnya, termasuk orang Jakarta pada 
khususnya, masih sangat landed house minded, 
“Tak heran, walaupun apartemen sudah 


menjamur di pusat kota, kalau ada yang menjual 
landed house pasti cepat laku, ujarnya. 

Menurut Herman, orang Indonesia belum 
siap hidup di apartemen karena pada dasarnya 
mereka masih menginginkan halaman untuk 
tempat tinggal. Padahal, memperoleh hunian 
dengan balaman di pusut kota sangat sulit dan 
mahal, 


Permintaan meningkat 

Kondisi kenyamanan, keasrian lingkungan, 
dan akses yang kini semakin banyak menuju 
pinggiran kota seperti Cibubur, Bogor, Depok, 
Bekasi, dan Tangerang membuat orang rel 
berpindah ke pinggiran Jakarta. Akibatnya, 
permintaan properti di pinggiran Jakarta 
semakin meningkat. 

Cibubur merupakan salah satu lokasi yang 
masih menjadi (avorit para pemburu hunian 
baik untuk tinggal maupun investasi. Pasalnya, 
Cibubur masih dapat dijangkau dari banyak 
arah, seperti Jakarta Selatan, Bekasi, dan Bogor 
Tak perlu lagi khawatir mengenai akses karena 
Cibubur bisa dijangkau melalui Tol Jatiasih, Tol 
Jagorawi, dan Tol Cikcas-Cimanggis-Depok. 

Lokasinya yang diapit Bogor dan Jakarta 
juga menjadi daya tarik tersendiri baik 


bagi pebisnis properti, food and beverage, 
hingga otomotif. Tak mengherankan jika 
daerah Cibubur berkembang begitu pesat. 
Perkembangan daerah ini bisa dilihat dari 
masuknya beberapa developer besar yang ikut 
meramaikan pasar properti di daerah ini, salah 
satunya adalah Kota Wisata Cibubur dari Sinar 
Mas Land, 

Resi Departemen Head Kota Wisata Tio 
Budy Waltono menambahkan, tolok ukur 
semakin legitnya daerah Cibubur bisa dilihat 
dari mulai banyaknya tenant dengan nama 
besar yang masuk di sepanjang julur menuju 
Kota Wisata Cibubur, seperti Pizza Hut, KFC, 
Burger King dan Yoshinoya di sepanjang 
Jalan Transyogi Cibubur. Belum lagi beberapa 
#howroom mobil yang juga sudah menjamur, 


Hunian tepat 
Lalu, apakah Anda bingung memilih 
tempat tinggal di daerah Cibubur? Anda bisa 
memalingkan mata dan menengok sejenak 
ke salah satu pionir perumahan di kawasan 
Cibubur, yakni Kota Wisata Cibubur, sebagai 
salah satu proyek prestisius dari pengembang 
kenamaan Sinar Mas Land. 

Kota Wisata Cibubur kembali meluncurkan 
kluster terbarunya pada 18 Maret lalu, yaitu 
Kluster Livingston, yang terinspirasi dari 
sebuah nama kota di California, AS. Kluster 
Ini akan memberikan Anda kenyamanan lebih 
eksklusif dari seluruh kluster di Kota Wisata. 

Tio menjelaskan, karena selain akses 


«: 


Pe Inda 3 
TENAVIS HL LIVING Yah 


masuknya yang one closed gated, aroma privasi 
inibisadilihat dengan terbatasnya unit bangunan 
kluster ini yang berjumlah hanya 169 unit dan 
saat ini sudah terjual 40 persen sejak Maret 
2012. Selain itu, luas bangunannya yang sudah 
berukuran diatas 120 meter dengan desain tropis 
minimalis menambah kesan eksklusif 

Didukung fasilitas seperti fitness eguipment, 
taman bermain anak, re/lexiology, basket 8 on 3, 
dan balai warga serta taman dengan luas 3.000 
meter, kesan eksklusif kluster ini klan terpancar, 
Nilai tambah Livingston adalah jaraknya yang 
dekat dengan akses tol Jatiasih. Selain itu, lokasi 
ini dekat dengan sekoluh dan sentra bisnis di 
Kota Wisata, Boston Sguare. 

“Pembeli kami kebanyakan adalah end user, 
Mereka yang tinggal di ini adalah karyawan yang 


@ Metropolitan Mall - Bekasi 
23 Nov-2 Des'12 


e Cibubur Junction 


10 


(021) 8493 5050 


www.kota-wisata.com 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


-16 Des'12 


member of 


bekerja di pusat kotaatau di Bogor. Target kluster 
baruiniadalah pembeli menengah keatasdengan 
penghasilan minimal Rp 35juta. Target ini sesual 
karena kami menawarkan sebuah hunian yang 
memang tepat dengan kehidupan mereka, yaitu 
nyaman dan eksklusif, ujar'Tio. 

Di tengah ketatnya persaingan di daerah 
Cibubur, Kota Wisata Cibubur tetap percaya 
diri, Menurut Tio, hingga saat ini Kota Wisata 
Cibubur merupakan ikon perumahan di wilayah 
Cibubur dengan konsep lingkungan yang 
hijau dan ramah lingkungan serta berfasilitas 
lengkap. Grand launching dan opening show 
unit Livingston akan diadakan pada 2 Desember 
2012. Akan ada 4 tipe rumah yang ditampilkan 
yakni tipe 129/144, 201/220, 256/240, dan 
309/380. UIKLAN/"/VTOI 


Jam 10.00 


di Ramah Contoh 
Livingston 


ke?) sinarmas land 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


KY-MA Periksa 
Kasus PK Hanky 


Yamanie Diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim 


JAKARTA, KOMPAS 
Komisi Yudisial sep 
Agung Imron Anv 
Yamanie, Ketigany 


at al 


Mahkamah Agung dan 


an memeriksa Hakim 


ari, Nyak Pha, dan Achmad 
adalah majelis 


im 


peninjauan kembali yang menghukum 15 tahun 


penj: 
Hanky Gunawan. 


Belum diputuskan apakah pe- 
majelis ha- 
dita 
kukan KY sendiri atau bersama 
MA, Kepastian akan hal itu di- 
putuskan pada hi 
(277), 
Demikian dikatakan Juru Bi 
cara MA Djoko Satwoko dan ang: 
Komisi Yudisial, 


Selasa 


or MA, 


1 (26/1), 
Djoko menj 

me pemeriksaan bersama jug: 
belum ditentukan, "Keputusan 
mulai mengerucut pada peme 
riksaan bersama akan lebih 
menyeluruh, Dari aspek teknis, 
, sedangkan 

teknis, Hasil 
an disam- 


mekanis 


KY pada aspek no 
pemeriksaan juga 
paikan kepada masya 


paya mengetal uuh- 
nya yang terjadi," tutur Djoko 
yang juga Ketua Muda Pidana 


terpidana mati, pemilik pabrik el 


Khusus MA. 

Suparman mengatakan, peme- 
riksaan oleh KY atau bersuma 
MA diperlukan karena diduga 
ada motif lain di balik putusan 
peninjauan kembali (PK) majelis 
hakim agung yang menganulir 
hukuman mati atas Hlanky Gu- 
nawan menjadi 15 tahun per 
MA dan KY juga mendalami uda- 

ya dugaan suap terkait putusan 
tersebut 


Majelis kehormatan hakim 
MA dan KY juga sepakat mem- 
bentuk Majelis Kehormatan Ha- 
kim (MKE) untuk memeriksa 
amanie terkait ketidakprofesio- 
innya karena membubuhkan 
tulisan tangan 12 tahun penjara 
alih-alih vonis 15 tahun untuk 
Hanky yang sudah diputuskan 
lis hakim yang diketuai In 
ton Anwari, Susunan MKH ter- 
uk jadwal sidang ditentukan 
umbat Sel: 


ie ke MKH 


langgaran kode etik seperti hi 
pemeriksaan yang dilakukan N 
Sebelumnya, MA me 


1, MA 

engundurkan diri 

m pemalsuan pu- 

tusan oleh Yamanic, MA dan KY 

menilai, polisi semestinya bisa 
uan MA 


ataupun KY, Alasan 
uan bukan delik aduan, 

"Kalau polisi mau, bisa pro- 
aktif meminta data ke MA lewat 


, pemal- 


da Djoko. 
apabila di- 
MA dan KY bisa 
$ tersebut ke- 
a siang, Kotua 
Suparman menga 
ekrtaris Jendoral KY 
embuat surat terkait la- 
poran kasus tersebut kepada 
polisi, Namun, surat tersebut be- 
lum dikirim. 


m pertemuan KY dan MA, 
enam anggota KY yang hadirada 
lah Eman Suparman, Imam An- 


leh, Taufikurohman, Su- 
parman Marzuki, Jaju Ahmad 
Djayus, dun Tbrahim. Adapu 
pimpinan MA yang absen 

Imron Anwari. (NA/FAD 


h 


Kembalikan 


JAKARTA, KOMPAS — Saat 
nya seluruh komponen bangsa 
menjadikan perspektif Indonesia 
aritim, sebagai 
si biss digali 
ini penggalian be- 
al karena pena- 
nganan yang abai 

Hal ini mengemuka da 
minar nasional bertema” 
Membangun Negar 
Universitas P 


rategsi 
a Maritim” di 
dina, Senin 
upakan 


Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil (KP3K), Sebelum diskusi, 
diput: 
bijaka 
kan Indonesia adalah negar 
ritim dan Soeharto yang 

Rektor Universitas P, 


Perspektif Maritim 


nyak kebijakan dibuat dengan 
perspektif Jakarta, Padahal, In- 
donesia sangat luas dan memiliki 
berbagai karakteristik yang ber: 
be saatnya kita 
punya perspektif Indonesia Ra- 
ya," katanya. 
Menteri Pertah 
Yusgiantoro 4 
yang dibacakan St 
Pertahanan Bidang Politik Su: 
santo Zuhdi menyatakan, ada 10 
a yang berbatasan laut de- 


n Pu 
m sambutan 
Ahli Menteri 


wan Indonesia, Laut juga harus 
dilihat sebagai potensi strategis 
dalam bidang sumber daya alam, 


budaya, teknologi, dan pertahan 

"Jangan sampai peluang dan 
potensi itu dimanfaatkan pihak 
lain,” kata Purnomo, 

Ta mengakui, saat ini pengelo- 
lan potensi laut bersifat sekto- 

I. Selain tidak maksimal, hal ini 
juga malah menimbulkan konflik 
karena ada perbedaan kepentingt 
Secara jangka panjang, hal ini 
enjadi potensi konflik horizon- 


Dari segi pertahanan, perba- 
tasan Jaut sangat rawan konflik 
internasional, Masulah tambah 
rumit karena wilayah perbatasan 
sejuhteruan 

Dalam disko 


n masih terisolasi dan ke- 
kyatnya buruk. 

i, pengamat mi 
liter Jaleswari Pramodhawardani 
menekankan, m  pembas 
nyunan wilayah perbatasan ma- 
ritim diperlukan disiplin dalam 


perencana nan, 
Dewan Pembina Indonesia 
Maritim Institute Dictrich Be- 


non meri salah satu cara 
engangkat potensi pulau-pulau 

adalah adopsi oleh swasta. 
kat juga harus diber 


mun Nasional Laut Ditjen KP3K 


Agus Dermawan mengemuka- 
kan, masyarakat di pulau-pulau 
kecil terluar belum diperhatikan, 


at ini Indonesia punya 02 pu- 
kecil terluar yang G1 di an- 
nduduk IDN) 


1 moderat dan m 
berbagai perbedaan. Gagas: 
penting untuk membangun ke- 
hidupan yang rukun di tengah 
masyarakat yang majemuk d 
agama, etnik, dan budaya. 

Direktur Sekolah Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
Azra. mengungkapk 
itu dalam jumpa pers Interna 
tional Research Conference on 
Muhammadiyah IRM) di Jakur: 
ta, Senin (20/1), Hadir juga an. 
tropolog peneliti Islam dari Chi- 
ba University, Jepang, Mit 
Nakamura, dan Direktur Ekse 
kutif Maarif Institute Fajar Riza 
UI Hag, 

IRM bakal mengh 


peneliti asing: 
Universitas Muha 1 
lang (UMM), Jawa Ti 
November-2  Dese 
Mereka akan 
jian tentang Muhammadiyah 

yang sudah berusia 100 tahun. 
Menurut Azy 
tumbuh masyarakat kelas m 
engah di Indonesia yang te 
buka terhat ninformasi 
global, Sebagian dari mereka ber- 
kehidupan 


Wobul yang makin 
dan hedonis, be 
masuk pengaruh aliran funda- 
ekstremis yang 
pemahaman ' ke: 

y keras, 
ian “kelas menengah 
Muslim itu mengalami disori- 
entasi dan kesadaran keindo- 
seolah hilang dalam 
m situasi 


ngemban 


perlu upaya serius untuk me- 
keindonesiaa 


dan keislaman, Gagasannya ja- 
ngan terlalu berkutat p 
leggalisme 


da aspek 
lu fikih, tetapi harus 
tekankan aspek spiritu- 
n, seperti tasawuf," ka- 


tembangan gagasan itu t 
dak harus dilakukan secara ke 
lembagaan organisasi keagam: 
seperti Muhammadiyah, tet 
dapat dilakukan oleh para in 
lektual Muslim secara pribadi. 
Pelibatan ler agak sulit ka: 
rena harus melibatkan struktur 
(organisasi yang kompleks. 
Bagi Mitsuo, Muhammadi 
telah mendorong gagasan keaga- 


pendidikan. 
pendidikannya ber- 
ik, serta memiliki se- 
versal, GAM) 


kembang 
mangat ui 


Jangan Lepas Sepenuhnya ke Politisi 


JAKARTA, KOMPAS — Wakil 
Presiden Boediono menyatakan, 
membenahi institusi politik me 
tupakan tugas yang sangat pen- 
Sing suat ini, Indonesia m 
lukan orang yang penuh dedikasi 
dalam memperbaiki institusi po- 
itik, Karena itu, jangan menye- 
rahkan sepenuhnya tugas itu ke 
pada politisi 

"Tugas penataan dan pembe 
wahun “institusi politik terlalu 
penting untuk dilepaskan sepe- 
muhnya kepada para politisi. Se 
tiap warga negara yang peduli 


depan bangsa berkewajiban 
untuk ikut memikirkan dan 
mengawalnya,” ujar Boediono, 


1, di 

Hal itu diungkapk: 
saat membuka Kongres 
satuan Insinyur Indonesia (PID. 
Ketua Umum PII Muhammad 
Said Didu dan Menteri Pekerjaan 


mrloperkoran @ 


rta. 
Boediono 
IX Per- 


Umum Djoko Kirmanto hadir 
dalam ae 
Menurut Boediono, kunci k 
juan suatu b 
oleh. keberhasi 
institusi politik, ekonomi, sosial, 
dan hukum, Institusi menjadi p 
nentu kemajuan karena di dalam 
ahi aturan main 
seluruh anggota masyarakat, 
termasuk angsota profesi. 

Ta menjelaskan, di bidang eko- 
nomi, institusi ekonomi disebut 
terbangun baik jika bersil 
terbuka.” Artinya, sistem 
ekonominya memberi kesen 
patan seluas-luasnya bagi setiap 


itu. 


Dalam bidang politik, institusi 
politik disebut terbangun dengan 
baik jika bersifat terbuka dan 
melibatkan banyak warga dalam 
pengambilan keputusan penting, 


"Institusi politik yang pro-kema- 
juan adalah demokrasi yang ber- 
jalan baik, demokrasi substantif, 
tidak sekadar demokrasi prose- 
dural," tutur Boediono, 

Meski demikian, untuk me- 
mastikan kemajuan bangsa, pri- 
oritas pertama dan utama pem 
benahan institusi harus diberi 
kan kepada institusi politik. "Ka- 
rena lewat institusi politik, di- 
putuskan aturan-aturan main 
dasar yang menjadi induk dari 
aturan-aturan main di institusi- 
institusi lain,” kata Boediono, 

Atas dasar hal itu, menjadi 
kewajiban warga negara untuk 
terlibat dalam pember 
stitusi politik, Karen 
diono menyayangkan jika ada ye- 
jala putra-putri terbaik bangs: 
karena berbagai sebab, kurang 
tertarik untuk mengabdikan diri 
pada dunia politik. (ATO) 


ScraperOne & Kaskus 


Seleksi Hakim Agung 


Hakim 
Pengadilan 
Tinggi 
Yogyakarta 
Hamdi, seusai 


terbuka calon 
hakim agung 
periode II di 
Gedung Ke 
Yudisial (KV), 
Jakarta, Senin 
(26/11). KY 

n menjaring 
15 calon padi 
seleksi yang 
diikuti 19 calon 
hakim agung 


DR untuk 
mengikuti uji 
UN kepatutan dan 
KINI ketavakan 


BELUKE ane DAN ANA bl MN 
PENYELENGGARA PEMI 


Hari Ini Putusan Dugaan Pelanggar 


AKARTA, KOMPA 
wan Kehormatan Penyele 
Pemilu memutusl 


Ik membahas 


pertemuan 
pendapat etik 


ara tertulis, Pe- ta 
netapan putusan dibahas dalam 
rapat pleno tertutup DKPP, 
Ketua KPU Husni Kamil Ma- 
nik menyatakan percaya DKI 


misi Pemilihan Umum, Sc 
7/1D, Putusan ini bersifat final 
dan mengikat 


omisi II DPR Agan 


teri keterangan dari pengadu, rsa juga yaki 
ni Bawaslu, teradu, yakni tu- putusan D tidak 
Juh anggota KPU, saksi-saksi dari — mengganggu tahapan pen 


BPPT (B: 


garaan Pemi 
DKPP memah 
wenangan 
penyelei 


2014, Dia pe 
tugas dan ke 


angggot hat 
Senin (2GAN, di Dia berharap putusan DKPP 
dapat mengharmoniskan hu- 


DKPP mengadakan bungan KPU dengan Ba 


REMUNERATION SPECIALIST 


Deer 21 
MENDEMAN | " 


STRUKTUR GAJI 


TEMUSAMAAN SMASTK BUMD IN UNVERSITAA SEKOLAN, RUMAN SAKIT MOTEL, 
U DD PON NAMAAN JAGA Du 
ana Into pemadhdyahan cor 


Ino tan lanjut: 
www.cimbnioga.com | Phone Baniang 14041 | FF) CIMB Indonesia 


( Peru) BI CIMBNIAGA,- 
Syariah 


yang sela 
g disampaikan — bert 


lukan demi 1 
yang baik dan demokratis. 


keputusan DKPP tet 


mana agar penye 
milu berjak 
di Kompleks P 


nya Senuya 
Sementara itu, masalah yang 
api KPU bertambah, Seni 
Republik 
ke Ombudsman Republik — ber 
Indonesia (ORV, 
deral Partai Republik Heru Bach- 
aslu  tiar mengatakan, 


USD 199944 


an Kode Etik KPU 


ini cenderung saling menilai, produk hukum KPU 
ingan, Kekomp: yang meloloskan 16 parpol pada 
si administrasi cacat hu: 

Minggu (25/1), KPU meng 


yakin keputusun- umumkan bahwa 16 parpol lolos 

sudah sa- verifikasi faktual tingkat pusat. 

implikasi Meski demikian, 16 parpol itu 
DKPP belum otomatis menjadi peserta 

in bagai- Pemilu 2014 karena masih 

i faktual ting: 


di Bali. 
negara Barat da 
lah parpol 
m memenuhi persyaratan 
dan diberi waktu untuk meleng: 
kapinya, INA/NTA/AVS/RULY/SIED 


mengaduk: 


ekretaris 


urtai Republik 


USD299944 USD 99944 


ti mdiibanal 


2012 Yoliday 


6 


KOMPAS, 


SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Pasar Tunggal ASEAN 


- alam waktu dua tahun dari 
sekarang Indonesia akan 
menghadapi era pasar tunggal 
ASEAN. Pertanyaan terbesar, 

— siapkah Indonesia? 


Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa cukup 
percaya diri. Dalam pertemuan dengan Ikatan Alumni 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Jakarta, Sabtu 
(malam lalu, Hatta mengatakan, Indonesia tak perlu cemas 
menghadapi pasar tunggal itu. Alasan dia, investasi akan 
selalu mendekati sumber daya alam dan pasar, Indonesia 
memiliki keduanya. Sabtu paginya, dalam acara Himpunan 
Alumni Institut Teknologi Bandung di Bandung, Hatta 
mengatakan, hasil kajian lembaga riset Mekinsey Global 
Institute bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan 
ekonomi terbesar ketujuh pada 2030 dapat terwujud. 

Dalam pasar tunggal ASEAN, hambatan tarif nyaris nol, 
Indonesia sangat menarik sebagai pasar, dengan jumlah 
kelas menengah berpengeluaran diatas 2 dollar AS per hari 
er orang mencapai 194 juta orang pada tahun 2010. 
Ekonomi Indonesia saat ini memang ditunjang konsum 
domestik dan industri jasa, bukan oleh ekspor dan industri 
manufaktur, Sementara pengalaman banyak negara lain 
memperlihatkan sektor manufaktur adalah sumber per- 
tumbuhan ekonomi yang stabil dan cepat melalui ekspor 
dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, selain pencipta- 
n kerja formal bernilai tinggi. 
tah menyadari persoalan saat ini, yaitu Infra- 
struktur tidak memadai, birokrasi besar, tidak efisien dan 
dihingapi penyakit korupsi, serta masih rendahnya kuali- 
tas layanan publik. Semua berdampak pada daya saing, 
Studi Bank Dunia memperlihatkan, biaya angkut untuk 
Jarak sekitar 55 kilometer dari Karawang ke Pelabuhan 
Tanjung Priok 750 dollar, sementara di Malaysia untuk 
Jarak yang sama hanya 450 dollar, 

Kunci terpenting dalam persaingan global adalah kuali- 
tas sumber daya manusia dan kemampuan inovasi, Indo- 
nesia memiliki bonus demografi, yaitu jurulah orang be- 
kerja lebih besar daripada yang tidak bekerja, hinyuga 2030. 
Namun, bonus demografi itu hanya bermanfaat bila tenagu 
kerja kita memiliki keterampilan yang dibutuhkan, 

Saat ini hampir 50 persen penduduk bekerja bor- 
pendidikan SD atau tidak tamat SD dan hanya 9 persen 
berpendidikan diploma atau universitas. Dalam Indeks 
Daya Saing Global, meski Indonesia ada di peringkat ke-60 
dari 144 negara karena ekonomi makro yang baik, dar sisi 
kesehatan dan pendidikan dasar peringkat Kita ke-70, 
kelembagaan ke-72, dan infrastruktur ke-78. 

Artinya, dalam pasar tunggal ASEAN, Indonesia niscaya 
hanya menjadi pasar barang industri dan produk pertanian 
negara tetangga. Di pasar tenaga kerja pun pekerja ki 
akan kalah bersaing karena keterampilan tidak memadai, 

Menyelesaikan berbagai penghalang tersebut membu- 
tuhkan kerja keras, terfokus, dari pusat hingga ke dacrah. 
Tanpa itu, kita hanya jadi penonton yang dapat berujung 
pada keresahan sosial, 


an Berat bagi Mursi 


pa Gputusan Presiden Mesir 


Muhammad Mursi mengeluar- 
kan dekrit yang memperkuat 
kekuasaannya sebagai presiden 
menuai serangkaian protes. 

Hari Kamis lalu, sehari setelah dipuji dunia karena 
berhasil memaksa Israel dan Humas untuk melakukan 
gencatan senjata, Mursi menerbitkan dekrit presiden, 
Dekrit itu memberikan kewenangan luar biasa kepadanya, 
Dalam dekrit itu, antara lain, disebutkan bahwa semua 
keputusan Presiden Mursi bersifat final dan tidak bisa 
diganggu gugat oleh lembaga mana pun, 

Selain itu, dalam dekrit itu juga dinyatakan bahwa 
Mahkamah Konstitusi tidak berhak membubarkan dewan 
konstituante, lembaga MPR, dan juga tidak berhak me- 
ninjau atau menggugat semua keputusan presiden, Muri, 
lewat dekrit itu, juga memperpanjang masa kerja dewan 
konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru. 

Reaksi yang segera muncul setelah terbitnya dekrit itu 
adalah massa turun kejalan, Mereka menuding Mursi telah 
menumpuk seluruh kekuasaan pada dirinya dan menjadi 
kan dirinya sebagai diktator sama seperti Hosni Mubarak di 
taman berkuasa dulu, 

Meski Mursi berdalih bahwa dekrit itu dikeluarkan 
untuk menyelamatkan revolusi, di 


puri independensi lembaga 
adilan, Apalagi para hakim yang menduduki posisi penti 
dalam lembaga peradilan adalah orang-orang lama, mereka 
diangkat oleh Hosni Mubarak. 

Masyarakat pun terbelah menjadi pro dan kontra ter- 
hadap Mursi: kelompok oposisi, sekuler dan Persaudaran 
Muslim yang ada di belakang Mursi, Massa penentu 
Mursi bentrok dengan polisi, dan dalam demonstrasi 
selama tiga hari tercatat 500 orang terluka. 

Yang terjadi sekarang ini adalah kuatnya ketidakper- 
cayaan di antara para elite politik di Mesir. Bahkan, 
sebagian dari kaum muda yang merasa berjuang dalam 
revolusi sampai berhasil menumbangkan Hosni Mubarak 
pun tidak percaya dengan kebijakan Mursi. Ketidakper 
yaan pun ada di antara partai-partai politik: antara part: 
partai sekuler dan agamais. 

Di sini, Mursi menghadapi ujian yang sangat berat. Ta 
harus mampu menumbuhkan sikup saling percaya di 
antara komponen masyarakat, para elite politik, para 
pemimpin partai, untuk menyelamatkan negara, untuk 
menyelamatkan hasil-hasil revolusi, 

Inilah saat yang paling penting dan krusial bagi Mesir, 
Semua pihak menunggu: apakah Mesir dapat meneruska 
proses revolusi dan akhirnya lahir menjadi negara baru 
yang lebih demokratis, yang memberikan ruang pada 
perbedaan, atau kembali ke masa lalu, atau menjadi negara 
yang berdasarkan agama, seperti yang dikhawatirkan kc- 
Tompok-kelompok minor 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Peningh Um 30an 
WS Pengin Umar Bara Missega.5 San 
wani Bebks/Pusayang Ane Psi ban 
WI Pimpin Rak Tx ray, Babe Tun Mind Madina nba 
Maa Saa Mk so 
puber ine 2ess Lita 
Wapka Henti kober 
Memoar MA Nae 


OPINI 


mai: opinilikompas.com dan opinidikompas.co.id 


Uang Mengikuti Fungsi 


ctiap tahun, pemerintah 
S pusat menaikkan dana yang 
ditransfer ke daerah seiring 
dengan meningkatnya kebutuhan 
daerah. Namun, apakah dana 
yang ditransfer ke daerah itu te- 
lah digunakan untuk sebesar-be- 
sarnya kesejahteraan rakyat? 


Dalam komposisi belanju Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 
daerah menerima alokasi anggaran yang 
dikenal sebagai "anggaran transfer ke dac- 
rah", Anggaran transfer keduerah tersebut 
merupakan wujud desentralisasi fiskal, 
Dari data anggaran transfer ke daerah 
tahun 2006-2013 Kementerian Keuangan 
terlihat bahwa dana yang disalurkan ke 
daerah terus meningkat hingga lebih dua 
kali lipat. Tahun 2006 transter ke daerah 
sebesar Rp 26479 triliun. Puda APBN 
2013, transfer ke daerah dianggarkan Rp 
52863 triliun, Porsi transfer ke daorah itu 
hampir sepertiga (SIA persen) dari ke- 
seluruhan belanja pemerintah APBN 2013 
sebesar Rp 1683 triliun, 

daerah itu terdiri 
yaitu Ga) dana perim- 
bangan serta (b) dana otonomi khusus dan 
penyesuaian. Dana perimbangan terdiri 
dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya 
alam, dana alokasi umur (DAU), dan dana 
alokasi khusus (DAK). Dana otonomi khu- 
sus disalurkan hanya di tiga provinsi, yaitu 
Aceh, Papua, dun Papua Barat. 

Dana bagi hasil dihitung berdasarkan 
persentase tertentu untuk memenuhi ke- 
butuhan daerah, Dana alokasi umum di- 
tujukan untuk pemerataan kemampuan: 
keuangan duerah guna mendanai kebu- 
tuhan daerah, Dana alokasi khusus di- 
tujukan 
rah, tetapi sesu: 
penyesuaian adalah dana yang dislokasi 
kan untuk membantu daerah dalam men- 
julankan kebijakan tertentu, 


bangan Keuangan Pe 
Pemerintah Duerah terian Ke- 
vangan, Putut Hari Satyaku, mengemuka- 
kan, Kementerian Keuangan mengikuti 
konsep "uang mengikuti fungsi” (money 
Jollows Junction) untuk menyalurkan uang 
ke daerah, Maksudnya adala 


1 masing-masing 
tingkatan, seperti diatur dalam Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, 

Sebanyak 31 urusan pemerintahan 
serahkan kepada daerah otonom, Angggar- 
an yang transter ke daerah itu sebetulnya 
tidak terlalu memadai bagi daerah untuk: 
melaksanakan urusan sebanyak itu, Nu- 
mun, urusan yang diserahkan kepada da- 
erah tersebut terlalu normatif, tidak detail, 
sehingga lebih sering menyebabkan mun- 


TRANSFER KE DAERAH 


(alam Tiiun Rupiah) 


tg 


tg Dear 
“Ig 


3347 


1 £. 
ag 8 


IM Otonomi khusus/bonyesualan 
MB Dona alokasi khusus 
IM Dang lokasi umum 


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 APBN-P APBN 


Sumber Kementerian Kevengan 


culaya wilayah abu-abu, 

Pengaturan urusan pada Peraturan Pe- 
merintah Nomor 98 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peme- 
rintah Daerah Kabupaten/Kota juga di- 
nilai belum terlalu detail, Karena sangat 
normatif, siapa yang berwenang menge: 
lola dana menjadi abu-abu, Akibatnya, 
terjadi tumpang tindih pendanaan, 

Besarnya belanja pegawai merupakan 
isu utama masalah keuangan daerah, Pu- 
tut memaparkan data, dari keseluruhan 
belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD), rata-rata 46 persen dipa- 
kai untuk belanja pegawai, Rata-rata be- 
lanjanya lebih besar di tingkat kabupaten 
dan kota, yaitu 56 persen, Bahkan, ada 
daerah yang belanja pegawainya mencapai 
75 persen dari keseluruhan belanja APBD, 
yaitu Kabupaten Klaten dan Karanganyar 
di Jawa Tengah, 

Sekretaris Forum Indonesia untuk 
"Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Fur- 
han mengajukan data lain. Pada tahun 
201 sebanyak 298 dari 491 daerah (607 
persen) belanja pegawalnya di atas 50 
persen dari keseluruhan belanja APBD, 
Pada tahun 2012 jumlah itu meningkat, 
ada 302 dari 491 daerah (615 persen) yang 
belanja pegawainya di atas 50 persen dari 
keseluruhan belanja APBD, Bahkan, adi 11 
daerah yang belanja pegawainya 70 persen 
ari keseluruhan belanja, “(Ke-1) daerah 
itu terancam bangkrut," kata Yuna. 

Kondisi ini tidak menyehatkan APBD, 
Ibaratnya, uang tidak lagi mengikuti fung- 
si, uang sekarang mengikuti orang, Pe- 
merintah pusat kehilangan kontrol atas 
struktur belanja yang tidak sehat di daerah 
tersebut. 


Belanja modal kecil 

Besarnya belanja pegawai ini tentual 
mengurangi belanja barang dan belanja 
modal yang penting untuk pembangunan 
di daerah Litbang Kompas pernah meng- 
hitung, komposisi belanja modal pada ku- 


2012 2 


run waktu 2007201 makin lama makin 
kecil, Belanja modal di atas 50 persen dari 
APBD dilaksanakan 40 dari 
420 daerah (@5 persen). Jumlah itu terus 
berkurang hingga tinggal 7 dari 491 daerah 
44 persen) yang belanja modalnya di atas 
50 persen dari total belanja APBD tahun 
201, 

Sebaliknya, belanja modal di bawah 25 
persen dari total belanja APBD justru 
meningkat. Pada 2007 terdapat 129 dari 
420 daerah (307 persen) yang belanja 
modalnya kurang dari 25 persen dari total 
belanja APBD. Jumlah itu terus bertam- 
bah, hingga mencapai 318 dari 491 daerah 
(648 persen) pada tahun 2011. 

Tingginya belanja pegawai dan kecilnya 
belanja modal ituakan mengurangi makna 
dari tujuan otonomi daerah yang ingin 
meningkatkan pelayanan publik dan ke- 
sejahteraan rakyat daerah. "Bagaimana 
mau meningkatkan kesejahteraan daerah 
kalau hanya 30 persen belanja untuk pe- 
layanan publik, ujar Yuna. 

Masalah lain yang menyebabkan dana 
ke daerah kurang efektif untuk pemba- 
"ngunan adalah pemekaran daerah. Proses 
pemekaran daerah terlalu mudah melalui 
pembentukan undang: 
an daerah tersebut me 
pleksitas anggaran di daerah menyangkut 
kapan dana desentralisasi itu disalurkan 
ke daerah pemekaran, 

Salah satu penyebab yang mendorong 
pemekaran daerah itu adalah dalam 
DAU ada formula gaji pegawai, Alokasi 
dasar penghitungan dana alokasi um 
dihitung berdasarkan data jumlah pegawai 
negeri sipil daerah dan besaran gaji 
pegawai tersebut. Formula gaji pegawai 
dalam DAU tersebut ditafsirkan seo- 
laheolah pemerintah pusat menjamin gaji 
pegawai, Pudahal, kata Putut, tidak de- 
mikian, Alokasi dasar dalam DAK tidak 
dimaksudkan untuk menutup seluruh ko- 
butuhan belanja gi pega 
tuk daerah yang memiliki 
tinggi, 


Belum lagi masalah kualitas sumber 
daya manusia yang mengelola keuani 
daerah, Putut memberikan contoh ku: 
tas pejabat pembuat komitmen anggaran 
di daerah. Jika ada 30 pejabat mengikuti 
tes, hanya satu orang yang lulus, Bahkan, 
sering tidak ada yang lulus atau sengaja 
tidak meluluskan diri. Pejabat pembuat 
komitmen takut dengan konsekuensi hu: 
kum jika salah mengelola anggaran dae: 
rah, 

Dari berbagai masalah desentralisasi 
fiskal itu, sejumlah usulan diajukan untuk: 
memperbaikinya, Katun Panitia Khusus 


Daerah dari Fraksi Partai Amanat Nas 
sional Totok Daryanto mengajukan usul 
agar dalam revisi diatur kewenangan yang 
memungkinkan daerah meningkatkan 
pendapatan asli daerah (PAD). 

Namun, Wakil Ketua Asosiasi Pemerini- 
tah Kota Seluruh Indonesia Airin Rachmi 
Diany mengingatkan, pengalaman selama 
ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
PAD, nilai DAU cenderung diturunkan, 
Akibatnya, daerah cenderung tidak inygin 
meningkatkan PAD, Padahal, DAU sangat 
diperlukan daerah untuk pembangunan 

Airin Rachmi Diany, yang juga Wali 
Kota Tangerang Selatan, mengusulkan di- 
muikkannya dana insentif daerah bagi di 
rah yang berprestasi dalam hasil audit, 
penyelesaian APBD tepat waktu, penyele- 
ian laporan keuangan, atau peningkatan 
indeks pembangunan 
sentif daerah itu dapat menjadi pe 
daerah untuk meningkatkan kinerja. 

Guna menekan belanja pegawai, Yuna 
sepakat dengan upaya membatasi belanja 
pegiwal maksimal 50 persen dari ke- 
seluruhan belanja APBD, Namun, perlu 
tetap didasarkan pada karakteristik dacrah 
musingemasing, jumlah penduduk, dan lu 
as wilayah. Ukuran-ukuran juga diperjelas, 
itu pencapaian standar pelayanan mi- 
nimum, 

Kementerian Keuangan mengusulkan 
revisi UU No 32/2004 tentang Peme: 
rintahan Daerah dapat dilakukan terlebih 
dahulu di DPR, untuk memperjelas urusan 
ntah daerah, Dengan demikian, re- 
No 33/2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Pemerintah Pusat dan Peme- 
rintah Daerah dapat disinkronisasi dengan 
UU No 32/2004. 

Dari berbagai diskusi tersebut, sedikit- 
nya ada lima hal yang perlu diperbaiki 
dalam ruvisi UU No 39/2004, Pertama, 
mengendalikan pemekaran daerah dengan 
pembentukan daerah persiapan selam: 
dua tahun, Kedua, perlunya sertifikasi 
jabatan tertentu dalam pengelolaan ke- 
vangan daerah, 

Ketiga, mengendalikan belanja pegawai 
di daerah. Keempat, perlunya mekanisme 
pengawasan yang tegas berikut mekanis- 
me penghargaan dan sanksi terhadap pe- 
ngelolaan keuangan daerah, Kelima, refor- 
mulasi sumber pendanaan APBD. 


Akhir Kisah UU Nomor 32/2004 


ibandingkan de- 
D ngan undang.un- 

dang lain atau de- 
ngan undang-undang yang 
digantikannya, yakni UU 
Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan 
Daerah, UU Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pe- 
merintahan Daerah me- 
mang perkasa. 


35/1979 


Undang-undang ini dalam usia 
“baru” delapan tahun sudah lebih 
dari 18 kali diuji materi Gudicial 
review) di Mahkamah Konstitusi, 
Perkasa sebab sampai saat 
pernah sekali pun MK memba- 
talkan secara keseluruhan UU 
Pemerintahan Daerah 
32/2004 adalah sal 
sedikit UU yang sudah benar-be- 
nar teruji dalam perjalanannya 
mewarnai politik dan 
pemerintahan di negeri ini. 

Dari sisi usia, UU No 32/2004 
lebih panjang dibandingkan de- 
ngan UU yang digantikannya UU 
No 22/1999, sebagai UU pertama 
yang mengatur pemerintahan 
daerah setelah era Rt 
nya berumur ima tahun. Namun, 
UU yang mengatur pemerintah- 
an di daerah sebelumnya, yang 
dibuat dalam pemerintahan Orde 
Baru, berusia lebih panjang. UU 
No 5/1974 tentang Pokok-pokok 


bilan tahun kemudian pemerin- 
tah memecah urusan pemer 
tahan di dierah dan pemerin- 
tahan di desa, enggan melahirkar 
UU No 5/1974 yang mengganti 
kan UU 


Desa, Urusan di daerah dan di 
desa itu akhirnya disatukan kem- 
bali dalam UU No 22/1999, 
Berbeda dengan UU yang 
mengatur pemerintahan di dac- 
rah sebelumnya, UU No 32/2004 
sudah mengenalkan cara memi- 
lih kepala daerah, yaitu gubernu 
bupati, dan wali kota, besi 
wakilnya secara l 
belumnya me 
mangan kepada DPRD untuk me- 
nentukan kepala daerah, Selain 
itu, UU Pem 
sumpai tahun 2012 masih 
berlaku ju 
pembatasan masa jabatan bagi 
seorang kepala daerah. Bahkan, 
kepala daerah yang sudah dua 
periode memi 
mencalonkan diri untuk jabatan 
yang sam: 
seorang calon kepala daerah pun 
diperketat. Kondisi inilah yang 
membuat UU No 3 
kali diujimaterikan di MK. 
Bahkan, Pasal 58 Huruf (0), 
misalnya, yang 
pala daerah dan wakil kepala dae- 
rah adalah warga negara Repub- 
lik Indonesia yang memenuhi 
syarat serta belum pernah men- 


No 18/1965 serta UU No 
tentang Pemerintahan 


ihan Daerah 


menetapkan adanya 


Ipin tidak bisa 


ti daerah lain, Syarat 


2004 acap 


nyatakan ke- 


kan diri menggantikan istrinya 
in- sebagai kepala daerah. 
Bukan sekadar revisi 
Sebenarnya sejak ada uji ma- 
teri terhadap UU No 32/2004 di 
MK, dan melahirkan beberapa 
putusan yang harus di 
ntah dan DPR menyadari 
rintahan Daerah itu tak 
bisa lagi dipertahan! 
ada rovisi terhadap UU Pemerin- 
tahan Daerah, bahkan secara me- 
nyeluruh, agar sesuai dinamika 
dalam masyarakat. Tidak hanya 
parsial, sesuat putusan Mf 
perti tak mengharuskan Ingi 
seorang calon kepala daerah mv 
lepaskan atau berhenti dari ji 
batannya, tetapi cukup hanya 
nonaktif (Pasal 59 Ayat (). 
Aturan itu pernah membuat 
Basuki Tjahaja Purnama kehi- 
langan jabatan Bupati Bei 
Timur saat mencalonkan diri se- 
bagai gubernur Bangka Belitung 
tahun 2007. Putusan MK yang 
mengubah aturan itu membuat 
sejumlah kepala daerah, terma- 
suk, misalnya, Alex Noerdin, tak 
perlu kehilangan jabatan sebagai 
Gubernur Sumatera Selatan saat 
mencalonkan diri sebagai guber- 
nur DKI Jakarta tahun 2012, 
Pemerintah sejak 2010 mem- 
bentuk tim untuk merevisi U 
No 32/2004, Namun, rancangan 
UU untuk memperbarui UU Pe- 
merintahan Daerah ini baru dite- 


lakukan secara langsung, tetapi Pilkada dan UU Desaakan mulus, 
kembali melalui DPR, Usulan itu — tak ada uji materi, sampai 
belum diterima DPR karena juga saatnya direvisi atau digant 


menyangkut perubahan 


modasi, 


rintah mengusulkan 


n. Harus 


usulki 


juga 


Keuangan antara 


UU No 25/1999, 
Namun, 


dap UUD 1945 meskipun peme- 
rintah beralasan selama ini gu- 
bernur lebih banyak berperan se- 
bagai wakil pemerintah pusat. 
Masih terkait pilkada, peme- 
idak cuma 
pembatasan, tetapi juga p 
aturan terkait fenomena poli 
kekeluargaan atau lahirnya 
nasti politik di daerah, Keluarga 
seorang kepala duerah yang » 
dah dua periode menjabat 
tak bisa lagi mencalon- 
kan diri setidak-tidaknya untuk 
satu periode setelah masa jabatan 
daerah itu berakhir. 
RUU Pemerintahan Daerah 


ri 
(money Jollows Junction) karena 
selama ini ada 31 urusan yang 
sudah diserahkan pemerintah 
pusat kepada pemerintahan dac- 
rah, terutama di tingkat kabupa- . 
ten dan kota. Pengelolaan ke- 
angan di daerah ini memang 
masih menimbulkan persoal 
termasuk melahirkan korupsi di 
daerah, meskipun ada UU No 
39/2004 tentang Perimbangan 
Pemerintah | 4 
Pusat dan Pemerintah Daerah 
yang merupakan perubahan atas 


1 kian menguat- 


terha- — lama hasrat berkuasa masih me- 
nguasai manusia, UU Pemerin- 
tahan Daerah yang diharapkan 
diundangkan tahun depan akan 
Terus diuji di MK untuk melihat 
kesesualannya dengan dinamika 
masyarakat, dan masih adakah 
celah yang bisa dipersoalkan oleh 
berbagai pihak. 


POJOK 


Mahfud MD: Pemang- 
gilan Boediono dalam 
kasus Bank Century 
mustahil, 

Pelawak Asmumi (alm) 
bilang, “Itu satu bil 
yang mustahal.” 


2 Desember, hari bebas 
, BBM bersubsidi, 

Hari bebas korupsi 
Ikapan? 


16 parpol calon peserta 
Pemilu 2014 penuhi 


Pemerintahan di Daerah baru jabat sebagai kepala daerah atau rima DPRdan dibahas pada April kan, bahwa RUU Pemerintahan | Syarat verifikasi. 
diganti setelah rezim Orde Baru wakil kepala daerah selama 2 2012, DPR pun membentuk pa- — Daerah adalah pengeanti UU No | Siap-siap buka lapak... 
tumbang dengan UU No22/1999, (dua) kali masa jabatan dalam nitia khusus untuk membahas 32/2004, bukan sekadar menyg- 
UU yang mengatur pemerintah- jabatan yang sama, sampai 2012 rancangan yang diajukan peme- ubah atau memperbaiki, adalah “ 
an daerah sebelumnya pun tak sudah empat kali diujimateri tah dan membuat kajian sen- — diajukannya tiga RUU secara ber- 5 " 
berusia panjang, kurang dari 25 di MK. Hasilnya, permohonan uji diri untuk melengkapi usulan samaan. Selain RUU Pemerin- Jam pelajaran di SD 
tahun, pasal itu selalu merintah, Apalagi, dalam RUU tahan Daerah, pemerintah juga dan SMP akan ditam- 

Setelah Indonesia merdeka, tidak berarti ke- Pemerintahan Daerah yang di- mengajukan RUU tentang Pemi- | bah. 
pemerintahan di daerah diatur inginan seseorang untuk menco- ajukan, pemerintah takhanyase- lu Kepala Daerah Pilkada) dan | Jong ngantuk di kelas 
dengan UU No WI9IS tentang bavji materi terhadap ketentuan kadar merevisi UU No 82/2004, RUU tentang Desi Kondisi ini | “ag 

i Kedudukan iga. 


Peraturan mengei 
Komite Nasional Daerah, yang 
setelah tiga tahun berlaku diganti 
dengan UU No 22/1948 tentang 
Pemerintahan Daerah. UU inilah 
yang pertama kali mengenalkan 
istilah pemerintahan daerah. UU 
No 22/1948 berumur sembilan 
tahu digantikan dengan 
UU No 1/1957 tentang Pokok-po- 
kok Pemerintahan Daerah, 
Setelah delapan tahun berla- 
ku, UU No 1/1957 direvisi dengan 
UU No 18/1965, Namun, sem- 


dacrah 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


itu bisa dihentikan begitu 


seorang kepala daerah yang su- 
dah dua periode memimpin, ka- 
rena tak bisa mencalonkan diri 
lagi, bersedia "turun kelas” men- 
jadi calon wakil kepala daerah 
atau menjadi "penasihat" untuk 
istri atau anaknya yang menca- Selai 
lonkan diri, Sampai hari 
lum ada suami yang mencalon- 


itu sehingga, misalnya, 


be- gubernur, 


tetapi juga menggantinya. 


pemerintah. Misalnya, bupati, 
wali kota, atau gubernur cukup 
dicalonkan sendi 
karena begitulah yang sesuai Pa- 
sal 18 Ayat ) UUD 1945, yang 
menyatakan kepala dac 
gubernur, bupati, dan wali kota. 
itu, untuk pe 

pemerintah pun 
mengusulkan tak perlu lagi di- 


UU No 82/2004 pun. Banyak pengaturan dalam UU rintahan Orde Baru yang memi 
masih memillicelahyangsaneit Itu yang tak Ing dipettahankan tahan pemerintahan di Uaerah 
besar terkait kepemimpinan di — dalam RUU, terutamadari usulan — dan pemerintahan di desa. RUU 


Pemerintahan Daerah 
tampa wakil, 


lam UU tersendiri. 
pun demikian, 


ialah Wa 


tak akan ada lagi 


seperti kembali pada cra peme- 


mengatur hal-hal umum terkait 
pilkada dan pemerintahan di de- 
sa, yang selanjutnya dirinci da- 


berarti jika RUU Pemerintahan 
an Daerah akhirnya diundangkan, 
1 materi ter- 
hadap UU itu di MK. Jugu UU 


hanya 


bukan 


mop 


KOMPAS, 


SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


OPINI 


bi 


Perbaiki Kualitas 
Demokrasi | 


sulan pemerintah 
| untuk mengubah 
sistem pemilihan 
umum kepala daerah, dari 
dipilih langsung oleh rak: 
yat menjadi dipilih tidak 
langsung lewat DPRD, di- 
nilai tidak akan menyele: 
saikan permasalahan yang 
menjadi « ntah 


mengusulka n 
tersebut. Justru bisa jadi 
menimbulkan masalah 


baru. 


Paling tidak, pilkada secara ti 
dak langsung lewat DPRD seba- 
gaimana diusulkan pemerintah 
dalam Rancangan Undung-Un- 
Pemilihan Kepala Daerah 
Pilkada) yang merupakan 
gian dari revisi UU Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Duerah tida 
kan masalah besarnya, yaitu bi 
aya politik pilkada. Biaya politik 
inilah yang menjadi sumber ma- 
sulah banyaknya kepala daerah 
terjerat kasus hukum, terutama 
korupsi, Di tengah kondisi bu 
ruknya kinerja partai politik 

ini, sulit rasanya memercayakan 
pilkada kepada DPRD, 

Cara tersebut dinilai hanya 
akan mengembalikan "politik da- 
gang supi" secara eksklusif antara 
anggota-anggota DPRD atau par 
tai politik dan para calon kepala 
daerah. Dengan asumsi anggota 
DPRD "memasang tari?” Rp 1 
miliar per anggota, jika dibu: 
tuhkan 30 suara untuk terpilih, 
calon kepala daerah harus mc 
nyediakan dana sebesar Rp 30 
miliar untuk anggota DPRD saja. 
Belum lagi biaya-biaya lainnya, 
seperti untuk membeli kenda: 
raan politik 


akan menyelesai 


Sistem baru 
Besarnya — biaya 


mungkin tak akan beda jauh de- 
ngan biaya pilkada secara lang: 


tersebut 


sung selama ini yang disebut se- 
Uap calon paling tidak 
nyediakan Rp 60 miliar agar da: 
pat terpilih. C sebut untuk 
membeli kendaraan politik/du: 
kkungan partai politik, pengadaan 
alat peraga kampanye, biaya tim 


sukses 
pemung 
untuk m 
sosial, 

Di 
be 
bulan atau Rp 516 juta selama 
lima tahun, ditambah pendapat- 
an upah pungut yang sekitar Rp 
34 juta-Rp 90 juta per bul: 
Rp 204 miliar-Rp 54 mil 
lama lima tahun, tidak akan ci 
kup untuk menutup modal saat 
mencalonkan diri tersebut, baik 
dalam pemilihan secara langsung 
maupun tidak tangsung. 

Hal ini tak akan dapat mer 

lah banyaknya kepa 

g bermasalah secara 


honor. saksi di tempat 
an suara, dan bantuan 


yg 


perhitungan gaji gu- 
aur sekitar Rp 86 juta per 


atasi m a 


daer 
hukum, terutama korupsi. Berda. 
sarkan data Kementerian Dalam 
Negeri, dari 863 pasangan kepala 
duerah yang terpilih secara tang: 
sung dari tahun 2005 hingga No: 
vember 2012, sebanyak 280 
orang atau 16,2 persen di antara. 
nya terjerat masalah hukum, ter 
utama korupsi (83 persen) 
Mungkin sistem baru yang di 
tawarkan pemerintah — dalam 
RUU Pilkada, dengan pilkada se 
langsung menga 

tem monocksekutif, yaitu hanya 
memilih gubernur, akun mence 
ah masalah "pecah kongsi” 
terjadi pada hampir semua pa- 
sangan kepala di 
Gekitar 97 persen dari 863 pa 
sangan kepala daerah), 

Namun, masalah baru bisa saja 
timbul, yaitu memecah belah bi 
okrasi kepala daerah 
akan memilih wakilnya dari ka 
gan birokrat. Sistem pemilih 
n monoeksekutif tersebut juga 
diusulkan diter dalam pe 
kota meski dalam 
kota tetap dipilih 
langsung 
Semangat RUU Pilkada untuk 
mperbaiki sistem pilkada, ter 
uk penyalahgunaan ary 
oleh petahana (incumbent) dan 
mencegah maraknya “politik di 
nasti” selama ini, memang patut 
diapresiasi. Namun, jani 
pai upaya perbaikan tersebut 
justru menyebabkan kemundur 
an demokrasi kan 
patkan masyarakat yang selama 
ini berperan menentukan pe 
mimpinn pe 
nonton" 


cu akan sis: 


rah saat ini 


hanya seb 


Demokrasi dalam pilkada sela- 
ma ini mahal, Namun, 
bukan berarti untuk mengatasi- 
nya der hilangkan hak | 
rakyat untuk menentukan pe- 
mimpinya. Pilkada langsung 
merupakan sistem terbaik saat 
ini di tengah segala kekurang- | 

Sistem ini merupakan | 
perwujudan kedaulatan rakyat 
sebagai bentuk konkret dari de- | 
mokrasi di daerah. 


Pendidikan politik 


Praktik politik uang yang mas 
rak terjadi datam pilkada 
tumbuh suburnya politik dinasti 
yang menyimpang da 
'demokrasi buka 
untuk mengubah sistem pilkad: 
Mengembalikan pilkadu kepada | 
DPRD sama saja dengan lari dari 
musalah dan hanya memindah: 
kan masalah dari satu tempat ke | 
tempat lainnya, misalnya, politik 
an berpind 


alasan tepa 


uan h dari antara | 
calon dengan rakyat ke calon | 
dengan anggota DPRD. | 
Praktik-praktik semacam “itu 
harus diatasi dengan cara mem- | 
perbaiki kualitas demokrasi dan | 
menumbuhkan semangat biro- | 
krasi yang sehat. Dan, ini perlu | 
terus diupayukan oleh pemerin- | 
tah segenap komponen | 
bangsa Indonesia secara ber- 
dan saling meleng 


kapi, 
Upaya yang bisa dilakukan, mi 
salnya, dengan menyed 


| 
kan tata cara pemilihan, teru- | 
tama dalam tata cara dan sistem | 
kampanye. Untuk menghemat | 
biaya kampanye yang selama ini | 
besar, misalnya, dapat dilakukat 
a pemerintah men 

i kampanye melalui me 
dia elektronik, Selain itu, kam 
panye juga tidak perlu menge- | 
rahkan m ngan atri- 
but kumpanye, seperti spanduk, 
di tempat-tem 

Satu hal penting yang harus | 
dilakukan adalah pendidikan po- | 
litik kepuda masyarakat yang jug 
menjadi tanggung jawab peme- 
rintah, partai politik, dan ter 
masuk media, Partai politik juga 
harus membenahi diri, terutama | 
dak utan dan | 
pen agar jug 
lahirkan pemimpin 
alitas. 


1 sistem per 


dapat mc 
ng berku: 


REDAKSI 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi K' 


berikut nomor telepon yan 
e-mait: 


Troli Carrefour 


“Tt 


dapat dihubungi, Kompas tidak mengembalikan surat-su 
pini@kompas.com dan/atau opiniakompas.co.id 


Meluncur 


Menubruk Pengunjung 


Pp 1045, kami sekelu 
fow 

Selesai berbelanja, k 
turun melalui es 
jelang kami meninggalk 
ra troli meluncur dari a 
bagian bel 


Anak saya sangat kesakita 


ada Minggu, 28 Oktober 


ulator. Bel 


Carrefour dan 
berapa langkah men- 

kalator, terdengar sua: 
ke bawah dan mengenai 


ang pinggang anak saya 


karena troli yang meluncur itu 


mengenai tulang belakangnya. Saya tidak tahu persis menga: 


pa troli kosong bis 


Agaknya seseor 


ngan ceroboh melepaskan troli kosong tersebut dari ata 
rel troli tidak terkunci sehi 


Rupany 
dengan laju cepat ke bawah. 


Kejadian ini sangat membah 
Tidak ada pula yang mau bertanggung jawab atas kei 
ini, Petugas satpam itu memang sudah meminta r 
aya dan anak saya, tetapi ia 


pad 


meluncur ke bawa 
ng dari satpam yang saat itu bertug: 


tanpa kendali? 
de 


a bisa meluncur 


akan pelanggan Carrefour 


aaf ke 
menolak ketika saya ber- 


kehendak minta bertemu dengan manajer Carrefour yang 
sedang dinas. Alasannya, pada Minggu tidak ada manajer 


yang bertugas, 


Jalan Sari Bentang, Vila 


Pembungkus 
Tambahan 
di Kantor Pos 


Padu 2 Oktober lalu saya se- 
perti biasa mengirim paket ke- 
pada konsumen. Sebagsii peda- 
gang online shop, say ne 
ngirim paket melalui jasa pe- 
ngiriman yang dikelola peru: 
sahaan swasta. Karena pembeli 
menginginkan ongkos yang le- 
bih murah, saya menggunakan 
jasa Pos Indonesin di kawasan 
Pasar Sunter DKI, Jakarta Uta 
Rupanya di sini pengirim 
diharuskan membayar tambah: 
an Rp 5000-Rp 50000, sesuai 
dengan ukuran paket untuk pe- 
nambahan karton berwarna 
coklat 

Pembungkus ini tidak diha- 
tuskan, tetapi mereka menyiap: 
kannya. Pembungkus tambahan 
itu tentu akan menambah berat 
memberatkan dari segi biaya ka 
rena berat, barang bertambah. 


mrloperkoran @ 


ISMI KUSHARTANTO 
Duta, Baranangsiang, Bogor 


Saya coba kirim ke kantor Pos 
Pademangan, Jakarta Utara. Ter- 
adi sini tidak di- haruskan 
menggunakan karton berwarna 
coklat seperti yang terjadi di 
intor Pos Sunter DKI. 

Mengapa kebijakan 

beda? Mengi 
saat ini klan marak bisnis online, 


Pos berbed 


seharusnya Pos Indonesia pu- 
nya resep jitu menghadapi per 
saingan. 
SUYANTO BUDIMAN 
Jalan Pelita 1 RT 001 
RW 001, Sumur Batu, 
Kemayoran, Jakarta Pusat 


Pengisap Debu 
di ACE Hardwar 
Pada 17 Februari 2012 saya 
sambal migas Ahir mer, 
Masimus Handy Buftalo di ACE 
Hardware iving World Ser 
pong Mogoang. Perkakes ni 
baru hendak saya gunakan pada 
22 Oktober 2012, Telihat px 


ScraperOne & Kaskus 


ih berlaku, 
at yang dite 


IM/paspor yang m 


cikan api. Saya batal menggu: 
makannya, 

ada 80 Oktober saya kem 
bali ke ACE Hardware Living 
World Serpong untuk perbaik: 
un, Menurut Bagian Pelayan 
Konsumen ACE Hardware, saya 
dikenai biaya analisis Rp 30000, 
Itu di luar biaya perbaikan dan 
suku cadang. Mengherankan, 
mengapa hanya untuk menye: 
cek dikenukan biaya? 

Setelah mempertimbangkan 
biaya perbaikan, mending beli 
baru, akhirnya saya buang peng: 
isap debu itu, Tak ada guna 
menyimpan barang rongsokan. 

IGNATIUS R IRAWAN 
Jalan Endung Surya Putra, 
Baleendah, Kabupaten 
Bandung, Jawa Barat 


Jalan Tol Baru 


Cibubur-Senayan 
Instruksi Menteri BUMN ke 
pada PT Jasa Marga (Persero) 
untuk mengkaji pembangunan 
jalan tol layang lawan arah dari 
Cibubur-Senayan dan sebalik 
nya ternyata merupa 

studi kelayaka 


penghasilannya tak mu 
mutupi biaya investasi 

Jasa Marga tentu berpikir, 
untuk a 
dengan membangun tol di atas 
tol yang akan menggerus pasr- 
nya sendiri? Jasa Manga adalah 
BUMN. Dengan mengatasnama- 
kan peru: 
pemerintah 70 persen dan in- 
vestor30 persen), iaakan meno- 
lak bisnis yang tidak mengun- 
tungkan. Maka, permintaan 
Menteri BUMN pun bisa diabai 
kan. 

Demi kepentingan umum 
Menteri BUMN terpaksa me- 
minta Hutama Karya-dengan 
saham 100 persen milik peme- 
rintah-membangun jalan tol 
yang tak layak secara finansial 
dengan menggunakan APBN 

Timbul pertanyaan, Tol Ja- 
gorawi yang saat ini sudah ber. 
umur hampir 40 tahun, bukan- 
kah sudah suatnya diserahkan 
kepada negara? 

PANGKI YUSUF 
Kota Wisata Florence, 
Kabupaten Bogor, 
Jawa Barat 


pu me 


4 menambah investasi 


an terbuka (saham 


guna 


useno, petani kopi 
S: Kecamatan Ke- 
bawetan, Kabupaten 


Kepahiang, Bengkulu, 
berharap ada pemekaran 
ederhana saja, bila 
nya dimekarkan, akan 


| ada anggaran khusus un: 


tuk desa induk ataupun 
desa baru. Uang itu aka 
membantu kelompok-ke- 
lompok tani mengem- 
bangkan usaha perkebun- 
an kopi dan pengolahan 
kopi luwak. 


"Ternyata, tak hanya di tingk: 
elite, masyarakat pun mulai pa- 
ham pemekaran yang membawa 
gula-gula” bernam 

Ini jadi semacam penawar d 
Ihaga sete 

di pelosok Indonesia tiduk ter- 
sentuh karena pembangunan ti 
dak merata, Selama ini pemba 
lebih banyak di J 
wilayah perkotaan, Anggaran ha- 
nya dikuasai segelintir elite. Rak: 
at di wilayah yang jauh dari 
pusat pemerintahan terpingstir- 
kan, baik pada ukses pendidikan, 
yanan kesehatan, layanan ad: 
ministrasi kependudukan, dan 
akses ekonomi 

Ketika keran pemekaran dibu: 
ka setelah reformasi, daerah-dae 
rah otonom buru tumbuh bak 
wan pada musim hujan. Di- 
rektur Jenderal Otonomi Daerah 
Kementerian Dalam Negeri Djo- 
hermansyah Djohun menyebut: 
kan, sejak merdeka sampai 2009, 
hanya terbentuk 319 daerah oto- 
nom, Namun, dalam 10 tahun 
setelah reformasi, sudah terben- 
tuk 
MOB). 

Tidak itu saja, dalam paripurna 
DPR bulan lalu, disetujui pula 
pembentukan satu provinsi dan 
empat kabupaten baru, Kini, se 
tidaknya ada 10 calon 
baru masih menunggu pemba. 
hasan di DPR, Di Kemend 
bahkan sudah diusulkan 33 calon 
provinsi dan 180 calon kabupa. 
ten/kota buru, 

Sejauh ini DOB tidak menye 
lesaikan masalah. Pembangunan 
yang terlihat sebatas gedung:gi 
“dung infrastruktur pemerintal 
an, Seperti di Kabupaten Beng: 
kulu Tengah dan Kepahiang yang 


Ih selama ini desa-desa 


5 daerah otonom baru 


masin sumber pendapatan dan mati se- 
empat dan delapan tahun, telah ditinggalkan anakny 


pembangunan — infra- 
struktur pemerintah 
an dan layanan pu 
lik belum campun 


Setelah pemekaran, kata Pu- 
tut, diharapkan Kemkeu bisa 
memantau. eriodik 
bersama Kemendagri, Bila ki- 
nerja keuangan DOB buruk, 
bimbingan dan asistensi bi: 
sa dilakukan, Bila tidak 
membaik, daerah yang baru 
dimekarkan bisa digabung: 
kan kembali 
Supaya DOB yang terben: 


$ sendiri-sen- 
diri untuk mengisi pe 
rut 

Dalam studi Komite Pe- 
mantauan Pelaksanaan Oto: 
nomi Daerah pad: 
nurut Direktur Komite KPPOD 
Robert Endi Jaweng, buhka 


un fungsinya pada ma: 


untuk DOB yang sudah be kat, menurut Djoherman- 
usia 10 tahun, pembenahan syah, diperlukan masa persiapan 
masih belum “beranjak dari tahun. Hal ini diterapkan 
infrastruktur bangunan di pada pembentukan DOB di mas 
sumber daya manusia. Gula-guk "8? Orde Baru, Depok, Kota Tange- 
berupa kesejahteraan dan pela rang, dan Kota Bekasi, misalnya 


yanan publik yang lebih baik ti 
'dak semanis yang dibayangg 

Pemekaran pun dilihat lebih 
berlatar kepentingan politik para 
elite, Daerah pemekaran berarti 
peluang menjadi kepala daci 
dan anggota DPRD di wilayah 
baru, Lapangan kerja baru seba 
gai pegawai negeri sipil juga ter- 
buka. Anggaran pun tersendiri 
dari APBN, Proyek pembangun- 
an gedung dan jalan akan lebih 
banyak, Peluang untuk melebar- 
kan pengaruh politik terbuki 
menjelang pemilu, 

Syarat-syarat kajian 
potensi daerah, kemampuan fis: 
kal 


menjadi kota administratif se 


Masa persiapan calon DOB ini 


an, ngerang, 
Konflik batas wilayah memang 
sering terjadi, Penempatan ibu 
kota tidak matang. Karena itu, cukup ditetapkan dengan per- 
h kriteria dan persiapan wilayah aturan pemerintah, Ketika tidak 
yang akan dipisahkan itu semes- layak untuk menjudi DOB, pc 
tinya lebih antisipatif dengan — mekaran mudah dibatalkan. Ber- 
berbagai masalah tersebut. Pe- beda dengan pembentukan DOB 
neliti LIPI, Tri Ratnawati, bah- yang disahkan dalam UU, peng: 
kan mengatakan, semestinya in- gabungan kembali daerah peme 
dikator kekurangan suatu dac- karan ke induk menjadi lebih 
rah, seperti tingkat kemiskinan, rumit. 
angka buta huruf, dan jumlah Berbagai upaya antisipatif ini 
pengangguran, harus disertakan — bisa diterapkan. Namun, untuk 
dalam proposal pembentukan ratusan DOB yang sudah ter- 
DOR, Ini memaksa elite daerah bentuk, semestiny penga 
lebih siap meningkatkan kualitas — wasan dan pembenahan, Kemen- 
hidup rakyatnya bila DOB di- dagri, kata Tri Rutnawati, sc 
sahkan, Keberhasilan pemekaran — mestinya lebih aktif mengawasi, 
uga lebih mudah diukur bukan hanya menyerahkan tugas 
Di sisi lain, pengetatan pe- ini kepada Badan Pemeriksa Ke 
mekaran wilayah bisa diatur me-  uangan (BPK) dan Komisi Pem 
lalui instrumen perimbangan ke-  berantasan Korupsi (KPK) dalan 


batas jumlah dan kualitas 
penduduk, serta batas geografis 
bisa diatur. Kajian akademik ke 
rap menjudi stempel legitimasi 
kelayakan calon DOB, Aspirasi 
masyarakat tidak jelas lagi, apa. 
kah benar-benar merupresenta. 


sikan keinginan warga secara ke-  uangan, Kepala Subdirektorat mengawasi anggaran. 
seluruhan atau segelintir warga — Evaluasi Dana Desentralisasi Dit- — Bila daerah tidak menunjuk 
saja, Akibatnya sangat mudah di-  jen Perimbangan Keuangan Ke- kan kinerja baik, perlu ketegasan 


tebak, yakni tiada perubahan sig: 
nifikan dalam kehidupan warga, 
Namun, desakan untuk peme 


menterian Keuangan Putut Hari 
Satyaka menjolaskan, dalam Re 
visi UU No 33/2001 tentang Per 
karan wilayah mengalir deras. imbanyan Keuangan, pemberian 
Pengawasan dana lokasi umum dirdomu 
dan pembenahan “$ 


alah tidak berakhir ketiku 
berdiri dan pemerintahan 


untuk menggabungkan duerah 
baru dengan induknya, Semen. 
tara regulasi pemekaran dibe- 
nahi, sudah semestinya penghen 
tian "pembentukan DOB dilan 
jutkan, 

Masalahnya, apakah pemerin: 
tahan Susilo Bambang Yudho: 
yono konsisten dengan niat mo: 


h satu instrumen peng 
dana alokasi umu 
lah jumlah. pegawai 


hitung 
DAU) 3 


lan, Wali Ko negeri sipil (PNS). Seakancakan — ratorium pemekaran? DPR pun 
Selatan Airin Rachmi Diany du- — pemerintah pusat menjamin gaji — harus mendukung dengan tidak 
lam diskusi tentang RUU Peme- — PNS, Daerah pun tidak ragu me- terus mendesak pembentukan 


rintahan Daerah di kantor harian 
Kompas, Jakarta, Rabu G/D, 
mengatakan, setelah cmpat ta- 
hun berdiri, Tangerang Selatan 
belum menerima aset dari da 
rah induknya, Kabupaten Tu 


mekarkan diri 
Sebaliknya, perlu didorong su: 
paya daerah yang ukan mekar 
mn pendapatan asli da- 
trah, Demikian pula daerah in: 
ai kehilangan 


DOB tanpa pembenahan due 
rah-daerah yang sudah terben 

Masyarakat menilai 
hwa pemekaran benarsbeni 
untuk rakyatatau hanya bermotif 
politik 


Bunga ringan & 


pasti, mewujudkan 


rumah impian 


sejak dini 


Halo BCA (021) 


Periode: 1 Okt - 21 Des 2012 


t) BCA 


Senantiasa di Sisi Anda 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


KILAS LUAR NEGERI 


Ehud Barak Akan Mundur dari Politik Israel 


Menteri Pertaha 
Barak (70), 


hari Israc ke Jalur Gaza, 
u pengundura juga menimbulkan ketidak- 
n rencana Israel menghadapi program p 
n. Meski popularitas Barak di dalam negeri 

In partai tengah yang 
a koalisi pemerintah sayap 

i Benjamin Netanyahu—hany 


Israel, dalam pemilu mend: 
Buruh ini berkeras dia dan N 
suma terhi 
Tel Aviv, 


tan pemimpin Parta 
ahu memiliki kebijakan y 
Dalam konferensi pers di 
takan tak akan maju sebagai kandidat 
dalam pemilu yang akan datang Dia tetap akan menempati 
posnya sebagai menteri pertahanan hingga pemerintahan baru 
terbentuk, sekitar tiga bulan kemudian, Hal ini dianggap se: 
bagai sinyal bahwa keputusan an terlalu memenga- 
ruhi kebijakan Israel meng (REUTERS/WAS) 


1g 


Dua Kandidat Presiden Sangat Berseberangan 
lu presiden Kor 19 Desember, akan meng- 

Ingat berseberangan, Park 
konservatif y 


diktator militer yang dipuji men 
negara miskin menjadi negara maju. Pesuingnya adalah Moon 
in (69), kandidat p: ap kiri yang merupakan pem- 
ntu deko an Presiden Roh Moo-hyun (2003-2008) 
ng gagal menjalankan reformasi eko 
di kampanye paling 1 jar Kim Jun-seok, 
profesor ilmu politik Universitas Donggguk di Seoul. "Pemilih 
kan terpecah ant 
dukung Park Chung-hee da 
mendukung Roh Moo-hyur 
perlihatkan Moon unggul tipis 
Ahn Cheol-soo, mengundurkan diri beberapa waktu lalu untuk 
ndukung Moon, Dengan selisih dukungan 2-3 poin pcr- 
nang diperkirakan yang berhasil merebut simpati 
pendukung Ahn, yang menginginkan perbaikan hubungan 
dengan Korea Utara, (REUTERS/WAS) 


generasi 'pro-distribusi' 
ubahnya, 
Park. Kandidat ketiga, 


DIIAKA, SENIN — Ribuan buruh tekstil Tazreen 
Fashions berunjuk rasa di pinggiran Kota Dhaka, 
Banglades, Senin (26/1), setelah sedikitnya 112 
buruh pabrik itu tewas dalam kebakaran, Sabtu, 
Sebuah pabrik tekstil lain juga terbakar, Senin, te 
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, 


Situasi di Goma Tegang, Milisi Tolak Mundur 


usana di Goma di Provinsi Kivu U 
Senin (26/1), tegang. W ti dengan penuh 
mereka, Sehari sebelumnya, milisi 
28 Maret” (M23) menolak mundur dari 
n untuk meninggalkan kota dalam 


a, Republik Demokratik 


hih baik. Banglades 1m 

4.500 pabrik garmen yang mer 

pekerjakan 40 persen tenaga ke 
industri di negara itu 


tut penutupan pabrik-pabrik 


seperti Rwanda, Uganda juga dicur di Ashulia, pinggiran kota Dhaka, ngkungan kerja. di 
Bangsa telah terlibat memberikan bant tempat terjadinya kebakaran be- pabrik tekstil Bangades amat b 


uk. Kondisi itu kontras de 
ng diperoleh 
lades dari sektor ini, yakni 
80 persen dari total ekspor ta- 
hunannya. in besar pro- 
sekitar Dhaka ditutup hamp duk tekstil Banglades dikirimkan 
lama sepekan tahun ini karena — ke Amerika Serikat dan Eropa. 
buruh berunjuk rasa menuntut cen, misalnya, me- 

Ikdan kondisi kerjayang  ngerjakan pesanan untuk merek 


itu. Para buruh menuntut 
pemilik pabrik yang diangsap 
ygung jawab atas inside 
dihukum, 

Lebih dari 300 pabrik tekstil di 


personal bagi milisi M2 
menolak tudingan te 
Kor 


meski kedua negi 
Pada hari Sabtu 


sepak: 
pemberontak itu, 
di Afrika tenyah mengultin 
letakkan dalam 48 jam 
malam, (REUTERS/AFP/CAL) 


pemimpin regional 
mundur dan n 
nin tengah 


ng berakhi 


Pemadam 
kebakaran 
berusah 
mengendi 
api dalam 

kebakaran 

yang kembali 
pabrik tekstil 


petugas 
dibawa ke 
rumah sakit 
karena 
menghirup 
p dal 
insiden itu, 
sehari setelah 
kebakaran 
pabrik tekstil 


12 buruh, 


228 Buruh Tekstil Tuntut Pemilik 


Pabrik Tekstil Banglades Terbakar Lagi 


terkenal dan memenuhi pesanan Peristiwa itu menambah pan- 


Berisiko tinggi 

Juru bi 
di India, Kevin 
takan, pihaknya melakul 
nilaian independen terhadap 
tingkat kese an pabrik Tuz- 
reen tahun lah itu mem- 
peroleh angka "oranye" yang ber- 
arti berisiko tin 


siden di lingkungan pabrik tekstil 
an produk tekstil di Ban 

Kantor P Kebuk 
Bangladles mencatat, s 
dalam insiden 
pabrik tekstil di ne- 
mam tahun te 


yang berbasis di Hongkot 

Saat demonstrasi berlangsung, 

kembali terjadi kebakaran di pab- 

rik tekstil tak jauh di 
bu mu 


masi 
ngerikan ini adalah hasil dari pi: 
pengabaian terus ngan pabrik 

alan dan kescjahtorsan bu-  yung mendi 


pertama, tempat 
yang terbuat dari bal 


il Komandan Polisi Distrik 
ul Arif 


perpanjang kontral 
Sementara itu, LigFung mem- 
benarkan telah memesan garmen 
i Tugreen, Perusa itu 
menjanjikan akan memberikan 
uang duka sebesar 1200 dollar 
AS untuk setiap keluarga korban, 
LisFung juga berjanji menye- 
lidiki penyebab kebakaran. 
(REUTERS/AWYAFP/REK) 


terjadi, pe 
melakukan ir 
meminta pemilik perusuhaan 
ukatkan standar kesel 
“Namun, me 
nah menjalankannya,” 
gedung. rul 


Utari 
mendobrak jeruji lantai dua du 
vlamatkan diri ke bangun- 


ngkap di da 


terpe 


RI-NORWEGIA 
Diplomasi Ikan Salmon ala Putra Mahkota 


ump ae 
H daging 
lilin tu begitu 


but di lidah. Warn: Putra Mahko 
tih bersih membuat orang me- Kerajaan 
nira itu saus baru produksi Norwegia 
Eropa, Na Pangeran 
mulut, rasar Haakon 


“Oh, ini ikan ya ternyata, Magnus 
sulah se (kanan) d 
Master Class yang dipandu istrinya, 


Motte-Marit 
(kedua dari 
kiri), mengiku 


ieir Skete (3), di Ruang 
Totel La, Jakarta, 


tuk mempromosikan ikan sal- 
mon Norwegia di hadapan 
masak dan pengelola restoran 


Indonesia. 
Per 
prest 


ng lomba mn: 
us Bocuse d'Or 
nbawa kepi- 
kerang laut 


produk 
Norwegia 
kepada publik 
Indonesia, 


diri kerang 
mempraktikl 
kang kerang dengan pi 

Ini bukan sekadar 
masak, Put 
kia Pangeran 


ara sepakat mengembangkan 
kerja san I untuk me 
okrasi di 


Norwegia juga me 
dan khusus 


itu mengenakan terusan warn 
oranye dan blus putih sederha- 
nggun dengan ram- 
g yang diikat. "Ke- 


ehef Geir. "Kami 
mon segar yang diperoleh dari 
dingin dan segar 

utara megara kami," ungkapny 
perti Indonesia, Norwegi 

pesisir yang 

menghasilkan jutaan ton ikan 
salmon per tahun. "Kami me- 
lihat Indonesia sebagai pasar 
potensial untuk ikan salmon 
Norwegia," ujar Pangeran alam pertemuan Pang 
Haakon. jumlah menteri dan 60 pelaku Haakon dan Presiden RI Susilo 
Putri Mette-Marit yang pagi bisnis Norwegia. Bambang Yudhoyono, kedua ne- 


besur dalam “diplomasi salmo 
ini dengan penduduk lebih dari 
200 juta jiwa, Volume ekspor 
salmon Norwegia ke Indone 
naik dari 400 ton tahun 2005 
menjadi 1400 ton tahun ini 


Isu Myanmar 


In, Putra Mahko 
mimpin langsung diplomasi ke: 


positif,” 
Staf Khusus Presiden Bida 
Hubungan Inter 
Faizasyah. (REKAVIY) 


mempromosikan | 


POLITIK SPANYOL 
Separatis Menangi Pemilu Catalonia 


BARC 
yat daei 


i-partai penis 
dukung separatisme dalam pe- 
milu yang dipercepat, Minggu 
(5/1), 
Namun, u 


a untuk melepas- 

kan diri dari Spanyol justru di 
mggp makin lem: 

ra partai berkuasa di 

yang mendorong separatisme 

tersebut, justru turun drastis 
Secara keselu 


Bendera kelompok “3 
u separatis Catalonia 


201m 


dukung separatisme, Jik 
perolehan kursi empat kung kemerdel 
itu di parlemen mencapai — lonia. CIU da 
87 kursi mpir dua pertiga ke 
dari total 135 kursi parlemen moderat y juang untuk 
Catalonia otonomi dan wewenang pem 

Namun, dari empat partai ter- yang lebih besar bagi 
sebut, sei alonia tanpa merdeka da 
miliki pa panyol 


mendapat 
dukung: perolehan 
suara CIU justru turun. Ia ke 
hilangan 12 kursi di parlemen, 


sejarahn 
nasionalis 


ngan ideologi dan 


kebijakan yang sanyat berbed: lemen dari 10 menjadi 21 ku 
sehingga akan sulit berkoalisi. |” Berubah haluan "Mas jelas telah membuat ke 

Partai berki kmi Pat Namun, Presiden Catalonia Ta mempromosikan 
Konvengensi dan Persa Artur Mas dari CIU berubah h. separatis, tetapi rakyat 


telah memilih o 
menjala 
Jose Tgn 
amat 
Europe: 
Relations. 

memang masih mengu 
i mayoritas kursi di 


(CI), beraliran » 
tengah 


ang lain untuk 
ada itu," ujar 
na, peni 
mbaga pemikir 
Council on Foreign 


sejak terjadi demonstrasi 


besar-bet 


niliki buday 
aduh 


Pemerintah 
Spanyol mengambil pajak terlalu CiU 


dengan 
ang tak sebanding 
Mas jengkel dengan keputusa 
Perdana Menteri Spi 
iano Rajoy yang menolak m 
ringankan beban pajak raky 
a pun menyerukan 
dengan tujuan me- 
katan se 


: 
jutkanagendany 
langkah menuju referend 
merdekaan akan makin kom- 


intahan Ci 
urut Joaguin Molins,pro- 
fesorilmu politikdari Universi 
Otonomi Barcelona, partai CiU 
na ini tak pernah mendu- 


 MORAFORCE PLAMANG:STRATEGY & MPLEMENTATON 
 TALENT MANAGEMEN? 


BOLONG MH PERFORMANCE DAGANTATONG 


STRESS Manage 
.m 


JCC, pecember 11 - 12, 2012 SEE neaMOmone 


ah 
Th HR Expo 


. MSG EDS ALT 

sodexo IMASI PENDAFTARAN, Hubum 1 COMPETENCY BASED PEMUNERATON SYSTEM 
nda # PENSOKAL BaLanee SeOMELAN 

DPLK BRI ORI 781 9844 (direct), 781 5858 (hunting SK MANSET POR MMAN RESOLALE 


mrloperkoran @ Seraperone & Kaskus 


on.co.id - wwwiIndonesiahras 


COPUCT RESOLUNON 


TE COWPETITVE BUSINESS KAA 
 COMPERSANON & BEMERTS STRATESN 21) (ASIA PRESPECTYE) 


MMR BUMESS PARMAN AON VALLK TO TE BUSNESG 


ahance Corporate's Competilive Advantage Through Excellent HR Managemen? 


«LA MIE PAN AAA, WAMARAMET STATEGES PAI # ELANG 


' MTERPEH TEONMNOLES FOR ENMONAL NTELUKONT CANGOATE 
' OKSTRAL RELATEN STRATEGSS: CMALLENGE  CPPORTUNTES 
“MM MONETARY REWANGS POR ORTE EGAGEMENT 

(MP KONCAPT BMPLEMENTANON 

' MAMA OAANGE  RESTRUCTURNG MAAN RENOYACE MANAGEMENT 
“ PORT PNCIKOOT ATWOAK 


Fine Mi 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


Transisi Kekuasaan Ternyata Belum Disepakati 


MOSKWA, SENIN — Perdana Menteri Rusia 
Dmitry Medvedev mengecam Barat dan sejumlah 
negara lain yang mengakui organisasi oposisi Koalisi 
Nasional Suriah. Ditinjau dari sudut pandang 


Marty Natalegawa 


KASUS PASPOR 


Langkah 
China Tidak 
Tulus 


JAKARTA, KOMPAS — 


Dalam sebuah wawanca 
ngan Agence  Franc 


Modvedev 
“Biarkan rak 


menambahkan, 
Suriah sendiri 
yang menentukan nasib Assad 
dan rerimnya." 

Pada saat PM Rusia itu meng: 
ungkapkan pernya , ten- 
tara Suriah kembali melakukan 


Senin (261, Medvedev 
juga berbicara tentang krisis eko- 
nomi Uni Eropa (UE) yang 
sebut sebagai "ancaman serius”, 

Khusus terkait krisis Suriah, 


Pe. 


merintah Indonesia masih mem- | Inggris, Pe dap rakyatny 
pelajari kontroversi seputar do- | telan be Akibat serangan di ping 


kumen paspor baru yang dike- 
lvarkan China. Menurut Menteri 
Luar Negeri Marty Nutalegu 
Senin (20/1), langkah China itu 
dinilai sebagai sesu ak 


kus itu, sedikitnya 10 anak 
yang ra masih berusia di 
bawah 15 
video yang dirilis para aktivis hak 
Suriah menunjuk- 


sional Suriah, Blok yang: 


tulus (disingenwoti). di Doha, at: 
Paspor baru itu memicu ke- | itu diakui seba potongan je 
marahan Taiwan, Filipina, dan | perwakilan sah reka. 


Vietnam karena mencantumkan 
peta wilayah China yang met 
sukkan Taiwan dan Laut China 
Selatan yang menjadi sengketa. 
India juga berang karena peta itu 
memasukkan Negara Bagian 
Arunachal Pradesh dan Aksi 
Chin di kawasan Himalaya se- 
bagai bagian China 

Menteri Urusan Luar Negeri 
India Salman Khurshid menga- 
takan, hal ita tak dapat diterimi 


Perancis bahkan menyarankan 
untuk memperse 


Belum sepakat 


Menteri Luar Negeri RI Murty 
mengatakan, perte- 


Nat Para lulusan akademi militer 
foto yang d 


timur laut dan barat d 


sekutu dekat rezim Presi 
riah Bashar al-Assad, mempcr- 
senjatai oposisi dan” mengakui 
blok baru oposisi Suriah itu sama 
ali tidak bisa diterim: 

ri sudut pandang hukum 
internasional, ini benar-benar 
tak bisu diterima,” katanya dalam 
ncara di kediamannya di 


legawi 


selasela KTT D-8 di Pakistan, 
pekan lalu, sebenarnya belum 
mencapai kata sepakat. Lima ne- 
u, yakni Indonesi 
r, Turki, dan Pakistan, be- 
lum menyepakati poin ketiga dari 


bahwa para pemim 
ara itu telah menelurkan tiga 
kesepakatan, termasuk mendo- 
rong terjadinya transisi keku 


Adapun Otoritas Victnam me- | kawasan Gorki di pinggiran tigi poin usulan Indonesia soal saan menuju pemerintahan baru 
nolak mengecap paspor itu. Me- | Moskwa, Minggu. "Keinginan langkah-langkah yang harus di- di Suriah (Kompas, 23/M). 
niru Indi mengubah rezim politik negara ambil untuk menuntaskan krisis iga persoalan y: 


mngelu: lain der sebuah ke- Presiden Susilo Bumt 
terpisah untuk menghindari ik di negara itu umis pekan lalu, Presiden 
membubuhkan stempel di pas- tunya pembawa ke- Susilo” Bambang — Yudhoyono 


irkan bisa 
terhadap 


mengatakan kepada wartawan, 


iah meragakan kemampuan mereka pada saat upacara wisuda di Damaskus, Suriah, seperti terlihat di 
n Sabtu (2/1), Pasukan rezim Presiden Suriah Bashu 
itu, Senin, dalam pertempuran dengan kelompok oposisi 


ata, masalah kemanusiaan, serta 
ketiga soal proses transisi politik. 
Usulan ketiga ini dalam pertemu- 
an itu memang masih disikapi 
berbeda oleh negara-negara yang 
hadir," 


Pengakuan Barat Tak Bisa Diterima 


al-Assad membombardir kawasan pinggiran Damaskus di sebel 


Perempuan dan Migrant Care 
menyatakan, ada 11760 buruh 
migran Ind ng 
tertahan di Suriah seusai pecah 
konflik setahun lalu, Konflik yang 
kian panas di Su 


melihat hal itu sebagai suatu pro- 
ses yang harus diprakarsai dan 


dilakukan sendiri oleh rakyat Si 


mempersulit proses pemulangan 
ntuk membahas Suriah dengan para buruh migran itu ke In- 
mlah negara kawasan ter-  donesia 
NRY/AYRE 


ah, Solidaritas CAWYDN 


19, 
1993: Setlah serangkaian 


Mahimoud Abbas. 
196k: Pendirian Organisasi 
Pembebasan Palstia (PLO) dalam 
KTT Uga Arab di Jerusalem, 
Kelompok itu berpusat di Jordana, 
FEBRUARI 1969: Dengan nama 


Ad AGUSTUS 1928: Yosser Arafat 
terlahir dengan nama Mohammed 
Aodel-Ranf Arafata-Oudwa 
ailusani, Secara resmi disebutlan 
In ahir di Jerusalem topi sejomlah 
penulis bigrafinya menyebutkan 


olah-olah ingin mendapat pon 
langsung Upaya 
otonomi di 


micu pertentangan. tempat kelahiran Arafat sebenamya — samaran bu Ammar, Aaft tep tahun 1967, Tangga 13 September, — Barat 
mendapat dukungan, semua pi- dKoo, Mesir sebagai Ketua PLO, dengan gerakan — Arafat bejabatan angan dengan. MARET 200: Dalam sebuah 
hak justru bangkit dan bilang ini 1948: Arafat ambi bagan dalam Fatah sebagai unsur utama Perdana Mentri Isa Vithak Rabin serangan batu, pasukan Israel 


perang yang pecah sesat setelah organisasi tersebut, 


enggak betul,” kata Ma 


Menurut di In tidak negara Iri bentuk, Arafat muda» NOVEMBER 1974: Perserikatan 1 JULI 1d: Kesepakatan otonomi markas besar Arafat di Ramalah 
Pa ai UN Ha san tu turt membantu RangsaBangs membaikan ttus — mulai terapkan, Arafat kembali « 2 OKTOBER 200 Af 
loyang dhampuh China kal ini menyelundupkan senjata kepada peninjaukepadaPLO, engan kemenangan ketanah mendadak jatuh sakit, dan 


tidak akan pernah bisa meng 


DESEMBER 1987 Inifada pertama Palestina setelah beroda di 
imulai di doerah pendudukan Iri 
d DESEMBER 1988: Arafat mengakui 
ha keberadaan Israel 

JANUARI 1992: Arafat menikahi 
Suha Towil, yang kemudian 
melahirkan anak perwmpuan pada 


kelompok-kelompok pejuang 
Palestina yang menentang pendirian 
negara Yahudi tersebut 
1199: Setelan pindah ari Mesir ke 
it, Arafat mendirikan gerakan 
bersama Khai ak-Wazir Farva 
Salah Knala dan 


undingan, " 
terlebih dah 

Menyikap 
mengumpul 
ASEAN yang memiliki klaim atas 


"Hadiah Nobel Perdamaian, 


wilayah Laut China Sel 
Marty tidak melihat upaya itu 
akan mengganggu ritme kerja | YASSER ARAFAT 
yang tengah diuj » 1s Ain 2 
Ta menilai langkah tx 
Leo | Makam Dibongkar demi Akhiri Polemik 
Kn 

Empat 10 anggota | RAMALLAH, n kel Makam Arataf kini telah di- 

ea Ka | BAMBLLAT SENIN Odi Gen HE 


Yasser Arafat wafi 
kem: 
lestina itu masih misterius dan 
memicu polemik panjang. Pem- 
makam Arafat, Selasa 
rapkan bisa me 


dan Victnam, memiliki 
klaim atas sebagian wil 
China Selatan, Setelah t 
nya Konferensi Tingkat Tinggi 
ASEAN di Phnom Penh, Kam- 
boja, Menlu Filipina Albert Del 
Rosario mengatakan, pertet 
empat negura itu akan dige 
pada 12 Desember, 


ai 


@ataa, yang pernah mes 
aktivitas perjuangan 
mimpin karismatik Organisasi 
Pembebasan Palestina (PLO) itu. 
Kantor Presiden Palestina Mah- 
moud Abbas kini juga berdiri ko- 
koh di kompleks yang luas itu, 
Rumor dan spekulasi seput 
bab kematian Arafat telah 
mbah buruk hubungan Pa- 
i-Israel, Dokter di rumah 
kit Perey tak pernah menyata- 


adiri ataupun pi 
anda Arafat, Suha, 


karai harus melakukannya 
uk membuka lembaran baru 
it misteri besar di seputar 
kematiannya, Jika ada tindak ke- 
utan, itu harus dipecahkan," 


perdebatan dan ra 
curiga yang bertahan sel 

Misteri yang diharapkan bisa 
diungkap para ahli forensik ada- 
Arafat benar mening- 
diracun 


untuk memajukan perso- 
ini sekaligus mencapai re 
solusi damai, Jika me 


Hakim Perancis yang bertugas 
menyelidiki kematian Arafat su- 
dah tiba di Ramallah, Tepi Barat, 


kan, kami akan membah penyakit alami. P tempat Arafat dimakamkan, 
penetapan batas terkait sengketa | makam ikon perjuangan Pales- Minggu petang Arafat meninggal 
wilayah di ant na itu menyakitkan keluargi, dalam usia 75 tahun di ramah 
bert. (AB/DWA) sakit militer Percy di pinggiran 


perundingan rahasia di Oso,PLO dan 

Israel mencapai kesepakatan soal 
bagian besar daerah 

ang diduduki Isael setelah perang 


“Gadung Putit, Washington DC AS, 


pengasingan selama 27 tahun, 
OKTOBER 199: Arafat bersama 
Radin dan Shimon Peres mendapat 


“0 JAMUARI 1996: Arafat terpilih 
sebagai Presiden Pertama Otoritas 


Palestina, 
» DESEMBER 2001: Setelah 
serangkaian serangan bunuh ii oleh 
Palestina, Israel membatasi ruang 
erak Arafat dikomeleks markas 
besarnya di kota Ramalla, Tepi 


menghancurkan sebagian besar 


diterbangkan ke sebuah rumah sakit 
delat Paris, Perands, 

“ 11 NOVEMBER 2004: Arafat 
meninggal dunia, tetapi para dokter 
Perands yang merawatnya tidak 
menyebutkan opa penyetab 
Kematannya, 


pembongkaran. Hanya keluarga 
boleh menghadiri pem- 
bongkaran makam, 

Seorang diplomat Barat di Ra- 
mallah mengatakan, pembong- 
karan makam Arafat menyentuh 
beberapa masalah yang sanga 
sensiti”, 

Tak semua anggota keluarga 
Arafat senang makam dibongkar, 
Nasser al-Gidwa, salah satu ke- 
ponakan Arafat,” mengatal 
pembongkaran itu takkan me 
untungkan. “Ini tidak baik bagi 
rakyat Palestina,” kata Gidwa. 

(EPA 


» 


KRISIS EROPA 


Rakyat Makin Gelisah 


ROMA, SENIN — Wi 
makin yelisah akibat kri 


"Kami ingin menunjukkan ke 
pada dunia bahwa kumi ti 

sekadar menolak Monti, tet 
kami ingin menunjukkan warga 
harus memiliki harapan," kat 


Ii sejum 
dan marah kep 


h negar 
da para pemim- 


pin yang dianggap tidak bisa Bersani, mantan Menteri Pem- 
inkan terobosan ekonomi. bangunan ai 
apa ban peni deng at Ingin mandiri 
sulit mengatasi Krisis Kokooo 


mereka adalah nimpa wil 


nyol, Part 


membesar, dan investor yang 
menghindar. 
Di lia, jutaan warga 


menteri (PM) berikutny 
dari kubu kiri tenggih, Pier Luigi 
Bersani, Dia adalah pemimpin 
Partai Demokrat, yang unggul 
atas pesaingnya, Matteo Renzi, — pusat Spanyol. PM Spanyol Mu 
Namun, dua tokoh politik Italia  riano Rajoy mengecam aksi para 
ini masih harus berjuang untuk — pemimpin Cataloni 
on pengganti PM M: Pedro Nueno, ekonom, me 
Ihwa aksi para politisi 


un membuat Ci 
bentrok dengan pemerintah 


dari kegelisahan raky: 
yang ditandai 
ulang, peng- 


50 persen, 

Bersani (61) adalah seorang 
mantan komunis, tetapi liberal 
secara ekonomi, Reni, yang baru 
berusia 87 tahun, dianggap se- 
bagai Obama versi Italia, meru- 
juk pada figur Presiden AS 
Barack Obu 


Tidak ada pil 
warga Eropa selain hidup $ 
kenyataan, Akan tetapi, warga 
rap kepada para pc 


Keduanya mengatakan akan  mimpin ekstrem yang tak disukai 
melanjutkan reformasi ekonomi — pasar. Krisis keper pasar 
yang digariskan Monti, tetapi p pad 


“ak suka dengan pengetatan ikat 
pinggang yang dicanangkan oleh 
Monti. 


para politisi ekstrem yang ti 
paham soal rambu-rambu eko- 
aman, (AFP/MON) 


| Daihatsu Sahabattu 


5 


| Gratis Kontrak Servis 3 Tahu 


GRATIS 3 TAHUN OLI 
GRATIS 3 TAHUN SPARE PARTS 


Bonus Happy Kontrak Servis 3 tahun/60.000 Km untuk pembelian Xenia di! 
akan membuat hati Anda menjadi tenang karena selama 3 tahun 
Anda tidak perlu membayar lagi Jasa Servis, Oli, dan Spare Parts setiap 
Kunjungi showroom Daihatsu terdekat sekarang juga atau hubungi: 
Daihatsu Access untuk keterangan lebih lanjut! 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


DAIHATSU ACCESS 
(rose rai 500 898 


Peemd 


ANG HATI JADI TENANG 


10 INTERNASIONAL KOMPAS 


A, 27 NOVEMBER 2012 


KILASAN KAWAT 


# London 
ha Dakota Stefanko, 
(8), asal Davison, 

Michi 


yusap matanya 
hat di 
gerai sepatu toko 
Macys di Flint, 
Amerika 
Jumat 


London 

ahli kode dan intelijen di London, Ingeis dibuat kece 
ng hingga kini belum bisa d 

Dunia IT itu ditemukan se 


pati seekor 
Ikut di cerobong asap- 


yang sudah 

ditemuk: 
yang diikatkan ke kaki burung malang te 
a nemukan pesan itu terdiri at 
masing-masing berisikan lima huruf ac 
kubur” selama hampir 70 tahut 
membuat bingung pe 
Komunikasi P 
buku panduan kode d 
mungkin dipecahkan, 
ini mengejut 


$ dan tidur 

Konsumen 

banjiri toko 
Friday 


sa 


ng disebut der 
kata juru bic 
4 itu menggambi 
i para pembuat kode di 
tetap bisa me 
terpecahkan, bahkan hinga sekarang, Untuk membul 
kode 4 Museum Merpati di T 


Ge Konsumsi di AS Melejit 


Belanja "Black Friday” Capai Rekor Sejarah 


dan penurunan Wul-Mart ada di urutan ked 
erintah bisa diikuti Best Buy Co, Target Corp, 
Apple Ine 


CHICAGO, NIN — Konsumen di Amerika 
Serikat menciptakan rekor belanj: 

Friday”, Jumat (23/1D. Mereka juga memecahkan 
rekor belanja secara online, yang untuk pertama kali 
melampaui nilai 1 miliar AS : i 
i data yang dikeluarkan Minggu. 


Minat belanja ini mx 
uanga 


pengeluaran pe 
memerosotkan per 


(km) per ja 
burung ini 
tembus peluru t 
merpati rupany 


rembocorkan rahasia 


lihatkan kenuikan 121 persen 
Fi periode serupa tahun lalu, Wakil Presiden Moodys Inves- 
ng Jumlah konsumen juga naik G4 tors Service. 

aran pemerintah yang 1 menjadi 139 juta orang, Usaha coc 

am ekonomi terjerem- seperti T 

um, Pada 1 Scars Holdings Corp, dan T 
Us Ine, turut 


Los Angeles 


kemungkinan 
4, harus menawarkan potongan 
SR harga untuk mendorong kon- 
sumsi, ka 


Bluck Friday adalah hari pertama. 
Te unta jug setelah hari Thanksgiving, hari 
wortel Iho, To libur untuk mengucap syukur 


bab ke resesi lebih d 
i 2013 koh 
n pajak segera bi 
hingga ak 


bulan November, Libur 

hari ini menandai a 

ing jam buka toko, 
com adi 


! memperp 
mengitasi Situs A 
ang sudah nis online yang p: 


in dollar AS dikunjungi “suat F 


untuk 


pemerintah 
akumulasi ut 
mencapai 16 


ngejar unta san 
di antara me 


KOMPAS 


Dengan bangga mengundang para CEO Emiten yang 
oninykat 18 per- tergabung dalam Indeks KOMPAS100 pada semrinar bertemakan: 


“CEO BICARA, KABINET MENDENGAR : 
TUMBUH LEBIH TINGGI ATAU STAGNAN” 


Pera RABU, 28 NOVEMBER 2012 
(CENDRAWASIH ROOM, JAKARTA CONVENTION CENTER 


tiba terkejut ketika seorang pc 
an kunei Inggris, Suara kunci y 


juan, semakin ber 


ATsEVacationsS 


SPECIAL PROMOTION 


09/100.5A was COST MomuOKI KTNA Oni 
«GEN K5 (3205| (sasoa| 
ME PALKAST COST OA 1087 MASANYA GT ro camunan 
f s2065)| Ta TI 
10/ang yan SAS aman HOW ALA OAT AMENCA « MADU POM 
40 3PIGAL PROMO TOKYO "MIL TUM — ORO-JAPAN WPRISSION ro.KO1a uc - z 
Aa Gl Kg... KE an Keynote speaker: 
Or0JnpAn SruRAKANN -c0 O00-M MPMTASNC MEKEINMD | 20D/ KORAN) BLANO/4 SNGAPOR BOEDIONO 
Kg OI... Kszese| Wakil Presiden Republik Indonesia 
On0:yaran & rawan 80.151 01 Manan 
(52255) Ker isu Pembicara: 
Oe0-aran sarrono 000 CAMOOA £ VIETNAM 
.. K 52505 HAN GI HATTA RAJASA CIPUTRA 
( EA TI Sak "Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Komitaris Utama Ciputra Property 
DEAR APAKAN Ueanam 8 aga 'AGUS DW. MARTOWARDOJO ZULKIFLI ZAINI 
eneng s107 Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktur Utama Bank Mandiri 
en DARMIN NASUTION |. ALWINSYAH LUBIS 
-. - Gubernur Bank Indonesia Direktur Utama Aneka Tambang 
Sre-sanumaw snawanana MUHAMMAD CHATIB BASRI 
nan TON Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 


P- Didukung oleh: PI 


Hn : : 2255032 5258 | | CIPUNRA mandiri antam 
mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TEAT ERBE TAGS 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


1 


Kembalinya Sang Sedan Sport Terlaris 


Tahun 1975, sedan sport terlaris di dunia pertama kali diluncurkan. Kini, 
37 tahun kemudian, sang sedan sport hadir kembali dengan tampilan 
lebih segar, penuh performa, dan efisiensi tinggi. 


@p, ucapkan selamat datang 
kepada BMW Seri. Nah,apayang 
membuat mobilini begituspesial? 
Dibanding pendahulunya, BMW 
Seri 8 yang baru ini memiliki bodi 

sedikit lebih besar: Jarak roda lebih lebar (depan 

» 37 milimeter, belakang 4 48 milimeter), bodi 

lebih panjang ( 98 milimeter), serta wheetbase 

bertambah (“ SO milimeter) yang menghasilkan 
siluet sangat sporty. Interiornya juga memiliki 

kabin yang lebih lapang bagi penumpang di 

bangku belakang, 

“BMW Seri 8 adalah faktor kunci dalam 
membangun reputasi brand BMW di dunia. 
Kami berterima kasih kepada konsumen kami di 
Indonesia yang telah menjadi bagian dari 12 juta 
pemilik BMW Seri 3 sejak tahun 1975. Seiring 
dengan itu, BMW Seri 3 tercatat sebagai model 
yang paling sukses di segmen premium,” ungkap 
Presiden Direktur BMW Group Indonesia 
Ramesh Divyanathan. 


Tiga varian 

BMW Seri 8 terbaru diperkenalkan di pasar 
dengan tiga varian mesin, yaitu BMW 395i, BMW. 
328i, dan BMW 320i. Ketiga varian tersebutakan 
diritel melalui jaringan dealer resmi BMW di 
Tanah Air, 

"BMW Seri 3 baru tak hanya menciptakan 
rekor baru dalam hal kenikmatan berkendara 
di segmen mobil premium, tetapi juga memiliki 
keunggulan dalam aspek keselamatan. Dalam 
test crash Buro NCAP terbaru, BMW Seri 8 ini 
berhasil menggondol penghargaan tertinggi 
dengan ima bintang” tambah Rameah. 

Kelebihan lainnya, semua varian BMW 
Seri 8 terbaru kini dilengkapi dengan BMW 
Navigation System Professional — yang 
terintegrasi. Melalui sistem ini, peta Indonesia 
dan petunjuk arah kini tersedia dalam display 


beresolusi tinggi dengan tampilan 3D atau layar 
terpisah, Tersediadua pilihan line sesuai dengan 
selera masing-masing pelanggan, yaitu Sport 
Line dan Luxury Line. 

Sementara itu, materi serba ringan 
memainkan peranan pentingdalam menurunkan 
bobot BMW Seri 8 terbaru, Bahan ringan ini 
diintegrasikan di berbagai aspek pengembangan 
mobil dan ke dalam komponen-komponennya, 
dari bodi hingga mesin dan suspensi, 

Materi yang digunakan termasuk high dan 
ultra-high tensile steel, hot-stamped Bepillar, 
plastikdan komposit yangcanggih. Terdapat juga 
pemakaian aluminium pada mesin dan sistem 
suspensi dengan tujuan mengurangi bobot. 


BMW 3201 

BMW 8201 hadir dengan beberapa fitur 
standar” BMW seperti transmisi otomatis 
delapan percepatan, Auto Start/Stop function, 
Driving Experience Control dengan ECO PRO, 
Servotronic, lampu depan Xenon serta monitor 
display resolusi tinggi ukuran 8, inci dilengkapi 
dengan fitur BMW ConnectedDrive yaitu BMW 
Navigation System Professional dengan koneksi 
USB dan Bluetooth. 


BMW 328i 

BMW 3281 terbaru hadir dengan fitur-fitur 
#eperti transmisi otomatis delapan percepatan, 
Auto Start/Stop, Driving Experience Control 
dengan ECO PRO, Electric Glass Roof dan Sound 
Sytem Surround Hurman/Kardon termasuk 16 
loudipeaker dengan output 600 W. Transmisi 
sport otomatis delapan percepatan dan Comfort 
'Access System yang dapat membuka bayasi tanpa 
menyentuhnya adalah standar untuk BMW 3281 
Sport Line. 

Mesin bensin empat silinder berkapasitas 


“Gokien Sisering West Amard by Auncti 


BMW Hotline. 


1997 CC dengan teknologi BMW TwinPower 
“Turbo pada BMW 3281 sanggup menyemburkan 
tenaga maksimum 245 hp pada 5000 rpm. 
Berkat adanya twin-seroll turbocharging, mobil 
ini memiliki torsi maksimum 350 Nm pada 1.250 
rpm dan tetap konstan hingga 4.800 rpm. 

Melalui berbagai kelebihan tersebut, mobil 
ini sanggup melakukan akselerasi hingga 
kecepatan 100 kilometer/jam dari posisi diam 
hanya dalam Gl detik, dengan kecepatan 
maksimum 250 kilometer/jam yang dikontrol 
secara elektris, 

Mesin ini merespons seketika begitu 
pengemudi menginjak pedal gas, tenaga besar 
dihasilkan seketika setelah mesin idle hingga 
pm tinggi adalah sangat impresif. Konsumsi 
bahan bakar rata-rata BMW 328i hanya 15,9 km/ 
liter dengan emisi karbon dioksida 147 gram/ 
kilometer, 


BMW 335I 

Mesin enam silinder yang sudah 
dioptimalkan pada BMW 335i sangat impresif 
bugi pengemudi yang menggemari performa 


Id aa aa 


tinggi, tenaga besar, tarikan seketika, dan 
kelembutan tiada tara. 

Mobilini mengusung mesin berkapasitas tiga 
liter dengan teknologi BMW Twin Power Turbo 
serta High Precision Direct Petrol Injection, dan 
VALVETRONIC Variable Valve Timing. Mesin 
ini sanggup menekan konsumsi bahan bakar 
dan emisi dibandingkan pendahulunya, tetapi 
tetap mempertahankan performanya. Mobil ini 
menghasilkan tenaga maksimum 306 hp pada 
5.800 rpm hingga 6000 rpm dan torsi puncak 
400 Nm pada 1.200 dan 500 rpm. 

Dengan kualitas mesin seperti itu, mobil 
BMW 3SSi sanggup memamerkan kehebatannya 
dengan memelesatdari posisi diam dan mencapai 
kecepatan 100 kilometer/jam hanya dalam 
55 detik. Mobil ini juga memiliki kecepatan 
maksimum 250 kilometer/jam yang dapat 
dikontrol secara elektris, 

Tak hanya itu, BMW 398i sanggup 
melakukan penghematan bahan bakar dengan 
199 kilometer/liter dan emisi karbon dioksida 
hanya 169 gram/kilometer. Itu artinya mesin ini 
sanggup menekan emisi hingga 16 persen. 

BMW 395i yang tersedia hunya dengan 


ah 


Luxury Line memiliki perlengkapan standar 
seperti transmisi Sport otomatis delapan 
percepatan, Auto Start/Stop, Driving Experience 
Control dengan ECO PRO, Comfort Access 
System yang dapat membuka bagasi tanpa 
menyentuhnya, BMW Navigation system 
Professional, Hurman/Kurdon Surround Sound 
System, kemudi sport dengan tuasnya serta 
'Adaptive Suspension. 

BMW 395i terbaru kini tersedia di jaringan 
dealer BMW dengan harga Rp 8491000000 af 
(he road. Sementara itu, perkiraan harga BMW 
3281 Luxury Line dan Sport Line adalah Rp 
7290001000 off the road, sedangkan BMW 3201 
layury Line dan Sport Line adalah masing- 
masing Rp 6481000000 dan Rp 5991000000 j7 
theroad, 

Menariknya, BMW Seri 9 terbaru hadir 
dengan jaminan garansi selama dua tahun tanpa 
batas kilometer. Selain itu, semua BMW Seri 8 
terbaru yang dibeli di jaringan resmi BMW akan 
mendapatkan paket BMW Service Inclusive 
berupa perawatan gratis dalam lima tahun 
atau 60.000 kilometer, tergantung yang mana 
tercapai terlebih dahulu. (IKLAN/"/INOI 


JOY IS KNOWING THAT 
YOU HAVE SELECTED THE BEST. 


BMW telah membuktikan diri sebagai yang terbaik 
» The ali-new BMW 3 Series telah menerima penghargaan sebagai Germany/'s Car of The Year." 
» Peningkatan penjualan sebesar 439b pada tahun 2012 di Indonesia. 
» BMW 5 Series meraih penjualan tertinggi di segmen sedan eksklusif di dunia. 

Apa pun pilihan BMW Anda, kami pastikan Anda akan mendapatkan pengalaman berkendara sesungguhnya. 


WE DO EVERYTHING FOR ONE THING - SHEER DRIVING PLEASURE. 


Tel (6221) 2992-3000, 0812-986-2345 
(during business hours) 
Emait customer infodbmw.co.id 


BMW EfficientDynamics 
Less consumption. More driving pleasure. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


12 KOMPAS, SEL 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


ASA, 27 NOVEMBER 2012 


STIVAL FILM IND 


Tiga Film Bersaing Ketat 
Wartawan JAKARTA, KOMPAS — Tiga yya, Cahaya di Atas Cahaya), dan 
"Kompas" Yuni film, yakni Rumah di Seribu Om- Donny D (Lovely Man). Tio 


ONE 


Penghargaan PII 


Tumbuh 
Pesat, tetapi 
Dilanda 


Kerawanan 8 menerima Demi Ucok, memborong nom tuk kategori Pemeran Utama 
rawana pengharg: nasi terbanyak Penghargaan Cit- 4 Terbaik tahun 1991 dan 
kategori Adhiwarta | ra Festival Film Indonesia 201 Secaratontonan oke, — 2909, sementara Reza m 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- Rekayasa y Ketiga film tersebut juga di 


lah. Secara komersial, oleh pengh yang 


manfaatan internet di Indones diserahkan Ketua gulkan sel i Film Terbaik be i hun 2010, 
termasuk yang mengalami pe satuan sama Lovely Man dan Soegija. saya enggak bisa Untuk kategori Pemeran Pen- 
tumbuhan pesat booming) di Insinyur Indo Rurnah di Seribu Ombak karya komentar, dukung Pria, Butet Kartaredas 
wa dengan 58 juta peng: (in xdaru Erwin Armada dan 7: Tari Ailama (Soegie) diunglkan" bersam 
guna, peringkat keempat setelah pada PIA nah Sunya..Kotanyu karya Her, Dedey Rusma Utumah df Seribu 
China (S1 Juta pengguna), India dong di tin Nomlanto mendapatkan 9 Ombul), Fuad laris (Tanah Sur 
@21juta), dan Jepang (01, juta) Senin Goa) nominasi, sementara Dem Ubok gu.Katanye), Lukman ” Sardi 
Pemanf a pun semakin argaan ini ia Simanjuntak (Rumah di Seribu Ombak), dan 
1 pemerint Ketiga: n terhadap 18 unsur, di Rio Dewanto (Garuda di Doaku 
Laga sebagai Ja teknik sinematograf 2) 


telah berjasa Sutradara Terbaik FFI 2012 ber- — dan penyutradaraan. tris Jajang C 
memublikasikan | sama Hanung Bramantyo (Peru: sebagai Peme 
aplikasi teknologi — | hu Kertas dan Teddy Soeriaat- Aktor unggulan ewat Mata 
melalui media, Ix Man), Aktor remaja Emir Mahira di- Tertutup, Jajang bersaing dengan 
unggulkan mendapatkan Citra Acha Septriasa (Test Puck You're 
at flm Garuda di Dudaku 2. My Baby), Atigah 1 
ng diketuai Mo- — Pada FF1 201, Emir yangsaat itu Yfello Goodie), Annisa He 
min (6/1) tengolong aktor pendatang baru, (Soeyija), dan Geraldine Sia 
la, membuat kejutan dengan meng- (Demi Ucol. 

Agni Ari-  gondol penghargaan Pemeran egori Pemeran 
.'“lndilm — Utama Pria lewat Situ (umah — Pendukung Wanita adalah Chris 
Tunpa Jendela. Dia menyisihkan tine Hakim (Rayu, Cahaya di 
sejumlah aktor kawakan, seperti Alas Cuhayi), Kenes Andari 
Komang, Oka Antara, dun Helo, Goodtye), Mak Gondut 

Demi Ueol, m Bellina 
n bersaing (Test Pack You're My Bal 
dengan Wulan Guritno Dilema) 
Muham- peraih Penghargaan Citra 


edia, hingga pe 
n keuangan. Ni 
n untuk meng 


cident Response Team on 
Internet Infrastructure/Coordi- 
nation Center) coba menyosiali 


2ase 3 Kurikulum 2013 


Ketua Pelaksan 


2 Akan Bertahap 55 


torat Telekomunikasi, Direktoi Komite sel 


Tes ara 
afi, Selain it 
juga enak d 
tontonan oke, 


memperebut 
aktor re 


Tanah), dan ti 
Reza 
My Baby 


(Test Pack 
Tio Pakusudewo (Ra- ta. (BSW) 


Komunikasi dan — Inform 


Penerapan di Semua Jenjang Tiga Tahun 
(Kominfo), serta didukung olah 


si Teknologi Informasi In- | JAKARTA, KOMPAS — Kurikulum 2013 akan "Ki 
donesia (ETID, kurikulun 


a itu, untuk penerapan 
018, guru dilatih du- 


Skema beat Samihan diterapkan secara bertahap selama tiga tahun. Pada — 1 agar metode pengajarann NDIDIKAN TINGGI 

ncaman perang siber. tahun 2013/2014, kurikulum itu akan diterapkan di berubah, sulam ini mengha 

ai semakin nyat n bisa mendorong kre PA 5 £ “11x 5 
Ja semakn aa Tek” | kelas 1 dan IV sekolah di VII SMP, dan Lavatews |UMN Wisuda 192 Sarjana 
lestina, mela juga d kelas X A/SMK di seluruh Indones uh. 


terpisah, Ketua Umum | TANGERANG, KOMPAS — wujudkan Martabat dan Masu sempitnya peluang kerja. Kowi: 
Pengurus Besar Persatuan Guru | Universitas Multimedia Nusa 


jumlah negara 
tuse 


us di Israel meny "Penerapan kurikulum secara sisa, 


Israel terhadap wilaya bertahap ini agar penyiapan ma- Untuk penerapan kurikulum — Republik Tadonesia (PGRI) Su mewisuda 192 lulusannya di luas, yakni melakukan kreativitas 
Gi silam, teri pelajaran dan guru bisu lebih 2013, menurut Nuh, Kemdikbud - listiyo takan, implemen amahnya, Kalla me- di tengah segala keterbatasan 
fokus, tidak men imateri tidak hanya menyiapkan kuri ikulum sering ngitakan, tantangan sosial cko- ada, 


nori di tata wisuda itu j 

iswa S-2 kepada 

n UMN, Merek: 

renjadi tantangan n studi di Chi- 

u itu, persiapan  nese Culture University, Taiwan, 
Kelima pet 


kulum yangsaat ini sedang dalam mulus kar 
proses uji publik sampai awal komodasi pemiki itu, 
Desember, Pada suat ber N Kalla 
sedang disiapkan pula buku-bu- "Guru selalu dipand 
ku pelajaran serta melatih gu- ta sebagai pelaksana kurikulum. | pan serta langk: 
ruguru yang akan menerapkan hal, guru pun berhal $  disiap 
kurikulum 2013, ikirkan kebijakan yang Kalla yang datang secara adalah Marcelli Indri 

untuk pendidikan," ujar Sulis- | Hadir pada kesempatan itu khusus ke UMN dengan meng- Program Studi Sistem Informasi, 
Guru kuncinya tiyo Rektor Universitas Multimedia gunakan helikopter untuk meng- Andreas Kiki Program Studi 
8 Nuh memahami kekhawatiran akil Sekjen i Serikat | Nusantara (UMN) Dr Ninok Lek- hindari kemaectan, Manajemen), Justinus Widya 
uk. Walau kurikulum Indonesia Fahriga Marta | sono serta pendiri UMN yang Wiratama (Teknik Informatika), 
las VIII SMP, dan kelas XI SMA. nti metode pengajar- — Tanjung mer ar guru dili- Pemimpi Dennis Gu (Teknik Infor 
Pada tahun ketiga kurikulum di- an, guru tidak berubah karena — batkan dal sunan kuri mutika), serta Michael Setyawan 
tambah dengan kelas yang ter- guru tak dilatih terlebih dahulu. kulum bar (Teknik Informatika). LUK/AS) 


an internasional p 


juga te 
luruh jaji 
jata AS untuk meningkatkan ke- 
nan infrastruktur internet di 
seluruh AS 
Selain dari bidang kemiliteran, 
seminar juga akan 
para ahli bidang perb 
komunik: 
dasi ta 
minfo diharupka 
rikan papa 


tersendiri 
ku 


Menurut Nuh, pada 
dua kurikulum 2013 diperi 
penerapannya di kelas TI SD, ke- 


an IEEE GOLDEN CRUISES (@) 
GOLDEN RAMA SE 
HONG KONG CHRISTMAS & NEW YEAR CELEBRATION 


An gak 


Pertamina Bantu Anak TKI 18000 buku pemberantasan buta huruf ke 

Pertamina Fo #irimkun buku — Subah, Malaysia C/ELN) Wicaksono Dwi Nugroho, Senin 26/1W, 
dan guru untuk tu pendidika akan, aliran Itindu Syiwa di 

IK usia sekolah dari keluarga tena- — Candi Slumpang dari Hindu Sylwa tuk lingga yon, pilar di atsi 

terancam | Bar u diten timur, dan cangkup untuk bagi 

tengah areal persawah bangunan tersebut. Candi dibu 

bupaten Lam tu ku En Tea Da 

kan Situs Candi Slumpang, Setelah serta untuk memperkokoh struktur ba- HT Pi 

me dipastik Manan, AD Kena aa 21.308 


tu beraliran Hindu Sy 


Arkeolog, 


dation n 


Lo Ona man.» mara mangan 
t, 5 ana P 1.508 
: A aa Go Kana 3 
Lenovo" recommends Windows lenovo ea 
der TA 
(wrojoo. 5 TPG 


MOP PMN MALAS Dp EK 
Mba | DECEMBER - MARCH 
WOFM wes 2 1 1468 (SUPER SPECIAL OFFERS 
AMwET Pia "etcumcon mung 4 Kap | SUBER SPECIAL OFFERS 
AA sawo 2, cw NON” 1.608 


MEN ENAN  Df HN FUN WESI KUROPE meal 
kapita on, ag 


DAD eyuanan PO in 


Peran Mani: 208 


ThinkPad Edge Notebook 
& ThinkPad Accesories 


L. £ 
MD WEST COAST Usa FAVOURTE 


$ SAN DIEGO SEAWO KORIAB JAPAN 5 


FUN BANGKOK PATTATA 
3 ThinkPad T4201 s. ia cg RAen RING , ra DAD mn 
T « Inter” Core” i3-2350M Processor (3M Cache, 2.306M3) « DOS « 4GB NN Men BLN aN Now EU BUNG, Mona Kong SNgKPKEN ye UD 
Dona 5608 (720019) 14: ND Am Ge DYO-AW Mur Ine rasa “An "Ormas Hawa, | Ggs Gas 
IDR 6.999.000 HD Graphics 3000 « E-Cell Battery « 3 Years Warranty : . Goo 3 Ten « ea Lea 
DAOP ALTALATANGALOOMA “| YOKOMEATOWAN : IRESOAT GB | so Kuma GeEcan 7 
ato mata ThinkPad X2201 2" G9 9 @ Maa no LEG | #01 NG NG MMLKAT at san 2 
“123” H0 DYDAAW (Open PA AN Ga son La re mtaraxi DO 
Thinkpad” Edge E130 ThinkPad” Edge £330 Thinkpad” Edge E430 80 NEW ZEALAND KIM TASMAN Gi MEA 233 rin bean one 15 
io: 15 AAA Londo maa EA O KETAUAN UNS Lor z1 000 ne 2 Pai 
: Fi , OOM MEMMLA AMI TAN, 
Da De Gasa. TAMAN GLAGEN 
mn s0 Pn ws Eun 
- IDA 6.669.000 1D FUN WEST EUROPE «— y .- - 
pea anon momyauon AZ 
: sae MOP wEsT BMOPE sorga rara 4 BT 
. Money 
" 2388 | wo gam upuMu mus Bg 
“ - “ “ 130 FUN SPAIN PORTUGAL 4 1 
« ha Gonunsu turan Gp. 
II MMOMAGAAPCEN AS Lu Ka Aga ANA 1 Swan GA 
Lai Z 110 CHINA SENYUM « HONG KONG, 
ASK SMB 021-30021087/30021005 —— (5) 09.00 - 17.00 idsmbAlenovo.com i 133 | snpuyen aa mona 
Or Taman TT 
Pipe Dygneice L, 519 mon Kan am 
spot anon! pang 
TAM ROuaN 5 moyamnemos onani Bg Aa rate 
100 FUN TUAKEY ADVENTURE 80 TAIWAN SPECIAL ALISHAN P 18 ba 
MANGA Case Pr , TA ce BanOnOK Fee purna 
£ 20 am PES CON YO | FE BTA 
MD WNA DANA OMA TAK an TN BPETIK. OCE PAK 010 yen FREE CVT 
Tee 210 1.598 "01 
Samarinda sa) ta ala PT. GOLDEN RAMA EXPRESS TOURS & TRAVEL Ba 2222 


mrloperkoran @ & 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 13 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


Damn Hasil Tangkapan Hiu di PPI Muncar Protokol Baru 
Masyaraka Peran yta . L) 
Kesha Diperjuangkan 


terhadap 
UE Tak Bisa Penuhi Janji Memimpin 


pra 8 
PLTN Naik 
JAKARTA, KOMP: 
gan be 
DOHA, SENIN — Sekitar 200 negara pada Eropa (UE) 
Konferensi Perubahan Iklim Pertemuan P bing pesta 
ke-18 yang dibuka Senin (26/11) di Doha, @ata Un perundingan Akim kal ini 
melakukan negosiasi ketat guna kelanjutan Protokol aan Jalu, pada Konferensi 
Kyoto, Sementara itu, Uni Eropa kemungkinan gagal 
memenuhi janji untuk memimpin proses tersebut. 


paten Banyi 
wangi, 


bangkit tenaga Ii 
mikian, penerimaa 
terhad: 


meningkat, 
1 dikatakan Menteri Ri- sirip hiu 
duham- 
membuka Pet 


AD Tingat Menteri 
sama ukir Asa G Konterensi berlangsung dib 
4 sa petnenan Se pa Ti 
erintah | NASIB PEREMPUAN bahv ikstrem, seper 
guna pengembangan dan . . P ti badai Sandy, bakal menjadi hal 
ag wi | Banyak Mengalami Ketidakadilan Lb tea 5 
ta negara Asia asik Ka pegaltor Doha isi 
Menurut Hain survei d0 bulan ka 
al2012 men 
ara 


opa, berkampanye 

untuk kelanjutan Protokol Kyoto, 

Suzanty,teks negosiasi bia- Protokol Kyoto periode pe 

asehinggga sulit akan selesai masa berlakunya 
ks, hir tahun ini 

na semua pihak harus sepa- ketika itu berkoalisi 


egara rentan dampak 
perubahan ikli 

Pada COP-17 UNFCCC di Dur- 
dihasilkan Durban Platform 
ntara lain, menyebutkan 


mi 


JAKARTA, KOMPAS — Kebis terhadap Perempuan padu selama 
an pemerintah yang lebih ber- — November, diakhiri dengan pe 


pemodal besar dalam yaan Hari Hak Asasi Manusia suk perempuan dan” pembela 


depan 
Kesepakatan baru itu dil 


timidasi, kekerasan, 
terhad 


243 persen tak setuju, Masyara- | pengelolaan sumber da Internas 10 Desember, HAM. rangi bahwa semua negara, bukan 
ng setuju PLTN meningkat | sia, keda pangan, Puspa tidak unt egara maju, harus mengu: 
tahun 201 | buruh migran mi pat kekerasi nahan laju kenaikan 


Ade Herlin 
n militer dalam dari Divisi Perempuan dan Ke- 
an masalah konflik. daulatan Pangan Solidaritas Pe 


ang menunjuk! 
penduduk setu 
menola 


terhadap pe- 
PLTN | rempuan. Kekerasan muncul tak 
hanya dalam bentuk fisik, tetapi 


“Kita harus beke PBB 


Program Lingkungan agar Eropa tetap ber- 


n di PLTN Pu- | juga ekonomi hingga sosi Mengutip data” Konsorsium — rempuan mengatakan, perempu- | pekan ke depan, har P), pekan ini, menyebut- ada di garda depan pada upay: 
Jepang Maret | Demikian hasil refleksi kam- Pembaruan Agraria, hingga Juli an sebagi buruh ta Yan jangan terhambat soal-soal persoalan perubahan 


Konferen: 


ye 16 Hari Antikekerasan tere — tahun ini 
Perempuan olel konflik lahan a pal 
Senin (20/1), aktor pasar global. Dalam kon-  nyempi 
ang berencan rta. Kampanye dimulai Mik-konflikitu negara melibatkan bat tergusur pembangunan 
PLTN, seperti M: dengan per Hari Interna- militer untuk mengawal proses — dung, jalan, dan perur 

lan Vietnam, tetap melanjutkan | sional Penghapusan Kekerasan kerja pemilik modal le 
mening- 


nat berhanga, Hasil Do- 
ha harus dibangun di atas tero- 
bosan yang kita capai di Durba 


Eropa gagal pimpin ujar Connie menjelang pertemu- 
Pa uan di Doha, Uni an Doha. CAP/AFP/KEUTERS/ISW) 


energi listrik merupi 


ntuk sua- — dingkan 
1g amat 


Kepala Badan 
ea Dn sn Wan" | KEMISKINAN 
beng ireng eta PARTISIPASI PEMBANGUNAN 


Menetapkan Konsep dan Ukuran Pemuda Tak Dilibatkan secara Aktif 


JAKARTA, KOMPAS — Lem- 


1 pemerintah beberapa — Palembang, Sumate 
baga Ilmu Pengetahuan Indone- undang keragu- Tim periset 
sia meriset konsep dan ukuran pihak. Pada 1998, pe- — konsep miskin bu 
kemiskinan alternatif, Riset me- — merintah menyatakan, pendu- — kecukupan pangan, 
wedepankan persepsi subyektif duk di bawah garis kemiskinan — juga ketersediaan pekerja 
dan untuk memp ndika- 242 persen, Pada 2007, angka itu kelay pat tinggal pembang 
tor garis kemiskin: turun menjadi 166 persen. Pada Pembahas hasil riset, Koordi- | di obyek 
1 25 persen. nator 

menurunkan — pada Tim Nasional Peroep: 
penduduk miskin tak be- — Penanggul 

? kata peneliti kepala  Suah 


rolina  Rainint 
dihadiri sekitar LOOO pese Komunikator Pemuda dalam Pa- 
Suara pemuda Indo-  nel Tingkat Tinggi PBB 
y an disampaikan da- Pembangunan Pasca-2015di Lon- 
forum itu dihimpu d November lalu, 
para pemuda di tu menga program-program 
Masalah pembangunan dalam Tujuan 
muda Indones Pembangunan Milenium 2015 
ratanya pendidikan, te memang berhasil mengurangi ke 
Bangsa layanan kesehatan reproduksi  miskinan global Namun, itu bu: 
(UNFPA) Indonesia, Angga Dwi perilaku seks beri- 
Martha, dalam diskusi Jalan Me- ngka peng: 
nuju Bali menyambut Forum Pe- 
kan memperbaiki konsep garis | muda Dunia (Global Youth F dan makin rendahnya ke- pan, pemuda perlu lebih banyak 
kemiskinan. (NAW) rum) di Jakarta, Senin (26/1), — pedulian pemuda terhadap — dilibatkan," ujarnya. (MZW) 


ang terkonta 
tif. Dari aspek sosial, ne 


mengor 
Meski bi 
aplikasi n Indor 
tuk keperluan damai cukup: am menentukan garis 
Menurut Hatta, penggur kinan,” kata Wakil Kepala 
nologi nuklir terbukti mampu | LIPI Djusman Sajuti, Senin 
mbanygunan. Nuk- | (26/1), dalam Seminar Akhir 

kan dalam | Hasil Penelitian Kegiatan Kom- 
petitif LIPI di 
Laju penurunan angka kemis- 
cxzw) | kinan cukup drastis diu- 


holistik, ef 


Pemudi 


pangan dalam garis kemiskinan | Perseril 
tetap komponen utama. N: 
hasil riset konsep di 


2 JENIS WADAH SEKALISU8 
MANIA PASTI Pss TABAH UBIAN 


Segera Buka Tabungan MEGA DANA dan MEGA MAXI 


Dapatkan Hadiah Pasti Voucher Belanja Coffee Bean & Tea Leaf, Baskin Robbins, Trans Studio, Metro Department Store, Carrefour dan Indofood, 
serta Menangkan Hadiah Undian 2 Mercedes-Benz S300L dan 60 Toyota All New Avanza. 


Semakin Besar Saldo Anda, Semakin Besar Hadiah Pastinya, Semakin Besar Kesempatan Menang Hadiah Undiannya, 


Periode 1 April 2012 s/d 31 Maret 2013 
“Syarat can keteotsan berati, 


MEGA CALL | 500010 | 60010 (melalui ponsel) | www.bankmega.com Cotton 


Mega Tujuan Andai 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


14 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


ILMU PENGETAHUAN : 


KILAS IPTEK 


Kembar Identik Punya Gen Berbeda 


Secara teoretis kembar identik memil 
peneliti 

Human G 
menunjukkan hal berbeda. Kembar id 


bar mengidap kanker, sementara p: 
“Hasil 


awal pertumbuh: 
lahan penggandaan inf 


Sikasi kimia (e 
nya baru terli 
dilakul 

menga 


Kk epigenetik) dapat 
beberapa tahun kem 
n Li dan tim pada 92 pas 


“Kita 
penti 


terhadap alkohol,” kat 


ksi, 


dasan anak tidak hanya dipicu kondisi genetik 
tgkat pendidikan ibu, kemakmuran, 


hidup, faktor sosial, 
dan sebugainya, LIVESCIENCE, 


TANI 


JUTAAN KELUARGA. SATU BANK 


FRESH FIESTA DISKON 2096 


Hb ii Tu 


Tutti Fruity 
Wednesday 


Du Dipan segar 


-— 


PERMATAHERO CARD 
JUTAAN KEBUTUMAN SATU KARTU 


yang dipaparkan pada pertemuan American Society of' 
netics di San Pranciseo, Amerika Serikat, Jumat (O/M), 
ntik tak selalu sama. 
da awal pertumbuhan 
buat mereka memiliki jalan hidup berbeda. Seorang ai 
yan 
tak seperti yang diperkirakan sebelumnya," kata 
epidemiolog dari Universitas MG, Rui L 
hasil penelitian itu kepada Livescience. Mutasi yang ter 
In umumnya mutasi somatik, yaitu kesa- 
"masi pada sel somatik, bukan sel 


ang lambat memproses 
apa yang tangguh dan si 
ah seorang pene 
as Oxford, Inggris, kepada 
odari alkohol selama 


PermataBar PA : 


PERUBAHAN IKLIN 


n sama, Namun, 


nin dapat mem- 
k kem- 
ya tidak, 


Gatar. Mereka bernegos 
PBB untuk Perubahan Ik 


ks 


ng dibutuhkan saat ini 
Y adalah langkah konkret 
berupa aksi pengurangan 


emisi gas rumah kaca, Konsen- 
trasi gas rumah kaca-dengan 
as dominan karbon dioksida 
sehingga sering dirujuk sebagai 
karbon dioksid: 
tinggi membuat lapisan gas 
menjadi “selimut” bagi bumi. 
Gelombang panas yang di- 
pantulkan bumi tertahan oleh 
“selimut” tersebut, Terjadilah 
pemanasan global yang met 
perubahan iklim. Tuk hanya 
(ola) iklim yang berul 
cuaca pun turut kac 
tas unsureunsur iklim m 
polanya sul 


air laut, meneairr 
kutub dengan volume ekstrem, 
dan pulau-pu- 
lau kecil dan rendah, produksi 
terganggu akibat benca- 
veggia lah spesies berkurang 
'eggie Energy signifikan, serta gelombang pu- 
Thursday nas, badal, dan siklon semakin 
mur pad sering terjadi, 
sapuan bagan Dasar negosiasi untuk mel 
hirkan kesepakatan baru pengu- 
tangan emisi karbon guna 
mengatasi persoalan peruba 
iklim adulah mencegah agar ko- 
maikan suhu bumi tidak lebih 
dari 2 derajat celsius 
Dari model iklim yang dibuat 


Meat and 


sday 


oleh Panel Antar-Pemerintah 
tentang Pes ni Iklim 
(PCO), dengan n sekitar 
2 derajat celsi 


timeter sekitar tahun 2100 di- 


dalam ajang Konferensi 
. Mereka berupaya 


menyatukan langkah guna menyelamatkan bumi 
akibat bencana iklim”. Perubahan iklim telah 
mewujud menjadi bencana iklim. 


Oleh BRIGITTA ISWORO LAKSMT 


bandingkan dengan kone 
hun 1980-1999, 


Dampak variatif 


ingat keliru jika kita meng- 
anggap dampak perubahan ik- 
lim serupa. Dampak perubahan 
iklim amat vari 
dampak m 
Tahun 
laporan bertajuk "Managing the 
Risks of Extreme Events andi 
Disasters to Advance Clim: 
Change Adaptation" yang dil 


mdekatan penclitian bukan 
emata untuk mengestimasi 
yang bakal terjudi, me- 
lainkan telah memperhitung 
secara lebih tegas tentang risiko 
ben ukan 
dengan menempa 
ekstrem sebagai p 
dinya benca 
Dampak dari iklim ekstrem 
serta potensi terjadinya bencana 
adalah akibat dar iklim ekstrem 
dan dari keterpaparan (expo: 
sure) dan kerentanan sistem da- 
ri manusia dan alamnya CM: 
naging the Risks of Extrem 
ts and Disasters to Ad 
te Change Adaptation, 
Summary for Policy Makers" 
Special Report of The 
vermmental Panel on Climate 
Change, 201 
Dari observasi, perubuhan 
yang terjadi pada iklim ekstrem 
merupakan refleksi dari peru- 
bahan iklim yang bersifat antro- 
pogenik alias diakibatkan oleh 
manusia sendiri. 
Fuktor mani 
ruhi oleh variabil 
mi, perubahan-perubahan ke- 
terpaparan dan kerentanan yang 


& TEKNOLOGI 


Terkait Dinamika Manusia 


Perwakilan dari 190 negara lebih berkumpul di Doha, 


POSISI NEGARA-NEGARA KUNCI 


121 « Jani mengurangi Intensitas emisi karbon 
(emisi karton dioksida per unit pertumbuhan 
'ekonomi) 40-45 persen dar emisi tahun 
2005, pada 2020. Percontohan di 7 provinsi. 

' Usul perpanjangan Protokol Kyoto karena 


(CBOR/-negara 
"maju harus meourunkan emisi dalam jumlah 
“besar dan menanggung porsi pembiayaan. 
yang lebih besar. 
' Minta negara berkembang membuat janji 


all pengurangan emisi oleh negara maju pengurangan emisi secara sukarela sebagai 
terlalu rendah, pertukaran dengan bantuan teknoiogi dan 
' Kesepakatan harus berbasis prinsip "sama pembiayaan. 


(Amerta 


BA 


(China dan India uga tidak. Beralasan akan. 
memberatkan ekonomi AS. 

' Presidon Barack Obama berjanji kurangi 
emisi karbon 17 persen dar level 
ada 2020. Namun, ani itu tidak diratifikasi 
Senat AS, 

'« Washington mengatakary China dan India, 


'» Tidak pernah ratifkasi Protokol Kyoto karena harus mengurangi emisi dengan terikat 
hukum (“legaly dinding”. 

' Berkomitmen untuk "sediakan dara iklim 
secara menerus” setelah 2012, dan bantu 
isi 2008 target pendanaan negara maju sebesar 100 
Imlia dolar AS (sekitar Rp 1.000 tliun) 

Imulai 2020 guna membantu negara, 
berkembang untuk energi bersih dan 


negara yang ekonominya berkembang, juga adaptasi. 


Rencana kurangi intensitas emisi 20-25 
persen dari tingkat emisi 2005, 
Seperti China, usul perpanjangan Protokol 


"Naren okt bla Kang Ae Tahun 210 
Somsr US Et Inimuton Aenlaiaton mj01 


faktor-faktor yang 

ataupun tidak, 

Bersifat dinamis 

Soal keterpaparan dan keren- 

tanan bersifat amat dinamis, 

bervariasi secara temporal (ler- 
aktu) dan spasial (terkait 


rakteristik budayanya. 
ta un, urbani 


mengakibatkan munculnya 


n banjir yang terj: 
Australia. 
Dinamika tersebut juga te 


am air cukup tinggi Di sisi L 
banyak pulau kecil akan 
lenyap, 


tor lingkungan. apabila terjadi badai sel 

Individu dan komunitas pun badai Sandy yang 
berbeda tingkat keterpaparan Di 
dan kerentanann 


Jal 


peningkatan freku 
sar di sejumlah loka 
ke-21, terutama pada 
tinggg dan wilayah tropis. 


hujan 
pada at 


an, ketidu 
tum ke 


in pada kondisi so- 
'omi memengaruhi tren 


keterpaparan dan kerentanan 
terhadap iklim ekstrem, 
Dampak perubahan iklim 


pantai-pantai dengan permuka 


n SREX juga disebutkan, 
kemungkinan besar akan terjadi 


Berdasarkan berbagai skona- 


Kyoto dengan ambisi fedih besar untuk 
penurunan emisi dari negara maju, 


rio kenaikan temperatur, bisu 


asi, dikatakan, curah hujan maksi- 


dalam 20 tahun men 


hun. 
Suhu permul 

diperki 

rajat celsius dibandingkan de- 

ngan 100 tahun lalu, 

n, Pada jurnal Geophysical Re- 
seareh Letter, September lalu, 
dilaporkan, badai dan siklon tro- 


Pantai dengan ketinggian air pis sekarang lebih kencang da- 
kepemerintah- — yang lebih tingi akan meng- —— ripada 25 tahun lalu. Kini, uap 
vernance), dan faktor-fak- akibatkan bencana lebih besar air di atas permukaan laut pun 


lebih banyak 4 persen daripada 
tahun 1970-an, 
Menilik dinamika keterpapar- 


an dan kerentanan, tugas para 
be- negosiator di Doha tidaklah 
bad ringan, Sebab, kesejahteraan 


manusia pun merupakan ki 
kekuatan untuk beradaptasi d 
ngan perubahan iklim. 


INFO | WISATA 


Momentum Berdirinya Kembali 


Monumen Budaya 


selama ini dikenal rusa syukur dengan simbol pemotongan pada pukul 1800 WIB dengan Cocktail 

sebagai kota yang kental akan tumpengdanmakanmalambersamapada Party di Lobby Loungo dan Poolside 

suasana tradisional” Jawa. Jumat(26/10), areu Diadakan pula seremonial 
Sentuhan tradisional terusa hampir di” Beragam acara yang kental dengan penandatanganan prasasti, pemberian 
setiap sudutnya Tidak hanya Malioboro suasana Jawa juga mewarnai setiap sertifikasi bintang lima oleh Sri Sultan” wayangdariSriSultan MBXkeDalangKi Royal Ambarrukmo Yogyakarta menawarkan menu tradisional dengan 
dan keraton, tetapi juga beberapa ttikdi rangkaian acaranya Sebutlah sepeda Hamengkubuwono X, fashion show Seno Nugroho. Sementara itu, Karaton hadir dengan 247 kamar berupa Deluxe (ve cooking dan Sultan menu untuk 
Yogyakarta seperti Candi Prambanan dan bersama “Heritage Cyding Tour" atau “Royal Catwalk" dengan tampilan Ballroom menghadirkan suasana Sinar Room, Ambartukmo Club, Ambarrukmo menciptakan pengalaman kuliner khas 
Kompleks Ratu Bokoyangsaratakan nilai golf “Royal Swing Under The Majestic karya 25 desainer Yogyakarta bertema Bulan Lounge, baryangtenartahun1980- Premier, dan Ambarrukmo Suite. Semua  pararaja.Untukmenikmatipemandanyan 
sejurah,seni,dan budaya. Mountain” bersama Gubernur Daerah “IndonesiaFashionWeek2013”dan Royal an, yang ditemani alunan suara merdu kamar memiliki balkon, Merapi viev Yogyakarta, Executive Lounge adalah 

Suasana tradisional Jawa juga lekat Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Jazz. Koes Hendratmodalam suasananostalgia. atau city view, dan fasilitas LCD 32 inci, pilihan terbaik dengan pelayanan spesial. 

ketika Anda menginap di sejumlah Hamengku Buwono X dengan para” Di Pendopo Agung digelar atraksi)” GeneralManagerRoyalAmbartukmo safe deposit bax, cafee/tea maker, dan Keindahan taman menawarkan kegiatan 
hotelnya. Contohnya Hotel Royul koleganyadandutabesarnegaratetangga seni dun budaya seperti Dolanan LSudarsanamengungkapkan,“Kitaharus akses internet. Tersedia 11 ruang rapat outdoor untuk tamu dan perhelatan 
'Ambarrukmo yang baru-baru ini pada Minggu (25/15. Bocah, Sinau Basa Jawa, tari klasik dan” meningkatkan kualitas dan service.Selain berkapasitas 10-600 orang berstandar pernikahan taman atau kolam renang. 
merayakan satu tahun berdiri kembali)” Resepsisyukuran bertema “Timeless puncak acara pertujukan wayang kulit itu, kita harus tetap optimistis bahwa internasional dan akses internet gratis Untuk informasi lebih lanjut, silakan 
setelah hampir tujuh tahun tidak Royal Meritager serta launching "Jabang Tetuko” Clahirnya Gatotkaca) Royal Ambarrukmo Yogyakarta akan serta business center 24 jam untuk Anda akses wwwroyalambartukmocom. 
beroperasi, Hotel yang dibuka kembali buku tentang perjalanan Hotel Royal dengan dalang Ki Seno Nugroho. Pada — tetapmenjadipilihanutamadanterbaikdi kebutuhan kesekretariatan, C/mi) 
pada 27 Oktober 2011 ini merayakan Ambarrukmo Yogyakarta diadakan kesempatan ini, dilakukan serah terima Yogyakarta WeDoTheChampion Habits” —— Royal Restaurant di area lobi 


Santika Indonesia 
HOTELS & RESORTS 


Wih a wida natwork of hotel covering all of Indonesia's mojorcites, 

ihero's 9 Santika hool wating for you no mater whare you chooso 

10 taom. Every Sanika hotel frs ihe same winning combinaton of 
#aditional designs and servia Ihat comes fto iha heart. 

“So wherevor your loisuro or business avel moy load you, you will 
find Santika Indonesia Hotels & Resots at you service. 


1 ANNIVERSARY | 
NN ah MO Pa 
Phe(62:21)270 0027 | Fae (6221) 2700360 | E-mo: resantonGhonikacom Je binaan Es Ts 
Be as ng RomLAMMRKUKMO — Santikadyandra Hotel Santika Hotel Santika — AMOFIShaw Aconpanyet 1 Kours Gramnsa 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


UMUM 


15 


Mencegah Demonstrasi Meluas di Kairo 


Pagar beton dipasang aparat keamanan Mesir untuk mencegah u 
ke Jalan Gasr el Aini, jalan protokol di Kairo, Mesir 


uk rasa di Alun-alun Tahrir meluas 
(20/1), Berita di halaman 1 


Rancangan Ganun 
Terus Ditentang 


Giliran Aceh Bagian Barat dan Selatan Unjuk Rasa 


ACEH BARAT, KOMPAS — Ratusan warga Aceh 
bagian barat dan selatan berunjuk rasa menentang 
Rancangan @Ganun Wali Nanggroe serta Rancangan 
@anun tentang Bendera dan Lambang Aceh, Senin 
(26/11). Kedua rancangan regulasi itu dinilai diskri- 
minatif dan rawan mengganggu perdamaian. 


Pekan lalu, ribuan wanga Gayo 
di Aceh Tengah juga berunjuk 
rusa dengan sikap yang sama. 
Kemarin, pengunjuk rasa datang 
dari Kabupaten Aceh Jaya, Aceh 
Barat, dan Nagan Raya. Mereka 
berunjuk rasa di Gedung DPR 
Kabupaten Aceh Barat di Meu- 
laboh, 

Juru bicara pengunjuk: 
Fajri, mengatakan, ada sej 
substansi dalam Rancangan Oa 
nun (Ragan) Wali Nanggroe yang 
tidak layak dimasukkan, Perta- 
ma, Pasal 69 yang menetapkan 
syarat calon wali nanggroc harus 
bisu berbahasa Aceh dengan baik  tinya terjadi. Sebab, dalam Gunun 
bertentangan dengan keragaman Pilkada, semua kepala daerah 
etnis di Aceh. Sebab, di wilayah bisa membaca Al Ouran, 
Provinsi Aceh terdapat suku Ga- — Kelima, kewenangan wali 
yo, Alas, Jamec, dan suku lain  nanggroe yang dapat mencabut 
yang tak berbahasa Aceh. elar kehormatan bertentangan 

Kedua, pemberian imunitas dengan Undang-Undang Pome- 
atau kekebalan hukum untuk wa- — rintahan Aceh, yang menegaskan 


Ninanggroe seperti dalam Pasal 17 
Ayat 4 dinilai mendewakan wali 
nanggroe, Padahal, kedudukan 
semua orang sama di depan hu- 
kum, apalagi di Aceh juga berlaku 
hukum syariah, 

Ketiga, dasar penunjukan ter- 
hadap Malik Mahmud (mantan 
Perdana Menteri Gerakan Aceh 
Merdeka) sebagai wali nanggroc 
dalam Ragan Wali Nanggroe juga 
tidak jelas, Malik bukanlah ke- 
turunan raja-raja Aceh, 

Keempat, ketiadaan syarat wa- 
Jib mampu membaca Al Guran 
bagi wali nanggroe tidak semes- 


bahwa kepala pemerintahan ter- 
tinggi Aceh adalah gubernur, bu- 
kan wali nanggroe. "Jadi, kami 
sepakat menolak Ragan Wali 
Nanggroe dan meminta untuk 
" katanya, 

Mengenai Ragan Bendera dan 
Lambang, Fajri menilai, jelas ber- 
tentangan dengan Peraturan Pe- 
merintah Nomor 77 Tahun 2007 
tentang Lambang Daerah, yang 
melarang penggunaan simbol se- 
paratis. GAM adalah simbol masa 
koni merupakan 
gerakan sei 

Pengunjuk rasa di 
DPR Kabupaten Aceh Barat M 
Ishak, didampingi tiga po 
Dewan, Kepada pengunjuk rasa, 
Ishak mengatakan akan menam- 
pung aspirasi tersebut dan me- 
nyampaikannya kepada fraksi di 
DPR Kabupaten Aceh Barat. 

Ketua DPR Aceh Hashi Ab- 
dullah mengatakan, Ragan Wali 
Nanggroe saat ini sudah dise- 
Tahkan ke Kementerian Dalam 
Negeri, "Kami masih menunggu 
hasilnya, Jika ada klarifikasi, ka- 
mi siap, kata dia, 

Mengenai Ragan Bendera dan 
Lambang Aceh, Hasbi menga- 
takan, sampai saat ini masih da- 
lam pembahasan. HAN) 


Ayo Bersama Menanam Mangrove di Pulau 


(Sambungan dari halaman pakan pulau kecil di Laut Si 
lawesi, Butuh 45 jam berperahu. 
kemari,” ujarnya, dari Dermaga Takalar untuk 


Sekitar 1000 mangrove dita- 
nam dua sekawan, Rustam dan 
Sembara. "Saya juga tanam le- 
bih dari 1000 bakau, Lokasinya 
di sana,” kata Mohammad (12), 
menunjuk hamparan bakau di 
samping “kebun” Rustam, Ham- 
pir setiap anak di Pulau Rewa- 
taya memiliki kebun mangrove. 
Di sela-sela waktu belajar dan 
bermain, anak-anak desa neta- 
yan itu berlomba mencari bibit, 
lalu menanam di aral kosong: 
pinggir desa, Paduhal, Pulau Rewataya du- 
Mereka juga rutin mengecek Iu terkenal permai dun aman 
dan merawat mangrove itu, Me- dari gelombang pasang, Daeng 
teka bangga jika mangrove yang — Ngila (70), tokoh warga Tana- 
tanam tumbuh besar dan tak keke mengatakan, pohon pisang 
adu yang mati. Anak-anak desa dan kelapa dulu tumbuh subur, 


mencapainya, Pulau berdiame- 
ter sekitar 5 kilometer ini di- 
huni 500 keluarga yang terbagi 
tiga dusun, 

“Saat saya datang, bakau di 
pulau ini nyaris habis” ungkap 
Murni, lutusan dari Universitas 
Negeri Makassar ini. "Ombal 
kerap masuk ke permukiman. 
Bahkan, setiap tahun warga ha- 
us meninggikan fondasi rumah 
akibat ombak tinggi saat pa- 
sang” kisahnya, 


itu sepenuhnya sadar akan utan pun lebat, ai tawar ter- 
fungsi penting mangrove sedia, serta ikan dan kepiting 
untuk menyelamatkan pulau berlimpah. Namun, bencana 
mereka, datang seiring penebangan 
hutan mangrove untuk 
Kesadaran lingkungan tambak udang sekitar tahun 


1980-an, 

Data Restorasi Penghidupan 
Pesisir (201) menyebutkan, tu- 
hun 1980-an hutan mangrove di 
“Sulsel ditebang secara masif un- 
tuk dijadikan tambuk, termasuk 
di Pulau Rewataya, Sebelum ta- 
hun 1980-an, Iuas hutan mang- 
gs Tove di Sulsel mencapai 214000 
cktar, Satu dekade kemudian 
menjadi 23000 hektar atau tu- 
run G1 persen. 

Ketika mangrove musnah, 
'ombak menyerbu daratan. An- 
aman lebih parah terjadi di pu- 


Kesadaran itu muncul sejak 
enam tahun lalu, Ibu guru 
34) berada di balik go- 
rakan peduli lingkungan itu. Ta 
hun 2006, perempuan dari Ta- 
kalar ini datang untuk mengajar 
di SD dan SMP Negeri Satu 
Atap, Dusun Kalukuang, Ta 
keke. Namun, kerusakan 
kkungan di pesisir barat pulau 
mendorongnya untuk tak seka- 
dar mengajar di depan kel 
Murniati terjun ke lapangan 
dan mengajak anak-anak di Pu- 
lau Rewataya memperbaiki ling- 
kungan, Pulau Rewataya meru- 


tawar menghilang cepat, pisang 
dan kelapa pun tak mau tum- 
bbuh lagi. "Genangan air yang 
masuk ke rumah sampai selutut, 
dulu tak pernah terja- 
jur Daeng Baddi (70), war- 
#1 Tanakeke, Ta melanjutkan, 
"Ikan, udang, dan kepiting juga 
semakin sulit dicari,” 

Murni terpanggil membantu 
memperbaiki kondisi lingkung- 


yang sebelumnya pernah beker- 
Ja di Pusat Pendidikan Ling- 
kungan Hidup Puntondo ini 
memulainya dengan menanam- 
kan kesidaran lingkungan ke- 
pada anak-anak didiknya, 
Anwalnya, ia mengajak sis- 
wanya berkeliling pulau mem- 
berikan penyadaran mengapa 
ikan kian sulit didupat dan gc- 
lombang laut kerap membanjiri 
desa Saya ajak anak-anak ke 
kawasan yang masih ada mang- 
rovenya, lalu ke rawa-rawa 
kosong bekas hutan mangrove 
yang sudah dibabat," ujarnya. 
Murni meminta anak didik- 
nya melihat perbeduannya, ke- 
mupa di hutan mangrove banyak 
kepiting dan udang, sedangkan 
di rawa-rawa tanpa mangrove 
tidak ada kehidupan. Dengan 
cara itu, ia perlahan menanam- 
kan kesadaran tentang arti pen- 
ting mangrove, Ia menanamkan 
kesidaran, selain menghadirkan 
kehidupan, mangrove juga men- 
jadi benteng dari gelombang 
laut pula. Setelah kesadaran 
bersama terbentuk, Murni 
mengajak siswanya menanam 
mangrove di sekeliling pulau itu. 


Perut Republik 


etika menerima proposal renovasi 

masjid di lingkungan tempat tinggal, 

suya tersenyum. Bukan apa-apa, nama 
aya langsung menduduki posisi penting, 
yaitu sebagai ketua pelaksana dan koordi- 
nator pengumpulan dana sekaligus Jadi, mo- 
hon dimaklumi apabila suatu saat saya mo- 
hon bantuan. 

Di ramah religiositas, posisi tidak dipcre- 
butkan, Orang tahu diri, termasuk kalau 
harus menjadi imam sembahyang. Sebulik- 
nya, di ranah politik, posisi eksekutif dan 
legislatif diperebutkan, Para politisi, teruta- 
ma petualang politik, berani melakukan apa 
ju. Main politik uang, pencitraan, intimi 
dasi bahkan fitnah. Itulah sebagian dari 
perut demokrasi kita. 

Dalam perspektif politik, ilustrasi yang pas 
untuk melihat praksis politik Indonesia se 
karang adalah realitas sumber daya energi 
kita, Tidak mengherankan jika Moeslim Ab- 
durrahman (almarhum) pernah berkata ke- 


sai perut bumi, seja 
publik, 
Pemilik perut bumi 


Kang Mocslim benar, Mencermati 
gur yang berani menyatakan 


perut bumi, Mereka memiliki, setidaknya 
berkaitan dengan, usaha minyak dan gas 
bumi, Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa, dan 
Prabowo Subianto, untuk menyebut bebe- 
rapa nama, lekat dengan dunia itu, 
Munculnya nama-nama penguasa perut 
bumi tersebut mempertegas persepsi publik 
bahwa kontestasi politik itu mahal, Ini terkai 
dengan citra yang berkembang selama ini 
bahwa bisnis minyak bengelimang uang, Ha- 
nya tokoh yang mampu menghidupi partai, 
mengongkosi kampanye, dan membeli partai 
lain untuk berkoalisi yang kuat bertahan. 
Akibatnya, seperti kondisi obyektif ca- 
dangan energd fosil kita yang tinggal 4 miliar 
barrel minyak bumi, 104 triliun kaki kubik 
(TCP) gus, dun 21 miliar ton. batubura, 
stok kepemimpinan nasional dari sumber 
primer, yaitu partai politik, juga sangat ter- 


ANALISIS POLITIK 


SUKARDI RINAKIT 


batas, Dengan istilah lain, sejatinya kita meng- 
alami kemiskinan berlapis, yaitu miskin 
enengi dan pemimpin dengan karakter ne- 
garawan, 

Sehubungan dengan hal itu, omong besar 
kita tentang demokrasi yang telah terkon- 
solidasi dan posisi Indonesia sebagai negara 
demokratis nomor tiga terbesar di dunia tak 
ubahnya dengan ilusi kita tentang kekayaan 
energi fosil yang masih kita miliki. Kenya- 
tuannya, praktik demokrasi di Tanah Air sam- 
pai sekarang masih kuat tarikan proseduralnya 
ketimbang uktansinya. Jika situasi dome 
mengambang ini berlanjut, alih-alih 
di tenteram, masyarakat menjadi ter- 
nggirkan dan hidup tidak tenang. 
mentara itu, keraguan pemerintah me- 
Ihan bakar minyak tak ubah- 
nya seperti ketakutan elite parpol membunuh 
praktik oligarki dan paternalistik dalam diri- 
nya, Akibatnya, secara prediktif bisa dikalku- 
lasi, pembangunan nasional akan terus me- 
osot dan kemiskinan meluas, Ini mirip de- 
nan kondisi parpol yang gagal menjadi pe- 
nyalur aspirasi rakyat akibat keengganan elite- 
nya melakukan kaderisasi dan perekrutan ke- 
pemimpinan. 

Karakter jumud parpol itu 


—apalagi kalau 


ditambah dengan kecenderungannya yang 
mudah lupa terhadap perjuangan idcologis- 
nya-yang menjadi penyebab utama miskin- 


prosiden pada pemilu nanti. Dalam konteks 
ini, masyarakat dipaksa untuk menengok, bah- 
kan menerima, siapa pun tokoh yang disodor- 
kan parpol, termasuk kalau itu adalah sandal 
jepit. 

idahal, secara obyektif, ibarat melimpah- 
ya kandungan energi alternatif di perut Ibu 
Pertiwi, khususnya yeotermal yang potensinya 
mencapai 29000 megawatt (Setara dengan Il 
juta barrel ekuivalen minyak per hari atau 
barrels Of oil egubvulent per day), bangsa ini 


sebenarnya sangat kaya dengan tokoh alter- 
natif. Mereka mempunyai integritas, kapa- 
bilitas, dan elektabilitas. Seandainya variabel 
terakhir tersebut (elektabilitas) belum men: 
cukupi, adalah tugas bersama untuk mengi 
barkan dan memperkenalkan tokoh "baru" 
itu kepada publik. 

Apabila ia tidak mempunyai dana, adalah 
tugas masyarakat sipil untuk menggalang 
solidaritas dalam bentuk kerja lapangan, 
ngumpulan koin, bahkan lelang domba! Se- 
mua ini untuk mengurangi dominasi para 
pemilik perut bumi dalam kontestasi politik 
2014, Secara hipotesis, apabila tekanan publik 
Iinggi dan tokoh tersebut berkarakter kuat, 
berintegritas, dan mempunyai kapabilitas, 
kuat dugian akan ada parpol yang mau 
mengusung. 

Isi perut 

Praktik oligarki dan paternalistik di tubuh 

parpol, besarnya dana yang diperlukan dalam 


. serta absennya kesadaran 
Ik adalah dalam 


konstitusi, membuat perilaku korup politisi 
susah dibendung. 

Kenyataan itu menjadi lebih buruk karena 
rumah civil society yang seharusnya menjadi 
tempat persemaian kader transformatif kini 
sudah kosong, Tidak ada lagi darah segar yang 
bisa dipersiapkan untuk memanggul 'per- 
buatan cinta kasih (atma'un), Sementara itu, 
rumah kebangsaan dengan segala kemuliaan - 
nya acap digoyang kekerasan atas nama suku, 
agama, ras, dan antargolongan (SARA). 

Itulah isi perut Republik. Begitu kotor tak 
ubahnya perut bumi. Tak heran ji: 
Moeslim percaya bahwa siapa yang bisa 
nguasai perut bumi, sejatinya dia men 


Republik. 
SUKARDI RINAKIT 
Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate 


DKI Bersiaplah Hadapi Banjir 


(Sambungan dari halaman 


meminta agar lebih waspada ter- 


hadap genangan air dan banjir, 
kata Nuryadi. 


Dampak masa transisi 
Menurut Kepala Pusat BMKG 
Prabowo, fenomena curah hujan 
tinggi di sejumlah daerah meru- 
pakan dampak masa transisi dari 
sim kemarau ke musim hujan. 
Mujan lebat di Sumatera, teruta- 
ma di bagian barat dan utara, 
selama beberapa hari 


Meni 
Badan Na 


kan adanya pusat tekanan 


jan di Depok dan Bogor sangat 
lebat, sekitar 150 mm per hari, 
“Adapun di Jakarta rendah, hanya 
30 mm per hari, 

ut pakar hidrologi dari 


Bencana, Sutopo Purwo Nugro- 
ho,di Indonesia ada 270 kabupa- 
ten/kota yang sanyat rawan ban- 


Daerah Aliran Sungai (DAS) Be- 
nyawan Solo, Kalsel, 
serta bagian utara dan selatan 


Sungai 
sempadan 


onal Penanggulangan 


Kementei 


MN 


Kalbar, bani 


Pada pelaksanaan normalisasi 
iliwung yang melebar- 
kan sungai menjadi 60 meter dan 
5 meter, 
rumah itu akan direlokasi. Hal in 
tidak mudah sehingga 
merupakan pilihan terakhir 
lam penanggulangan bencana. 
Pekerjaan 


umum sewa untuk penduduk 
an Sungai Ciliwung, Untuk 
merelokasi semua keluanga perlu 


menterian, yaitu Kementerian 
Perumahan Rakyat dan Kemen- 
terian Pekerjaan Umum, 
Menteri Koordinator Kesejah- 
teraan Rakyat Agung Laksono 
mengungkapkan, keberadaan ru- 
mah-rumah kumuh di bantaran 
sungai membuat alur sungai itu 
menyempit sehingggu selalu me. 


rumah 


dengan penduduk terdampak Umum, Kementer uap dan membanjiri wilayah se- 
00 juta jiwa, Daerah rawan an Rakyat, dan Per kitarnya, 

njir itu adalah pantai timur vinsi DKT Jakarta berenca Menteri Perumahan Rakyat 

Sumatera, pantai utara Jawa, membangun rumah susun Djan Faridz mengatakan, sedia 


nya program penataan rumah 
kumuh di bantaran Sungai Ci- 
Iiwung dilaksanakan tahun 201, 


di pesisir barat Sumatera. Dapu empat tahap dongan dana Rp8 “Banyak hambatan, teknis se- 
Beberapa daerah yang perlu triliun, inggga baru akan dimulai padi 

prioritas tinggi dalam pena- Junuari 2018, dengan. catat 
mm per hari, Di Sumatera, 80 nganan banjir adalah banjir Ja- Normalisasi Ciliwung anggaran disetujui Dewan dan 


persen wilayah musim telah ma- 
suk musim hujan, Wilayah yangg 
telah memasuki musim hi 
lah Jawa (B0 persen), Ka- 
limantan (00 persen), Sulawesi 
(25 persen), dan Papua (GO per- 
sen), 

Secara keseluruhan, baru 38 
persen dari 340 zona musim di 
Indonesia yang memasuki mu- 
sim hujan. Puncak musim hujan 
diperkirakan — Januari-Februari 
2013. 

Banjir yang terjadi di Jawa 
merupakan dampak dari gang- 
Wan cuaca masa transisi, mi 

Hujan dengan Intensitas ting- 
8, tetapi dalam waktu singkat. 
ang terjadi juga berbeda 
i dengan lokasi 
lain, Rabu pekan lalu, curah hu- 


tunseluna 


an, 


yang 


karta (DAS Ciliwung dan 
dane), Banten (Sungai Ciujung, 
DAS Citarum Jabar, DAS Ci 
duy Jabar dan Jateng, DAS Jra- 


Bengawan Solo di Jateng di 
Jatim, Penyebabnya, jumlah pe 
duduk daerah-daerah itu padat 
dan infrastrukturnya strategis. 
Masalah terberat penyelesaian 
banjir adalah masalah sosial, cko- 
nomi, dan budaya masyarak: 
"Banyak faktor yang menyebub- 
kan masyarakat tinggal di daerah 
rawan banjir, yakni karena ke- 


banisasi,” kata Sutopo, 

Misalnya, uda 34051 keluarga 
wal di bantaran Sunggal 
Ciliwung dari sekitar Srengseng 
Sawah hingga Manggarai. 


Yan 


n- 


di Jateng serta DAS 


lama banjir 


pendidikan, dan ur- 


dam banjir hampir 


Untuk mengantisipasi banjir, 
erintah akan mempercepat 
pelaksanaan normalisasi Sungai 
Ciliwung karena kondisi ling- 
kungannya semakin buruk. 
Janda Jakarta, 
hampir dua minggu ini sungai itu 
beberapa kali meluap dan 
#enangi permukiman bantaran 
tak kurang dari 6000 


diwa menjadi korban banjir. 
Hingga 


nin (26/10, setidak- 


Ciliwung rumahnya masih tere 
dam banjir, Sekitar 90 jiwa di 
antaranya masih mengungsi di 
masjid dan kantor pemerintahan 
terdekat karena rumahnya teren- 


Normalisasi Sungai Ciliwung 
itu akan dilaksanakan dua ke- 


rencana ini disetujui warga," ku- 
tanya, 

Menurut Gubernur DKI 
karta Joko Widodo, normalisasi 
sudah mulai berjalan di beberapa 
itik, tetapi banjir sudah lebih 
dulu datang tahun ini, "Nanti 
kalau sudah musim kering, lang- 
sung kita kebut," katanya, 

Bunjir di beberapa lokasi di 
Jakarta juga tak hanya disebab- 
kan meluapnya sungai-sungai be- 
tetapi juga karena rusaknya 
saluran penghubung di tengah 
permukiman. Contohnya, jebol- 
nya tanggul saluran penghubung 
Kali Cipinang di Kampung Ma- 
kasar dan kompleks Halim, Ja 
karta Timur, pada Sabtu malam, 

KGAL/YUN/FRO/PIN/ 
ART/NDYAVIN/MDN/ARN) 


Rakyat Sejahtera, Siapa Peduli 


terdakwa, terpidana, dan 
mumnya te 
Menurut Dirjen Otonomi Da- 
erah Kemendagri Djoherman- 
syah Djohan, jumlahnya bisa 
bertambah mengingat pendata- 
an torus dilakukan, 
Parahnya lagg, dari jumlah 
pasangan kepala daerah itu, se- 
besar 974 persen justru pecah 
Dari fakta tersebut ter- 
lihat jelas bahwa pilkada bukan- 
lah sebuah alat untuk 


(Sambungan dari halaman 1) ke 


kisah mengurut dada, Pertama, 
berdasarkan evaluasi, kinerja 
mayoritas daerah baru itu ter- 
nyata buruk (80 persen), bah- 
kan beberapa di antaranya bi 
dinilai gagal, Pelayanan publik 
yang seharusnya semakin dekat 
dengan semangat otonoi 
nyata tidak terwujud maksimal. 
Infrastruktur juga buruk, bah- 
kan dalam banyak sektor masih 
bergantung pada daerah induk. 
kepala daerah hasil 
pemilihan langsung (pilkada), 
yang merupakan manifestasi de 
sentralisasi demokrasi, juga t 
dak memperlihatkan semangat 
pemerintahan bersih dan baik. 
Dari 869 pasangan kepala dae- 
rahewakil kepala daerah yang 
terpilih sejak pilkada langsung 
digelar tahun 2005, uda 280 
orang yang terjerat kasus hu- 
kum, Atribusinya macam-ma- 
cam, bisa sebagai saksi, tersang- 


nya. melainkan justru diperalat 
guna menyalurkan hasrat politik 
kelompok elite untuk menjadi 
raja-raja lokal, 


jahteraan rakyat? Has 


donesia, selama lebih dari 10 6 


hun, 


ret kasus korup- 


tan Barat, misalny 
perlihatkan pemera 


kota 


mereka alami 


udah demikian, siapa 
tersemainya parti- 


teman-t 


riset 
Lembaga Ilmu Pengetahuan In- 


mang tidak mulus. 


imekaran Kabupaten 
Way Kanan di Lampung dan 
Kabupaten Landak di Kaliman- 


camatan terdekat dengan ibu 
bupaten atau di keca 

matan tempat asal bupati. 
pelosok pedesaan, deru pemba- 
ngunan tidak pernah terdengar. 
“Jangankan rakyat mau sejahte- 
ra, untuk mencicipi rembesan 

pembangunan saja tidak pernah 


Pada era otonomi daerah, bu- 
pati/wali kota sangat powerfid, 
"Bisa mengeluarkan izin ma- 
cam-macam, duitnya banyak, 
temannya pengusal 

sar, bisa bertemu menteri di 
karta," kata Tri Ratnawati dari 
LIPI, Dengan kekuasaan seperti 
itu, hubungan pemerintah pusat 
dan daerah harus diakui me- 


Wakil Ketua Bidang Kerja 
Sama Asosiasi Pemerintah Kota 
Seluruh Indonesia yang juga 
Wali Kota Tangerang Selatan 
Airin Rachmi Diany mengakui, 
pembagian kewenangan yang 
tak jelas itu sering kali mem- 
buat daerah kesulitan. Buat 
syarakat, siapa pemimpin di 
ahnya, dialah yang harus ber- 
tanggung jawab. 

Banyak persoalan memang. 
Salah satunya karena penye- 
lenggaraan pemerintahan dae- 
rah tidak efektif dan tidak cfi- 
sien, Karena itu, revisi UU No 
32/2004 yang saat ini berada di 
DPR harus memberikan jamit 
an adanya perbaikan. Pembau- 
ngunan yang baik, ujar Ketua 
Panitia Khusus RUU Pemda 
DPR Totok Daryanto, seperti 
pola memberikan kail, bukan 
ikan, Ciptakan pemerintahan 
yang bersih agar pembangunan 
bisa menyejahterakan rakyat di 
daerah. 


be 


KANTOR REDAKSE 
bayi eren 


O TELEPOK S3 


mara 


ep TARIF IKLAN: 
To 


4 Setiap arti aan ban yang iki ke Redi benda 


sanga Fan 


si Haa La ne 


LBAMUMANG Si 


Ma Ratna. non Guna 7 
Wermanan, ee Yam aninjah Raman 


ee Ke aa denada eng Ao Temat BA ngan MA Yang Tia Put yeh de an Hang 
.YARTAMAN "YOMPAS” SLALU DIREKAL TANDA PENGEN DA TIOAK DIPERKENANWAN MENERIMA MEIANTA APA PLN DARI NARASUNBER. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


DJ 2 JAKARTA 1204 ALAMAT KAMAT Koo ata 
Penetuan 


2 RRUSUS BAGAN IKLAN 1 


ra KUPANG: 1) aro 


mega. 91 


Ranu 


2 "ii mena 


SL SURABAYA Ae 


UN IN 


1619 Tlkron GRWAUN BAGAN BN er Pn DAN 2 On 


Late be PADA 


aa 


Nae 


nan sat rangla, maksimal 5.000 Karakter, ditandatangani, dan disertai Hetitas aa ada, cantumkan emo tep dan akmil) Untuk format tak, dim ke alanat siElomps.com ata silOkamp.coid Sein arisan leo atan materi aga pon yang telah 


16 KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


SOSOK 


Basuki Teguh Yuwono 


Beni Terah Yuwono (S0) ampu 
benda budaya yang ea nan ma Se aa 


ntingan dalam du 
selama ini sering 


atan tosan aji, mendedikasikan diri untuk SMA Warga Solo, 1991-1994 mena ehinggn merugikan 
lebih paradoksal | mengangkat martabat keris Dalam usia yang 2 SNI MR San Indonesia (IS) murtabet Iris tu sendiri 
dibanding keris. Ada relatif muda, ia membawa keris buatannya Aha an 
“SIS Sia 
dukungan politik bu Hanap pot Ka Ba 
tetaj sg : Taksu Keris Bal) Kets Na- 
pemerintah, tetapi ga (2012) Keris Indonesia, Nomenidatur—— matcrnya itu mampu menjelaskan elu 
sebagian orang Keris Nusantara, Sejarah Tosan Aji (tim): luk keris, makna filosofis dan simbol 


jarah pembuatannya. Dengan demi 
awam bisa tertarik pada keris, 
itu ia melepas keris karyany: 


didukung pencinta keris dr Bambang Gun: Keris Sumatera (proses): Ensikopedia Ke- 
memandang sebelah n, SpOG, ia membangun museum keris di Kaka on ii 


mata dan yang lain | Desu Wonosari, Karanganyar, Jawa Tengah. 


Museum Keris dan Fosil Brojobuwono it ga relatif ing, dari Rp 
malah resisten terhadap diresmikan 26 Mei 2012, Museum keris itu hingga lebih dari Rp 1 miliar, "Namun, saya 
untuk publik, denggan koleksi lebih dari 400 tak pernah buka harga,” 
keris, Kanan, erie bilah, termasuk keris tangguh sepuh, tombak, benda bei ton Kasepuhan Ci- Ta lebih banyak membuat keris bordasar- 
tetap "beredar" di senjata tradisional dari sejumlah rebon, mendampingi seorang profesor dari kan pesanan, Prosesnya, sejuk pembu 


Beland bi 
Atas dukungan pemei mit dan lama, sekitar enam bulan. Sikap 

penelitian keris di Bali, Kalimantan, Tunjung — konsisten Basuki untuk m 

abi, Palembang Maduru, Lombok, 


ermu Tapun membuka pintu bagi siag 
bawah permukaan pada 9 giman belnar Mn beri oorarnia 


segala lapisan sosial, Basuki bisa disebut "empu progresif" y 


h keris sampai perabotnya, tengolor 


a paradigma baru dalam perkerisan, — Pinang, J 
Geiiipelosok hingga dan Makassar. Pertemuan dengan Pande Wa- mereka yang terlibat, baik pelaku pembuat 
metropolitan. yan Suteja Neka, perupa dan pemilik muscum mm an, mesti mengikuti rangkai- 

Institut Seni Indonesia keris di Bali, juga Mpu Sri Dharmapala V an ritual. Itu termasuk tirakat dan berpuasa. 

mperlihatkan diri pani, mendorong dia melakukan ian Basuki juga menggunakan ilmu petung, 

OLEH ARDUS M SAWEGA aus pengetahu: tentang keris Bal sekaligus mengembangkan i yang dijalankan sejuk nenek moyang. 


1 cocok 
jenis fuk/lurus, dha: 


potensi besak 1, Ta juga 
membina be y 

Penelitian tentang manuskrip berbentuk pur, dan ru 
lontar yang tersimpan di perpustakaan dan Ta melampirkan sertifikat, dilengkapi in- 
tokoh adat di Bali kian memperluas penge- — formasi serta deskripsi makna filosofis dan 
tahuan Basuki tentang seluk-beluk p simbolis keris buatannya dikaitkan dengan 
atan keris Manuskrip sang pemilik. Ta menyertakan DVD yang 
d memvisualkan proses pembuatan keris pe- 

sunan itu. 


Awalnya, ia merasa termotis 
lih sebagai Mahasiswa Berprestasi mewaki 
la bertemu Preside 
0 di 

donesia Indah, 

karta, tahun 1097, 
ant berdialog 
dengan Pak Harto, 
ditanya 


| yang dijalani dan per 
setiap ritual dan sesajiny 
suk latar belakang 
bui 


lusan makna 
secara rinci, Ini term 


koleksi keris dan 
otara tersimpan di 


Seri 
sebutkan 


kan diri membangun desa," tu- 
turnya, 
Basuki mendedikasikan diri pada desa- nyak, d 
a dengan menggeluti secara intens perke- lengkap," 
rian. Pada 1999, Pedepokan Indone 
Brojobuwono, besalen pembuatan keris di memili 
rumahnya, di desa yang get Seba 
menter 
kitar 18 kilometer timur laut Kota menginventarisasi keris p 
uh sepuh, diikuti sertifikasi atas keris- 
Bali pusaka di Ind 
Semasu mahasiswa, ia mendapat beasiswa — sekaligus mi 
dari sejumlah pi 


pu pembu 
Ini seb 


ganti 
rupa baru, 
um karya keris masa lalu," 
1 September 1 
angkat 
Selama i 
an tak lebih dari benc 
Jika mengacu pada nilai estetika 
nilai luhur berupa maknz 
sofis keris, serta proses p nnya, keris 
layak disejajarkan dengan karya seni tup: 
modern, 
idaan artefak Indone- ARDUS M SAWEGA 
duga diharapkan bisa Wartawan, Tinggal di Solo 


juga pernah terlibat dalam proyek res 


“ BAGI SAYA HIDUP 


TERASA BERMAKNA 
Isa JIKA KITA BERMANFAAT BAGI SESAMA.” 


N 


"Apa yang saya lakukan untuk orang lain mung- — Dengan ber-bank di BTPN, nasabah mass market 
kin kecil. Tapi buat saya, setiap energi yang saya tidak hanya mendapat solusi keuangan sesuai 
keluarkan untuk kemajuan sesama, sekecil apapun, kebutuhannya. Lebih daripada itu, mereka juga. 
jakan membawa kebahagiaan," secara otomatis mendapat kesempatan untuk 
meningkatkan kapasitas mereka melalui program 
Awalnya hanya sebuah cal6 dengan 15 Kursi daya -sebuah program pemberdayaan yang 
(dan sebuah mesin roasting. Kini, Anomali Coffeo perkalanjutan dan terukur - 
berkembang menjadi 6 cat6 dengan lebih dari 
450 kursi. Anda pun dapat berperan dalam memberdaya- 
4 kan mass market Indonesia dengan menabung 
Iwan Helmi adalah co-founder Anomall gj BTPN Sinaya. Dana yang Anda simpan di 
Coffee. Sebuah cat6 yang menyaiikan beragam BTPN Sinaya melalui produk unggulannya 
kopi asli Indonesia dari berbagai daerah di Deposito dan Taseto (tabungan yang menawar- 
Indonesia dan diolah oleh para petani lokal. Jatuh kan bunga setara deposito), seluruhnya dikelola 
cinta pada kopi sojak lama, Irvan borsama dan disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman 
“Untuk dapat berkembang lebih besar lagi, Gan program penandaan bagi para nasabah 
Ha $ dn In 1 
kita tidak hanya butuh sumber daya alam yang baik Ga Sa nah ha an 
namun sumber daya manusia yang berkualitas. baik dalam pengembangan investasi maupun 
pengembangan pikiran dan jiwa Anda sebagai 
partnernya memutuskan membuka Anomali Coffee pribadi yang telah membuat perubahan dalam 
pada tahun 2007, Menyadari bahwa kopi di Kehidupan sesama. 
Indonesia sungguh beragam dan kaya, Irvan dan 
tim bekerjasama denganparapetaniuntukmeng- — Berinvestasi di BTPN Sinaya Anda tdak 
hasilkan kualitas terbaik dari kopi Indonesia hanya berkembang secara finansial, lebih dari itu, 
dengan jalur memberdayakan para petani kopi. Anda berarti telah turut serta dalam menciptakan 
kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti, 
Beragam penyuluhan diakukan Ivan pada menjadi 'sinar yang memberdayakan! mass market 
petani kopi karena ia yakin bahwa dengan Indonesia. 
majunya para petani kopi tidak hanya Ia dan 
bisnisnya yang akan berkembang lebih besar lagi“ Bergama BTPN Sinaya, Anda bertumbuh, 
namun juga dapat membantu para petani kopi mereka pun bertumbuh dengan pasti. 
lhidup lebih baik. 


Filosofi yang sama juga dimiliki BTPN. Mem- 
berdayakan segmen mass market Indonesia 
(khususnya para pensiunan, pelaku usaha mikro 
dan kecil, serta komunitas pra-sejahtera produktif) 
merupakan komitmen BTPN, yang menginte- 
grasikan misi sosial dengan misi bisnis dalam 
produk, layanan, serta kegiatan sehari-hari, btpncall 500 300 


www.btpn.com 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EKONOMI 


Nusantara: 14 Warga Putri K Wardani: 


KOMPAS Masih Ditahan mua Produktif Saat Macet mu» | 17 
SELASA, 27 NOVEMBER 2012 1 
Jakarta IHSG Hongkong HANG SENG Minyak Emas Kurs Rupiah 
am 1 5 Ong Sob Cewaspetorama | an pecah 
20 
Cc £ tKa mandiri antam ata 431511 | 2200 m0 2074 | A0 178170 | 9x0 
ss ea Penalti es 
120 20000 2186181 200 1600 PAN 22 MAN 2 BE 
PEREKONOMIAN aw 1010 ma a01 am 


ai DA 21 Bm 


Solusi Lewat CEO Forum : # abi : NN atap 


'ertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 ini sekitar 
JP S5sesem.ksi an mesin kes 
ekonomi di Eropa yang belum mereda. Indonesi 
kalah dari pertumbuhan ekonomi China, 75 pe 
2 diperki 
atas 6 persen, Bahkan, APBN 2013 mengasumsik 
buhan el 


pertum- 


a negeri masih tetap diandalkan 
mesin pendorong pertumbuhan. Investasi asing 

Puda semester I-2012 mencapai Rp 484 triliun, 
2 persen dari target setahun sebesar Rp 288,5 
Realisasi ini meningkat 284 persen dibandingkan dengan porio- 
de sama tahun lalu, Investasi asing menyumbang 1076 til 
Investor lokal menyumbang Rp 40,5 triliun. Ada 35i 

rap, 

ekalipun tetap bersyul 

belum cukup be 


PENGUPAHAN 


Padat 
Karya 
Kurangi 
Buruh 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
merintah harus lebih serius 
menghad 
jumlah penganggu 
pengusaha industri 
mulai mengurangi buruh untuk 
mengantisipasi kenaikan drastis 
upah minimum provinsi tahun 
2013 di sejumlah daerah, 
Sekretaris Jenderal Asosiasi 
ha Indonesia (Apindo) 
mengatakan hal 
enin (2/1), 
mungkin menaik- 
efisiensi 50 persen d 


r, bahkan dikatakan belum optimul 
pertumbuhan investasi ini lebih besar, Pertumbuh- 


an ekonomi 
lapanyg 


yang tercipta pun akan lebih tinggi sehingga 
kerja yang tercipta juga lebih besar, 
Ih kenyataan, tingkat p uran terb 
per Agustus 2012 masih 614 persen. Agik | 
dingkan dengan 6,2 persen pada Februari 2012 dan 656 
la Agustus 2011. Namun, penganggu ada 
ah penduduk miskin per Maret 2012 masih 
atau 1196 persen, Agak berkurang 089 juta 
Maret 2011 sebanyak 3002 juta orang Per- 
ng lebih tin 
cmiskinan y 
Diingatkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih 
. Infrastruktur yang tak beranjak membaik menjadi 
bat. Peran perbankan berupa kredit juga belum opti- 
Singgi berupa pungutan iar, suap, dan korupsi 
mem et si terkendala, 
Ini belum lagi wa daerah yan 


es n bisnis swas “ 
Diperlukan forum atau wadah yang bisa mempertemukan Ia oo 
kalangan swasta, pemerintah, dan perbankan. Kompast00 CEO : 


(Chiet Executive Officer) Porum sengaja disiapkan untuk mem- 


Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1), 
n komputer tablet karena tingginya 


Beragam merek dan spesi 
Kementerian Perdagangan 
impor ketiga produk tersebut. 


harus beromzet Rp 25 juta per 
bulan, Dengan UMP DKI Jakarta 
2018 sebesar Rp 22 juta per 


ciptakan 


rintah dan ra menteri Kabinet Bari Indones Inves tor Kian Te rtar i k — an da 


nsentif, 
u industri padat modal, 
Rp 2 juta pun 


an Pn ba Aa aa Kepang 
Ta in petunbakan noni ndon Indonesia Dinilai Masih Layak untuk Penanaman Modal Na 
dah relatif baik ini harus dipertahankan. Sy produk n 
didorong let 


JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah investor asing 
kian tertarik menanamkan modalnya di Indonesia, 


Dari Kupang dilaporkan, PT 

ngusaha kasih MeDermott pengusaha 

n yangsetimpal Kami me- erik: aktude- | matian,” kata Suryad 

Pada Senin (26/11), sejumlah proyek investasi asing lihat Indonesia masih layak un- kat menginvestasikan da Secara terpisah, Ketua Dewan 
(3 enanaman modal asing YK investasi," katanya nilai 10 juta dollar AS atau setara | Pembina Asosiasi Perusahaan 

penaru modal wang Direktur Pengemb: Rp 964 miliar di Bolok, Kota | Persep 

membantu tercapainya 


Industri Kawasan 1 Ke Kupang, Nusa Ter nyang 
target investasi tahun ini sebesar Rp 300 triliun. 


UMP ini bagai 


an pipa untuk pem- Kera memutus 
jngan pengeboran merekrut 
wasan industri Bukit Indah Ci- realisasi investasi pab minyak lepas pantai, MeDermott | dan mulai membayark: 
kampek, Senin (26/11). but termasuk paling cepat."Ba- — membutuhkan sekitar 2000 kar- | normatif buruh lain yang 
PT Easter Ogreen dih ru empat bulan lalu kami ber- — yawan lo berhenti. 
sebagai hasil kerja sa kunjung ke CI ternyata” Kepala Badan "Bagi pabrik deng 
Si sekarang su asi,” kati Da buruh, ah. Rp 
nya in, nota ke- | 800000 da ta 
u sebesar Rp4,5 Sementara itu Pederasi Pabrik tara Pe- | bahan biaya Rp 8 miliar per bu 


terbesar kare 
ban segera mele 
menyusul pembangi 

ban baru hasil ke 
vestor Indonesia dan Chi 
Vestasi senilai Rp 4,5 triliun ter- 


10000 


ia), Investasin 


akan men ker- triliun, Pabrik itu akan mem- Produk” Otomotif Australia  merintah Provinsi NTT dan pi- | lan. Dengan untung 3-5 persen, 
3000 orang, produksi 1 ju 5 (FAPM) menjalin kesepahaman hak MeDermott ditandatangani | bagaimana pengusaha bisa ber- 
ami tertarik masuk ke In- juta ban sedi n Gabungan Industri bersama beberapa waktu lalu, to, 
engan tambahan produksi Alat-alat Mobil dan Motor (GI- Di Sukoharjo, Jawa Tengah, ara terpisah, Presiden Kon- 
AMM) di Jakar kelompok usaha Sritex menam- | federasi Serikat Pekerja Indone- 
pemasok ban terbesar di du- Duta Industri Otomotif Aus- a dengan mem- | sia Said Tabal mengatakan, p 


kebutuhan karet alam 
kita 


tralia John Conomos, yang me- soalan up: 
mimpin delegasi perdana 
suku € 


ke Indonesia 


nia," paparnya. 
Menurut Wang Zi 
kspor dan sisanya untuk me- — dalam beberapa peka 
manuhi kebutuhan domestlk” geolak pemogokan buruh me- 
kata Presiden Direktur PT Eas- 
ter Ogreen Wang Zi Rong dalam 
acara peletakan batu perta 
pembangunan pabrik ban di 


ih persoalan 
ekonomi dan daya beli. Igbal me. 
Pabrik yang | minta pengusaha tidak memakai 
n menelan investasi Rp 85 | langkah hukum untuk me 
triliun ini ditarget talkan UMP t 
memproduksi 80100 
rayon per tahun, 
CENY/CAS/KOR/EKD 


mereka ju- 
ajar, yakni soal upah. 


era, (NAM) 


VISIT OUR EHBMON: SENAYAN CITY 
26 NOV-2 DEC 2012 LG FLOOR (nest to Ce 


» Premium Beachfront Condotel & Hotel 

» Next To New Toll Road Access 

» Freehold Ownership 

“ Ocean View Balconies in All Unit 
Bekih Mneplag Luxury Eguipments And Accessories 
TAUZIA “ No Operation Loss Guarantee For 10 Years 


Developed by 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


18 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


EKONOMI 


KILAS EKONOMI 


Penghargaan Karya Real Estat Digelar 
Perhimpunan Real Estat (FIABCI) Indonesia kembali mem- 
berikan penghargaan kepada pengembang yang menghasilkan 
produk-produk properti terbaik bagi masy Peng 
FIABCT Indonesia-BNI Prix d'Excellencc Awards ini menitik- 
beratkan konsep bangunan dan lingkungan yang mampu 
memberikan solusi kebutuhan properti bagi mi 
tegori dan Nominator FIABCI Indonesia-BNI Prix d'Excel- 
inan bersejarah atau 


KEHUTANAN 


Pasar 
Domestik 
Harus Diisi 


JAKARTA, KOMPAS — Men- 
teri Kehutanan Zulkifli Hasan 


Antrean 
kendaraan 
masih terjadi di 
SPBU di 
Kilometer 65 


konservasi, bangunan ramah lingkuny 
Ihotel, kan i, 

perumah: 
“Penghargaan ini 
membawa karya-karya ret 
lebih tinggi," 
di Jakarta, Senin (26/M). Per 
Prix d'Excollence Aw: 
mengikuti ajang inter 
2013, LKPD) 


nal Prix d'Excellence pa 


tau hemat eneng, 
induk kawasan 


ia ke level yang 
ur Setyo Maharso, President PIABCI Indi 
ang FIAHCI Indonesia-BNT 
Is 2012 direkomendasikan untuk 


meminta pengusaha kayu jug 
mengembangkan pasar domes: 
ihan ekonomi In- 


bersubsidi tiduk | donesia tertinggi kedua setelah 
diteruskan, Senin | China membuat pasar domestik 
sia kian prospektif 


Zulkifli menyampai 
membuka seminar Aso- 
latahun agusaha Hutan Indonesi: 


(API) ber 


an di semua 


RUU PEMBERDAYAAN PETANI 


Pemerintah Tidak Sepakat 


soal Bank Pertanian 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
merintah memutuskan untuk tak 


beda. 
Meski 


P 
aturan s0 
mbaga pembi- 

1 UU Per- 


ian Suswono, 
Selasa (26/1D, di Jakarta, menga- 
takan hal itu dalam rapat kerja 
dengan Komisi IV DPR RI, R 


h 
pemberd 


RUU Perlindungo 
dan Pemberdayaan Pertanian. 
Dalam pembahasan Rancang- 
n Undang-Undang Perlindung- 
n dan Pemberdayaan Petani 
RUU PPP), Presiden 
Bambang Yudhoyono met 


kepada pet 
didaya pertan 
tinggi, Di 


Mentei 
Menteri “Dalam Negeri, 
Menteri Hukum dan HAM, 
Suswono mengatakan, pem 
rintah meman 
n di 
perlu n 
itu diatur kembali dalam RUU 
PPP, akan ada dua aturan ber- 


miliki 


serta Semer 


meski 


demikian, 
masuk RUU PPP 


angga 
Komisi IV DPR d 
Wan 


. Kedua hi 
tu solusi penting dalam 


mping itu, tidak se- 


dah tiba, masih separuh 


MAS/SIR/RWN) 


SPBU di Provinsi 
Bengkulu. (2G/1D. Menhut didam- 
pingi Ketua Umum API 


gyono berdiskusi dengan para 


Kuota 


Direktur Je 
ha Kehutanan Kemhut Bambang 
Hendroyono. 


asuransi 


BBM Melebihi 


Pengendalian Pasokan Rawan Konflik 


JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Per 
memperkirakan kelebihan kuota bahan bakar 
minyak bersubsidi dalam APBN Perubahan 2012 
1,27 juta kiloliter, Hal ini sebagai dampak 
penghentian pengendalian pasokan BBM bersut 


cminta pemerin: 
tah menyederhanakan. regul 
yang berkaitan dengan pungutan. 
Mereka merasa bel 

meningkat sementara kondisi 
bat krisis di 


Abubakar, 


Pertamina untuk menge 
distribusi BBM bersubsi 
ngan penjatal 
sional di 
ngan sisa dibagi jumlah 
hari tersisa hingga akhir tahun, 

Mengacu pada surat Badi 
Pengatur Hilir Migas pa 


ro) 


Pengusaha memin 
tah mengkaji pungutan Pajak Bu: 
i dan Bangunan di ko 

Pemerintah juga 
membuat satu kebijakan 


yaan per- 
1 merupakan 


n terus terjadi 


vember 2012, Pertamina mulai syarakat tetap ingi 
Menurut Direktur Niaga dan sedangkan jatah solarakan habis mengendalikan pasokan BBM BBM bersubsidi, 
saran PT Pertamina Ha- pada 30 November, bersubsidi pcr 19 November, Ca- — menginai 
mung dalam jumpa pers “Secara nasional, kuota BBM cemotong jatah harian di sidi masi 


SPBU ur lain 
dengan ka 


data per 23 Nove 


enin (26/11), di Jakarta, dengan 
sokan BBM ber- 


bersubsidi hubis pada 24 Dese 


norm: 
subsidi, sampai akhir tahun ini 


luran Premium 25, juta kl 


solar 129 juta kl. Dengan 
normalisasi penyaluran BBM 


yak men- | kel 
w Di | ki 


Komunikasi Korporat Per- 
Ali Mundakir. 


Premium diper- 
50000 kiloliter (KD, Se- 


itu 


rus 


mentara kelebihan kuota solar mnya, bet ra investasi dan 
800000 kl. Hal i pat evaluasi penyaluran BBM 
Jember dila- | subsidi BBM ini akan ber- — bersubsidi pada Oktober dan No- 


usim hu tambah Rp 5,62 triliun vemb dikoordin: 


F 2012 


rise- | Beberapa provinsi saat ini or Wakil Presiden di Ih tempo bisa 
pertanian solas | mengalami keebihan kuota Pre ri erka laut Vio Tit “| diperpanjang ika fvestor serius 
miu ubsidi. Di "BM Langka dl Beberapa | mon 
DKI kuot Daerah" di dug 
harus menunggu | Premium 2012 kaikonposconVdoeah- | sar dom 


akan hubis pada 19 Desember, 


penting,” kata Zulkifli. GLAM) 


PERBANKAN 


Hadiah Langsung, Tren Perbankan 


Gaet Nasabah 


Kelas menengah di Indonesia tumbuh secara mengagumkan. 
Boleh jadi itu adalah bukti Indonesia semakin tahan terjangan 
krisis moneter yang tengah melanda sebagian besar negara di dunia. 


23 


nd 


anda bertumbuhnya jumlah kelas 

I menengah dapat diendus, semisal dari 

tingginya pembelian mobil keluarga dan 

city car berkapasitas mesin di bawah 1.800 cc. 

Konsumen yang meminta mobil dalam kategori 
tadi bahkan rela mengantre, 

Besarnya kebutuhan mobil keluarga atau 
yang hemat bahan bakar ini memberi peluang 
bagi perbankan untuk menjadikannya sarana 
menghimpundanapihakketiga (nasabah).Caranya 
melalui program tabungan berhadiah langsung. 
Sejumlah bank telah mempraktikkannya, salah 
satunya adalah Bank Mutiara. 

Menurut Managing Director Bank Mutiara 
Benny Purnomo, hadiah menjadi salah satu alasan 
seseorangmau meletakkan uangnyadi suatu bank. 
“Orang mau menaruh uang di bank karena tiga 
alasan, yakni ingin mendapat bunga yang atraktif, 
memperoleh hadiah, dan merasakan kenyamanan 
dari fasilitas dan pelayanan," katanya, Jumat 
(Of) di Jakarte 

Bahkan, lanjut Benny, ada bank swasta besar 
yang sudah menjalankan program berhadiah sejak 
1989 dan terus berlangsung sampai sekar: 
Alasan hadiah dan bunga ini biasanya menjadi 
satu kesatuan, misalnya ada nasabah yang 
dengan uang Rp 5 juta ingin mendapatkan mobil 


mutiarabank 


ditambah bunga tabungan. Sementara itu, alasan 
kenyamanan datang dari fasilitas perbankan 
yang memudahkan nasabah membayar sejumlah 
tagihan. 

“Kalav saya punya gaji Rp 1 juta, misalnya, 
saya ingin letakkan di bank yang punya fasilitas 
pembayaran tagihan listrik, telepon, dan lain-lain 
lewat ponsel, Ini, kan, terasa nyaman,” ujar Benny. 

Kembali pada faktor hadiah. Ternyata, kata 
Benny, banyak nasabah yang mengeluhkan hadiah 
tak baa didapatkan langsung, tetapi harus melalui 
mekanisme undian. Ini menjadi celah yang coba 
diisi Bank Mutiara untuk menggaet nasabah. 

"Oleh sebab itu, kami hadirkan program 
hadiah yang pasti didapatkan nasabah jiku mereka 
mau. Jadi nasabah langsung mendapatkan hadiah 
di depan. Kar boleh berbangga program ini 
ditiru bank lain. Untuk ukuran Bank Mutiara, 
program ini cukup berhasil karena sejak Juni 
impai November ini, kami bisa menarik nasabah 
untuk menabung di sini dengan nilai mencapai 
Rp50 miliar,” akunya. 

Bagaimana ika nasabah menginginkan hadiah 
yang nilainya lebih besar, mobil contohnya? Bank 
Mutiara menjawabnya dengan program Tabungan 
Mutiara Berhadiah Mobil, Setiap nasabah yang 
mau menempatkan uangnya dalam jumlah dan 
jangka waktu tertentu di Bank Mutiara dapat 
langsung menerima mobil. Setidaknya, ada 1 5 
tiga jenis mobil yang disiapkan Bunk Mutiara, Hubungi cabang Mutiara Bank terdekat atau 
Mitsubishi Mirage, Honda Brio, dan Toyota New c 
Avanza. 

Untuk mendapatkan Mirage, nasabah harus 
membuka rekening tabungan minimal Rp 400 
juta dan diendapkan selams $6 bulan, Adupun 
Brio dan Avanza bisa dibawa pulang bila nasabah 
membuka rekening tabungan minimal Rp 450 juta 


sekalinabung PASTI dapat mobil" 


(021) 29261000 


" Syarat dan ketentuan borlaku 


dan diendapkan selama 96 bulan. Semakin besar 
nominal pertama pembukaan rekening tabungan, 
semakin pendek pula jangka pengendapan 
danang 

“Nasabah dapat memilih jenis mobil yang 
diinginkan. Fleksibilitas ini menjadi semacam 
personalisasi akan pelayanan untuk nasabah Bank 
Mutiara, Tabungan berhadiah mobil ini tetap 
mendapat bunga sebesar 0,25 persen," pungkas 
Benny. IKLAN/TYS) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ke) 


mut:arabank 


bernilai, karena Anda istimewa 


tabungan mutiara 


Segera buka rekening Tabungan Mutiara dan 
dapatkan hadiah langsung mobil tanpa diundi. 


$ 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


EKONOMI 


19 


Kapal Antre Bersandar di Tanjung Priok 


Sejumlah kapal antre masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (25/1D. Pembang 


Pelabuhan Kalibaru (The New Tanjung Priok), 
70 persen kinerja eksporsimpor di Indonesia. 
untuk bongkar muat angkutan, 


n 


menyumbang 
idak perlu terlalu lama bersandar 


PASOKAN DAGING 


1,2 Juta Sapi Betina Produktif Dipotong 


untuk menjual ternaknya, 
dan tingginya kontribusi sapi be: m 
produktif sebaga 
tu sebanyak 1,22 ju- 


tersediaan sapi potong, juntan d 
wasa tidak cukup untuk mt 
ebutuhan daging su 


dipotong, 
ta ekor. 


509890 ton atau setara 819 juta 
ekor, yang mampu dipenuhi dari 
pemotongan sapi jantan hanya 
setara 199 juta ekor. — gem 
yak 376 persen setara sa 
Juta ekor penyedia: p 
sapi yang bersumber dari sapi kenaikan jum 
lokat dipenuhi dari sapi potong 
betina produktif. 

Menurut Direktur Eksekutif 
Asosiasi Produsen Daging dan pi 
Feedlot Indonesia Joni Liano, Se- 
(0/W), di Jakarta, perlu 
lam perhitungan 
sapi lokal yang 
ruktur populasi 


201, 


1704 kilop 
potong, bul 


diaan sapi potong jantan 2013 


hanya 199 juta ekor” ujarnya. 


suplai, seperti transportasi yang 
kurang memadai, keput 


sional 148 ju 


merintah dan perusahaan peng- 
Yeodloh relatif 
m menggunakan data 
eter, Para 


persen per tahun, konsur 
kapita daging sapi 
22 kilogram, Se 
meter da 
sapi potong dari hasil» 


Yang berbeda hanya 
daging yang dapat dimakan (edi 
le meat) pemerintah sebesar 


a berdasarkan edible 
meat sapi potong betina dan jan- 


8 sapi BPS 2011 m 
n. populasi sapi pot 

ekor, Itu terdiri 
“dari sapi jantan anak usia kurang 


dari setahun 1AG juta ekor,j 


tok untuk 


ekor, dan jantan de 
atas 2 tahun 145 juta ekor, Po- 
pulasi sapi betina anak usia ku- 

i setahun berjumlah 142 


ekor, 


un 668 ju 
itu, populasi sapi betina usia lebih 
dari 6 tahun 146 juta ekor, 

Definisi sapi be 
adalah sapi b 
kan kurang dari lima kali 
berumur di bawah delapan 
hun, 

Direktur Eksekutif Asosiasi 
Pengusaha Importir Da 
donesia — Thoma 


populasi 
sus BPS 


ama 


tir daging tidak bisu memasok 
daging ke pasar tradisional se 
hingga tidak bisa menjadi katup 


untuk t 


p sapi 


Suswono 
kebutuh- 


1 na- 


(MAS/BAYILO) 


Syariah Dapat Insentif 


15 Negara Berbagi Pengalaman 


YOGYAKARTA, KOMPAS — Bank Indonesia 
tengah menyiapkan insentif khusus guna 
mendorong pertumbuhan perbankan syariah 
nasional, Bersama dengan hal itu, BI juga 
menyiapkan model peraturan agar insentif itu 
sekaligus dapat diterapkan. 


aah satu ya 
(Bank Indonesia) adalah fa 
kemudahan bagi induk bank- 
bank syariah 

cabang-cabang di 
Deputi Guber 


bank menjadi menjadi empat ke- 
lompok berdasarkan modal inti 
terkait dengan posisi bank se- 
bagai bank umum kelompok ke- 
giatan usaha (BUKU. Bank de- 
ngan modal inti Rp 100 miliar 


Alamsyah se pem- lengan kurang dari Rp 1 
bicara kunci dalam seminar yang k de- 
digelar Islamic Deposit Insur llun hins 


1 kurang dari Rp 5 triliun ad 
BUKU 2, Bank dengan mo 
Rp 5 triliun hingga di bawah Rp 
un disebut BUKU 3, Bank 
n modal inti Rp 30 triliun 
dun selebihnya dikelompokkan 
sebagai BUKU 

Ketua Eksekutif LPS Mir 
Adityaswara mengatakan, pe 
bunkan syariah dapat menjadi 
untuk 


ce Group ADIG), di Yogya 
. m. 

n menyebut, kemudahan 
diberlakukan pula bagi 
bank-bank syariah yang modal- 
nya relatif minim, "Kita maksud- 
pertumbuhan 
h bisa lebih cepat. 
susun pula model 
jakan it 


PERKEMBANGAN #8 2011 
BANK UMUM SYARIAH M2 
Jumlah ank jg 5 


ana Pihak Ketiga (miliar rupiah) KEK 1275 


Total Pendapatan (miliar rupiah) j1” 


Total Pembiayaan Gl ruioh) KE 12 3:7 


Rasio Kecukupan Modal (CAR -5 HE 1.50 


Pembiayaan Tidak Lancar (VP -2) 233 O1ta 2012 ina September 
Sumbar nu ampas /6 obi dat Ban ino um 


menganggur di masyarakat dan 
menyalurkannya pada kesempat- 
1 produktif. 
cgmen masyarakat 


nyatakan, untuk memperluas ke- 
leluasaan unit usaha, perbankan 
syariah perlu diberi insentif di 
bidang perpajakan. Hal itu mem- 
beri peluang sekaligus pilihan na- 
sal pun baru untuk 
in perbankan syari- 


man untuk melakukannya de- 
ngan institusi berbasis 
Peran LPS di sini memberikan 


penempat 
dan pengambil 
Sep 


dalam 
untuk 


perti diketahui, BI membagi mem 


alternatif baggi masyara 

n dana atau simpanan 

a kredit. 

1 perbankan konvensi 

perbankan syariah berper: 
intermediasi 

afaatkan 


ker 


Head 
CIMB Ninga 


ingan 
dana 


Of Syariah Banking 
fudin Noer me- 


Eropa berbagi pe 
ngembangan pe sert 
perekonomian syariah dalam 
minar itu. BEN/RA7) 


PEMBIAYAAN SYARIAH 


Aturan Uang Muka Berlaku 1 April 2013 


um untuk (6/1), 
Direktur 
menga 
sudah m 


Aturan Bank Indonesia (BD ini 
akan diberlakukan bei 
dengan aturan Menteri 
terhadap perusahaan pem- 
yaan syariah. Pada 15 Juni 
2012 berlaku aturan 

kredit 
n kredit ke 
motor untuk bank: 
haan pembiayaan kon 


Musi 
akukan seleksi 


Ketua Umum Asosiasi Per- 


Wiwie Kurnia menyati 
ndustri pembi i 


ank M 


ngantisipasi atur 
itu, Ta meyakini, atur 
akan membuat pembiay 
it merosot. "Kami sudah 


hingga 90 persen 
rumah atau kendaraan, Namun, 


jan nasabah tidak sebesar itu, 


Untuk pembia 


harus menyediakan uang mu 
minimum 30 persen untuk aki 
murabahah Gual-beli) d 


(kepemilikan ber 


70 meter persegi, 
itu tidak 
in Bank 


uang mul 
an roda du 
25 persen 
motor rod 
minimum 80 persen dan ke 
daraan roda dua untuk kegiat: 
produktif minimum 20 persen, 


ayaan kendar 


sabah," ka 


ari harga 


kata Andi, umumnya pembinya- 


in pemilikan 
rumah di bank syariah, nasabah 


n 20 
persen untuk akad musyarakah 


Untuk kendaraan bermotor, 


au tiga minimum 
tuk kendaraan ber- 
t nonproduktif 


Direktur Eksekutif Perbankan 
Syariah Bank Indonesia Edy $ 
Hi menyebutkan, pembia 
konsumtif di perbankan syariah 
tumbuh sangat cepat. Saat ini 
d porsinya 40 perser 
"Saat aturan uang muka untuk 
onal diberlakukan, 


pembi 
riah Rp 168 triliun. Sekitar 13 
nya berupa pes 
dan kendaraan 
eka 


porsi 


pembi 
- anakan terlalu besar. Antisipa 
n nya bengerak di 20 persen," kata 
Edy. DR) 


Saatnya Bangkit dan Kreatif 


Denyut perekonomian kreatif akan semakin terasa manfaatnya 
bagi masyarakat dan bangsa apabila mendapat dukungan dari 
berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Kreasi-kreasi 
anak bangsa yang turut menggerakkan ekonomi kreatif tersebut 
pantas mendapatkan apresiasi. Salah satu bentuk apresiasi dapat 
diwujudkan dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk 
menunjukkan kebolehannya di muka umum. 


antong-kantong kreativitas yang ter- 
K sebar di berbagai tempat haruslah 
ayak serta mudah dijangkau. Sebagai 

ajang penyaluran bakat dan keterampilan, 
tempat yang nyaman serta dilengkapi dengan 
sarana dan prasarana canggih akan berdampak 
pula terhadap terciptanya peningkatan 
pendapatan daerah setempat. Kondisi tersebut 
mampu menyedot wisatawan, baik Nusantara 
maupun mancanegara berkunjung ke Tanah 
Air, Efek domino ini tentu akan berdampak 
pada semakin meningkatnya perekonomian 


bangsa, 
Peduli kreativitas 
Terkait dengan kepedulian terhadap 


karya-karya kreatif anak bangsa, Dewan Ke- 
senian Jakarta (DKJ) bekerja sama dengan 
Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) Taman Ismail 
Marzuki akan menghelat Festival Teater 
Jakarta (PTJ) pada 26 November-13 Desember 
2012 di Teater Kecil TIM. Selain pameran dan 
diskusi 40 tahun FTJ, ruang ekspresi yang 
berlokasi di Jalan Cikini Raya 73, Jakarta Pusat 
juga mempertontonkan seni teater pada 27 
November-12 Desember 2012, 

Festival ke-40 tersebut diikuti oleh 16 
kelompok teater yang diambil dari 5 wilayah 
DKI Jakarta dan telah melewati seleksi yang 
begitu ketat. Acara tersebut diharapkan dapat 
membangkitkan kreativitas para pemuda di 
Tanah Air untuk terus maju dan berkembang 
menciptakan karya-karya yang luar biasa. 

Budayawan Mudji Sutrisno berharap, 
festival ini mampu membangkitkan jiwa dan 
semangat masyarakat akan karya-karya kreatif 

dalam mengisi pembangunan bangsa 
Festival ke-40 hasil kerja sama DKJ dan 
PKJ yang terdiri dari wakil-wakil di lima kota 
DKI Jakarta diharapkan dapat menanggulangi 
krisis seni teater yang melanda Tbu Kota ini. 


Melalui acara ini, diharapkan bermunculan 
seniman-seniman dari bawah, yang penting 
sebagai ranah untuk membangkitkan teater itu 
sendiri,” ujar Mudi. 

Selain itu, lanjutnya, pergelaran teater 
di Jakarta dipandang perlu karena Jakarta 
merupakan ibu kota yang harus lebih hidup 
dan menjadi cerminan bagi kota-kota lainnya. 
“Sebuah kota tanpa teater ibarat rumah tanpa 
percakapan, tanpa dialog, tanpa hati yang 
bercakap-cakap dan berkomunikasi antara 
penghuninya," tambah Mudji yangjuga menjadi 
juri di ajang tersebut. 

"Teater yang merupakan hasil dari refleksi 
kehidupan, keadaan sosial, dan lingkungan juga 
diharapkan dapat memberikan energi positif 
terhadap keberadaan teater itu sendiri. Selai 
sebagai suguhan menarik, teater memiliki nilai 
pembelajaran, atau merupakan sekolah yang 
hidup di tengah masyarakat, tanpa terkecuali 
masyarakat Ibu Kota. 

Selain oleh Mudji Sutrisno, penampilan 
keenam belas kelompok teater dengan tema 
dan judul beragam tersebut juga akan dinilai 
oleh juri lainnya, yaitu Remy Sylado, Nano 
Riantiarno, Ratna Sarumpaet, dan Beni 
Johanes. 


Gedung modern dan nyaman 

Seniman-seniman,baikyangsedangtumbuh 
maupun profesional tentu membutuhkantuang 
yang nyaman untuk berekspresi. Gedung Teater 
Jakarta (GTJ), salah satu ruang yang layak 
dijadikan ajang penyaluran bakat tersebut. 

FTJ ke-40 yang dihelat di gedung 
dengan fasilitas berstandar internasional ini 
diharapkan mampu mengembalikan teater 
sebagai hiburan yang mencerdaskan. Selain itu, 
gelaran ini diharapkan dapat membangkitkan 
jiwasenimanuntukberkreasidanmenunjukkan 
kkebolehannya. IIKLAN/BYUI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


dungghenterdjakartal 
CatifitashtertuangiDalamJKem: 
unia seni yang menghadirkan 
hiburan, jelas membutuhkan 
ruang. Musik, opera bahkan tea 
sejutinya sudah menjadi bagian 
hidup masyarakat sejak zaman dahulu kala 
karang ini, kreatifitas dapat diwujudkan 
dalam sebuah pertunjukan seni yang megah, 
mewah dan modern. Atmosfer tersebut 
terasa jelas di dalam Gedung Teater Jakart 
(GT) yang terletak di urcal Taman Ismail 
Marzuki, Jakarta. Sentuhan yang 
membangkitkan jiwa untuk berkreasi, 
menyuguhkan maha karya yang membui 
bangsa ini berjaya lowat seni dan budaya. 
Ih tempatnya para seniman adu 
tifitas. Jakarta pantas dibanggakan 
karena memiliki gedung pertunjukan 
modern yang lengkap akan fasilitas 
pendukung. GTJ adalah bangunan yang 
sangat monumental, tampil sebagai resolusi 
atau penyeimbang, tak kalah jika 
dibandingkan dengan Gedung New York 
Theatre. 
Idealisme untuk mengapresiasi hasil seni 
dan budaya karya seniman ternama, terus 
bermunculan. Tak terhitung sudah berapa 
-karya racikan anak bangsa yang 
tai demikian indah di panggung GT). 
Kebanggaan bercampur perasaan memiliki 
yang tinggi terhadap khasanah buda 
nusantara memberikan optimisme besar 
bagi para seniman untuk turut berkontribusi 
menghelat berkontribusi menghelat 
pertunjukan seni di venue yang dikelola 
oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Provinsi DKI Jakarta ini. 
GTJ dengan fasilitas berstanda 
internasional berhasil memanjakan para 


penonton 
dengan 
kenyamanan 
ekstra saat menyaksikan 
pementasan yang ditampilka 
Gedung Teater Jakarta memiliki dua 
ruang pertunjukan. yaitu teater 
besar dan teater kecil. Bangunan 
gedung teater bergaya modern itu 
dilengkapi mesin hidrolik untuk 
efek pertunjukan, Lalu, efek visual 
dan sound yang modem melengkapi 
keberadaan dua ruang pertunjukan 
tersebut. Selain itu, di belakang 
panggung dilengkapi dengan 10 
Tuang ganti artis dengan toilet, 
wardrobe, dan make up station, 
yang mampu menampung 10 orang 


onton di ruang teater 
besar mencapai 1.200 kursi. 
Sedangkan teater kecil bisa 
menampung 200 hingga 300 
penonton. Kedua ruang pertunjuka 
itu dilengkapi dengan kursi mewah 
yang tertata membentuk anak 
tangga di depan panggung dar 
balkon. 
Dewan juri yang beranggotakan 
Mudji Sutrisno SJ, N Riantiamo, 
Remy Silado, Beni Johannes, dan 
Ratna Sarumpaet menjadi saksi 
kemegahan GTJ 
“Seniman manapun pasti puas dan 
ika bisa pentas di GTJ 
Selain megah, dekorasi interiornya 
anjakan penonton," ucap 


Kesan serupa dengan tulus 
diungkap Titiek Puspa, 
sutradara Drama Musikal 
Semut Merah yang 
menggapai sukses di GTJ 
tahun ini, "Warga Jakarta 
harus bangga punya gedung 
pertunjukan modem di 
tengah kota. Terima kasih 
GT, Ayo kita lestarikan 
kesenian bangsa,” kata 
Titiek. 
Pertunjukan Titiek mendapat 
format yang tepat karena 
digelar di GTJ. Electronic 
Flying System berjalan 
mulus seakan GTJ sangat 
mengerti standar Stage 
Eguipment. Bisa dimaklumi 
sebab GTJ dibangun 
dengan riset yang 
mendalam. Koreo 


yang sempuri 
Jika pertunjukan digelar di 
gedung biasa, Beruntung, 
seorang Titiek Puspa 
menghelat acaranya di GTJ 
Sastrawan Putu Wijaya 
menyatakan dunia seni 
Indonesia butuh pihak y 
memiliki komitmen untuk 
menjual pertunjukan, "Tak 
hanya mencari profit, tapi 
juga manajemen kesenian 
yang baik," katanya, Namun 
dia yakin, GTJ sebagai 
gedung pertunjukan den, 
fasilitas sangat memadai, 
mampu menyerap jumlah 
penonton yang signifikan. 
Enjoy Jul 


20 


EKONOMI 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN KONSUNSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
210000 t Laaco-p -—- 170000 xsdtas | ganoo 58000 000 117000 (7 
je 203156 | satan si 15. 
2000 Im 10 12509 sanga sesan 1s0- 150 ina 
200900 130000 155000 s0nc0 550.0 opo. 12000 
2D 2 2 3 &N DA 2 B8 an Da 22 an Da 23 4 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 


DATA SENIN, 26 NOVEMBER 2012 


DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS. 
Andin) SM) alm 


tuk dara) 
wacana 


Ta LH ai e mean 


Ban Ocacnsn rowo Kan se 


La D0 1 At Aa » aU n 
pemattah & x 3 


tan Ot utan rataan 


Properti Bekas Tetap Diminati 


Data properti bekas di sejumlah lokasi di wil 
en properti Regina Realty di Jalan Sultan Isl 


 Jakart 
harga bersi 


karta dan Tange 


ng 


Selatan di 
Senin (26/1), Properti bekas, 
ru pembe 


Sumber Dana Tak 
Terkapitalisasi 


Kekurangan Dana Rp 323 Triliun sampai 2014 


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah belum m 
mengapitalisasi sumber pemb 


mpu 
yaan domestik untuk 


pembangunan infrastruktur, Padahal, banyak 


sumber dana te 
Alhasil, pem 


lambat. 
Demikian salah satu kesim- 
“Solusi 
n Infrastruktur Men- 
AP3EI", di 


nin (26/), Hadir se- 
lain Deputi 


nngembani 

rian Koordinator 

Luky Eko Wui 
BP 


Deputi Bidang 
bangunan 
Dedy $ Pi 
Kepala Bappet 
siah Alisjahbana 

kunci meng 
4 pertumbul 


di perbankan dan swasta. 


ruktur masih ber 


to menyat 


an, pemerintah se 
nya fokus pada Angga 
dupatan dan Be 
bagii sumber d 
an infrastruktur, 
sumber pembiay 
masih banyak tidak 
faatkan. 
pemerintah, 


tor sektor perbankan tidak 
progresif mendorong peran per- 


struktur tahun 2010- 
ai Rp 1924 triliun. 
dihitung  berdasarka 
minimum, yakni $ persen di 
produk domestik bruto, 


Kemampuan pemerintah ha 
nya Rp 560 triliun, termasuk 
okasi khus 
lain d 
a milik negara, sw 
pendap 
ja daerah diperkirakan Rp 1041 
triliun, Dengan demikian, masih 
ida kekurangan Rp 323 triliun. 
"Untuk mencapai target per- 
han ekonomi minimal 8 
pada akhir tahun 2014, 
masih terdapat gap pembi: 
sebesar Rp 323 triliun seh 
diharapkan peran pemerintah le- 
bih ditingkatkan,” kata Dedy 


Insentif khusus 
Yya 
perbankan y 
sentif khusus agar | 
lurkan kredit 
frastruktur, Pemerintah jus 
mestinya menjadi penjamin se 
hingga bank bisa memberi 
bunga lebih re 
Secara terpisal 
Asosiasi Pengusaha 
Sofjan 
proyek infrastruktur direpotkas 
dengan pengadaan tanah mes- 
kipun telah ada Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012 
Pengaduan Tunah 
ngu untuk 
Umum, LAS/HAM) 


PENERBANGAN 


Citilink Tambah Pesawat Airbus 


JAKARTA, KOMPAS — PT 
Citilink Indonesia memutuskan 

Ik memakai pesawat Airbus 
AS20 untuk armadanya tahun 
depan. Pesawat Bocing 737 sewa- 

ini dip: 

mbalikan ke pemilik 
“Minggu ini akan datang satu 
pesawat Airbus A320 Lal 
pai akhir tahun akan da 
lagi, Tahun depan seluruh ar- 
mada Airbus kami akan berjun 

31 buah," kata Chief Exe- 


cutive Officer PT 
donesia Arif Wibowo, di 
Senin (26/1. 


Selain Airbus, Citilink juga 
akan menggunakan pesawat ba- 
ling-baling. Arif belum 
memberitahukan nama pro- 
dusen pesawat baling-baling itu. 
Mengenai lima pesawat Bocing 


737 yang saa 


pada Juni 2013, 
1 Bocing y 
Iki ini sudah tua. Jadi ji 
biaya operasionalny 
lebih mahal dibandingkan Airbus 
A820 yang akan kami gunakan 
biaya Boeing kari mencapai 
7 sen dollar AS per kilometer p 
duduk, maka biaya Airbus 
5 sen dollar AS” tutur 


ing kami 


820, diharapkan 


pendapatan 
perusahaan tahun depan me- 


ningkat. Alasannya, biaya pera- 
pesawat akan lebih hemat. 
tidak perlu m 
untuk pembe- 
semua p 


ngeluarkan bian 
Tian pesawat ka 


sawat Airbus 4320 tersebut 


mulai ber- 
da 4 Januari 201: 
Airbus A320 baru 
in datang pada perte- 
Desember tahun ini 

abaya merupakan 
gerbang perdagangan utama ur 
tuk kawasan Indoru 
ujar Direktur Komersial Mandala 
Airlines Brata Rafly dalam siara 


Transaksi Mata Uang 
na & , .“ 1 


“ - 


MINYAK DAN GAS BUMI 


Volume Gas 


Domestik 


Ditingkatkan pada 2013 


ntung 
frastruktur pemb 
"Pada tahun 20 


domestik. 
volume jas 


kata Menteri E) 
Daya Mineral (ESDM)/Kepala 
atuan Kerja Sementara Polak- 
wa Kegiatan Usaha Hulu M 
ak dan Gus Bumi (SK Migas) 
Jero Wacik dalam rapat dengan 
Komisi VII Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), Senin (29/1D. di 

Jakarta, 
Berdasarkan data SK Migas, 
65 persen minyak yang 


k yang diproduksi ti 
su diolah kilang di dalam negeri 
Di bidang gas bumi, volume gas 
yang digunakan di dalam negeri 
in yang dickspor kini hampir 
nbang, 
Perlu diingat, 
pangan gas di Indon 
dikembangkan tahun 197 
Tetapi, k 
di dalam negeri sang: 


sebagian besar gas diekspor. Si 
in terakhi 

im negeri 

ah ditingkat- 


lume gas untuk 
secara kumulatif 
kan lebih dari 
ningkatan ini tentuny 
dengan penurunan 
ro W: 


ik, Sebagi- 
csar gas domestik digunakan 
untuk mendukung sektor indus: 


u pupuk. 
n beli dalam negeri 
belum sebagus pasar ekspor, 


ta-rata harga gas untuk domestik 
ih 5-6 dollar AS per juta 
ish thermal unit CMMBTU), 
Sementara harga gas untuk cks- 
por rat 12 dollar AS per 
MMBTU, "Jadi, sektor gas telah 
memberi subsidi langsun 


SK Migas 
ah Kon- 
stitusi, anggota Komisi VIT DPR, 
Bobby Rizaldi, menyatakan, po 
SDM yang 
kepala SK Migas 
menyebabkan pemerintah terpa- 
par bisnis migis. Hal ini mem- 


jika 
sengketa dengan perusa 
as selaku kontraktor kont 
ma migas. Jika kalah 


PROPERTI 


Hotel Ekonomi Dibidik 
Melalui Sistem Daring 


JAKARTA, KOMPAS — W 
sutawan Indonesia lebih memilih 
hotel kelas ekonomi sebagai tem- 
pat menginap 
timbang bisnis, 
ekonomi b 


Ikuka 
ringan (an: 


itu terungkap dalam hasil 
Asia Economy Hotel F 
search 2012 yang diselenggar! 
kan Grup Aceor. 
terhadap 845 responden di 
pan negara di Ai 


WI responden dari Indonesi 
Sales, 


Regional Director of 
Marketing 
cor Ma 
pura Adi 
(267, meng 
den 
hotel ekonomi seba 
untuk menginap selama liburan 
(@ persen) dan perjalanan bisnis 
(88 persen) dibandingkan d 
ngan rata-rata persen 
nal sebesar 42 persen d 
pers 
Pemilihan hotel ekonomi 
kter konsumen 
aga berhati-huti dalam 

mengeluarkan biaya. Sebanyak 
3 persen pelancong lebih m 
milih hotel ekonomi berdasarkan 
harya yang kompetitif 

Hasil survei jugu menunjuk- 
kan, konsumen Indonesia kini 


cenderung memesan hotel cko- 


n (da- 
ring) melalui situs web hotel (27 
persen) atau agen po! 
ring (28 persen), 

Tren itu bergeser dibanding, 
kan dengan 249 


n dengan tren 
di negara-negara Asia lain bahw 
online berperan pen- 
Adi, 
demi 
hotel ekonomi sang: 
hitungkan tingkat pel 
dikator pes 
diperhati 
ilitas ki 


pemilihan 
memper- 
yanan, In- 


i gratis (67 per- 
sen), dan tempat tidur 
"Hotel dengan brand interna 


Ta men: 
mendorong 
terus menge 
tel ekonomi, 

Grup Accor mereposisi hotel 
kelas ekonomi dengan brand Ibis 
Styles untuk hotel ekonomi pre- 
mium, Ibis untuk hotel ekonomi 
an Tbis Budget untuk hotel eko 
nomi budget. LKT) 


PASSIVE INCOME BERSAMA 
PARA INVESTOR / TRADER 
TERBAIK DI DUNIA 


INGIN TAHU CARA GAMPANG UNTUK PASSIVE INCOME DARI PASAR 
MODAL SECARA KONSISTEN? JIPLAK PERSIS APA YANG DILAKUKAN 
PARA INVESTOR / TRADER TERBAIK DUNIA 


RAHA 


BEBAS FINANSI 
dengan BERINVESTASI 


lainnya yang terkirim langsung 
melalui 5s ke ponsel anda dari 
Trader-Trader Terbaik Dunia 

le Ingin tahu saham-saham yang. 
diburu George Soros, Warren 
Buftett, sorta Investor TOP 
dunia Isinya? 

le Anda bahkan bisa MENJIPLAK 
LANGSUNG TRADING para 
JUARA DUNIA ke Account 


HANYA BAGI 100 
PENDAFTAR PERTAMA 


Terus terang belum pernah 
melihat bisnis yang tingkat 
returnnya mencapai 40K dalam 
Waktu kurang dari 1 tahun. 


Sabtu, 01 Desember 2012 
13100 - 16:00 WI 
Motel Maria 
(Ruang Trendy) 


Minggu, 02 Desember 2012 
13:00 - 16:00 Wan 
"Motel Shangri-La 

(Ruang Kalimantan) 


3. Sulevard Kelapa Gading, JAKARTA 
SMS : REG. NamaLengkap TGL 
kirim ke 081 3884 10000 

021 2357 9858 

OZ1 2357 9859 

O21 3306 6880 


JL Mayjand Sungkono, SURABAYA 

SMS: Kompas NamaLangkap 

Kirim ke 081 3324 10000 
Seminar ini didukung oleh 
Sm GRAMEDIA 


buku utama 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


21 


NUSANTARA 


ASEAN-India Car Rally 2012 


14 Warga Sitiung 
Masih Ditahan 


Petugas Terus Sisir Pelaku Penganiayaan Polisi 


PADANG, KOMPAS — Sebanyak 60 warga yang rn 
sebelumnya ditangkap di Sitiung V, Jorong Aur 
Nagari Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, 

Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Senin 
(26/11) dipulangkan. Sebanyak 14 orang kini m: 


ditangkap karena diduga sebagai 
dari pelaku per 
dan dugian p 

hendak melarikan d 


menahan mereka," ujarnya, 


an warga 
dkap polisi di jorong tersebut 
am penyisian yangsilakukan — Tata ruang 


Ja Minggu sore, Dosen 


E 
huri Sirega 


yang dilakukan ratusan 
ebut terhadap 
Chairul dan sejumlah angttota disebabka 
polisi sejak Sabtu sore hingga kebijakan per- bang liar ini ka- 
malam. Penyandera itu. "Tidak mi curigai sebagai residivis ki 
Kally 2012 bersiap diberangkatkan dari | rupakan buntut dari upaya razi ena mereka tak memiliki ider 
26/11, Ke-75 peserta | dan penyitaan barang bukti ak- diri, seperti kartu tanda per 
dia itu membawa misi in, duduk (KTP). Ada indikasi mu 
ng rute yang dan hutan li katanya.” reka adalah pelarian pelaku ke- 
i hingga mer upakan Menurut itu ber-  jahatan,” katanya, 

in 20 tahun Kemitruan ASEAN India, imbas pada nihilnya izin operasi Menurut Chairul, pen 
penambangan emas. Padu akhir- an emas Ilar di hulu 
ivitas itu cenderung tidak — tanghari itu berm 
terkontrol dan merusuk. linyg- 
kungan serta tatanan sosial di 
masyarak: 

n,12 pes Chairul menambahka 
tar- gian penambang liar diduga me- merusak kualitas air, 
rupakan pelarian tindak kriminal kerusakan lingkungan yang lebih 
yi di belantara besar juga mengi Warga 
aktivitas yang tinggal di kawasan itu, 
ax0 


Peserta ASEAN-India 
Hotel Royal Amburru 


yang memas 
an pertamb. 


pekan ini 
in, belum 
1g dit 
mengembalil 


LINGKUNGAN 
BPK Soroti Citarum (au Aa 


provinsi (AKAP) tujuan Pati, 


wu Tengah, dari sekurangnya 78 
penumpang yang sebel 


BANDUNG, KOMPA: penyebab banjir, Paket keli 
dan Pemeriksa Keuangan pada — pengerjaan meliputi reh: 


KILAS DAERAH 


Sultra Segera Konversi ke Elpiji 

KENDARI — Program konversi minyak tanah ke elpiji di 
Sulawesi Tenggara sasi akhir tahun 2012 ini. 
ik 407.183 p i tabung gas 3 


kepada warga. Pada tah 
paten/kota di Sultra ya 
ni Kendari, Konawe, Kc 
Kolaka Utar 


we Utara, Kc 


Granat Meledak, Tiga Warga Cedera 
MEDAN — Marlintong Marbun (27), Jujur Sembiring (55), dan 
Nurdin Brutu (28), warya Kecamatan Besitang, Kabupat 

Langkat, Sumatera Utara, harus dilarikan ke rumah sakit sc 


Gunung Leus 
matera U 


peluru jenis grenade 
launcher mortir yang 
sudah berkarat di hu- 
in TNGI, Menurut 
Kepala Kepolisian Re- 
sor Langkat Ajun Ko- 
misaris Besar L, Erick 
Bhismo, Senin (26/1). 
Marlintong mempertontonkan temuannya itu kepa 
bannya di udal Ia, Boborapa orang mer 
atong menguburnya. "Tapi, 
hingga meledak" 


Lembah 
tera Barat, Senin (26/1D) 
an julan. Material berupa 
terjun itu cenderung me- 
bermotor yang melintas, 
anah berpasir juga tampak di luntai sebagi- 
ala Pelaksana Badan Penanggulangan 
Daerah Kabupaten Tan: 

air terjadi Mingggu lalu 
2200 da 

im, "Ketinggian 
latif tidak ada ke 


prasarana penge tangkap juga dibebaskan. 
1 Citarum 
Nanjung besert 
nyai 
Sungai yang berhulu di Ke- | PILKADA 


yang sudah m Kabupaten 
lima pengei 
memberikar 
teknis ho 


GARUT, KOMPAS — Calon j 

gubernur dan calon wakil guber- hidup lay: 
mulai mem 

misinya di di 

ain (2G/ND. Di 


ji akan meningkatkan u 
di Jawa Ba 


menilai upah rata 
800000 per bulan 


6 


Mereka menawarkan 


memberikar 
Universitas 
Ban 


2007, dan 


@/). dilakuki i buruh, upah janji untuk 
Menurut Ali, BPK m Direktur Eksekutif Wahana layak buruh di Jawa Barat se 
Lingkungan Hidup Indonesia Ja- harusnya Rp 17 juta-Rp 2 juta Kanejahternan 
wa Barat Dadan Ramdan men- lon gubernur d: De- perorang. masyarakat. 


BPK untuk | mokrasi Indonesia  Perju: 
pengelolaan | (PDI-P), Rieke Diah Pitaloka, 
dir bulu mata di Ji 
| Kabupaten G 


Adapun Lex berjanji mendu 
kung banyak program b 
telah dilakukan Preside 
Bambang Yudhoyona, Sejun 
Il yubernur program itu, di anta 


dukung audit kinci 
min ketep 


d: 
pendekatan proyek yang titik be- 


Sungai a pembangunan tanggul, 
membenarkan audit kine Ketua RW 20, Kelurahan Ba- asional dun program nasional 
leendah, Kabupaten Ba Lox Laksana- masyarakat, hing- — Kabups 


engah, dipastik: 


menuturkan, reh: na, mengunjungi Pesantren Nu- ga bantuan operasional sekolah, 
dengan pengerukan dinilai mem- | rul dus Pecah kongsi 


Dua unsur pimpin 


n da 


Calon Gubernur Jawa Barat Mulai Tebar Janji 


Kejutan muncul dari pasangan 
asal partai politik, Partai Golkar, 


ngan me 
koalisi Pa 
Nurani Raky: 
rakan Indone 


yang sejak awal kembali meng 
usung Mardjoko, akhirnya me: 
milih Direktur Rumah Sakit 


PDI-P 
Pembangun 
Ketua Komisi 


kil bupati. Sebelumnya, dari in- 
olkar, mune 


Demokrsai Pembaruan, 
Bintang Reformasi, Partai 
sional Ulama 
Bangsa, Par 
Partai Karyi 


diikuti enam pasang calon bu- 
pati-wakil bupati, termasuk dua 
g independen. 

pasangan independen itu 
Toto Dirgantoro-Saefudin 
dan Anteng Tjahyono 
di-Dwi Basuki 


Indonesi 


nh mb se al 
nie 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ts BOUT PRIDE, 
KEEP THE SPIRIT 


“UNITY! 


Keluarga Indonesia, feel the excitement! 
'Ayo bersatu dukung TIMNAS di ajang turnamen 
sepak bola paling prestisius di Asia Tenggara. Z 


AFF Suzuki Cup 2012 
Indonesia vs Laos, 25 Nov 2012 jam 16.15-19.15 WIB CUP 2012 


Indonesia vs Singapura, 28 Nov 2012 jam 16.15 - 19.15 WIB 
N Malaysia vs Indonesia, 1 Des 2012 jam 19.00 -21.30 WIB 
Siaran Langsung di RCTI 


22 


NUSANTARA 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


Nasib Pedagang Pasar Kanjengan 


” 


Pedagang Pa 


ar Kanjenga 


yang akan digusur berunjuk 
relokasi sementara karena tempat yang baru dini: 


KAWASAN LINDUNG 


Karst Sukolilo Sumbang Studi Speleologi 
PATI, KOMPAS — Kawasan 
(4) 


karst Sukolilo di Pegunungan 
Kawasan tersebut perlu 


kawasan itu dapat menjadi pusat 
studi atau penelitian 
Berdasarkan Keputusan Men- 
teri Energi dan Sumber Day 
Mineral ” (ESDM) — Nomor 
0398/40/MEM/2005, kawasan 


Kendeng Utara, Kabupaten Pati, 
bogan, dan Blora, Jaw 

"Tengah, menyumbang studi 

tang ilmu gua alam dan ling 


kungannya atau speleologi. Ka- dilestarikan, tidak karst Sukolilo membentang di 
1 tersebut perlu dilestari i utara Jawa Tengah dengan luas 
dijadikan kawasan 19472 hektar. Kawasan itu meli 

tambang. puti Blora (45,3 hektar), Gro- 


Tokoh lingkungan hidup Se- 
dulur Sikep Pati, Gunretno, Ser 
(26/1D, mengatakan bahwa ka- 


bogan (21 hektar), 
(01802 hektar). K: 
itu berupa gugusan perbukitan 
kapur yang dikenal sebagai Pe- 
@unungan Kendeng Ut 

pala Balai ESDM Wilas 
Kendeng-Muria Dinas ESDM 
wa Tengah Imam Nugra 
ngemukakan, peme 
mendata d 
kembali kawasan karst di seluruh 
Jawa Tengah. Hal itu merupakan 
tindak lanjut dari Peraturan 
Menteri ESDM No 17/2012. 

Ikan mengubah sta 


jadi tempat penelitian ahli geo- 
logi dan speleologi. satu 


Speleological Club (ASC) Yog- 
yakarta, 

Dari hasil penelitian ASC 
Pegunungan Kendeng Uta 
bogan, terdapat 49 mulut gua 
. Tim ASC 

in duasistem 
nah yang me- 
ringan hidrologi terpisah, 
sistem” Urang-Kembang 


air yang ditemukan 
air karst yang bersifat per 
mpu mengalirkan air se- 
panjang musim, dengan debit 
yang relatif tetap” tuturny 
G 


Bahkan masih ada kemungkinan 


wasan Pegunungan 
Utara sebagai kawasan lindung. rs itu ber 
Selain berguna untuk sumber air iklasifikas 
minum dan persawahan warga, kata dia, (EN) 


ambah ka 
in baru, 


kawasan 


yaitu 
dan Pakel-Ngeposan. 


Warga Sepakati Damai 


Semua Orang Harus Mampu Menahan Diri 


KUTAI BARAT KOMPAS — Pihak ya 
di Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Senin 
Mereka pun beri 
memegang teguh kesepakatan itu sehingga kasus 


(26/11), sepakat berdamai. 


rupa tak terulang kemi 


Kesepakatan damai itu di 
kan Bupati Kutai Barat Ismael 
"Thomas di auditorium kompleks 


ntor bupati, Turut hadir pemi- 
uk Sola 


uhe 
Thaib sel 
Keluarga Su 
Barat selaku pihak pertama, dan 

(warga setempat) selaku 


300 
ii tak meng- 
gugurkan proses hukum yang di- 


in Kapolres Kutai Ba 
Ajun Komisaris Besar Handoyo, 
Ketua Sempekat Tonyooi Benuag 
(STB) Sahadi, Sabang (Presidium 
Adat Kutai BaraD, dan 
sejumlah pejabat pemkab, 
at Kutai Barat se- 

masih memegang 
Ket du di 


yaksi- 


persoalan tersebut tetap dilanjutkan, 


in diri agar masalah tidak 


ng berkonflik 


m 


tas” ujar Zaenuddin, 
polda Kalimantan Timur Ie- 
Yusu 


di Polres Kutai 
rat, mx proses hu- 
kum terhadap tiga tersangka pe- 
laku pemukulan dan pengani 

diusut tuntas, De- 


ji tetap 


i. Namun, proses hukum 


kan kesepakatan adat juga meng- 
oleskan campuran telur ayam 
kampung dan tepung tawar ke 
dahi Gidat) masing-masing. Ar- 
h diselesaikan 
n kepala dingin dan tak ada 
lagi dendam, 

Jumat lalu, Ameng dikeroyok 
dan dipukul tiga petugas APMS. 


kami kaji," kata Anas. 


Konflik antarperguruan 

Di Jawa Timur, lima warga 
diperiksa secara intensif oleh pe- 
dik reserse kriminal Polres 
min 2G/D), Pemerik- 
dugaan keterlibata 


Saat itu, Ameng mengantre BBM jun massal 
dan petugas menyatakan BBM ih 
abis, Namun, Ameng melih bupaten Madiu 
kendaraan lain tetap diisikan polres Madiun Ajun Komi 
BBM, lalu memprotes, Ameng saris Besar Yusuf mengatakan, 


dikeroyok dan dipukuli. pihaknya masih menyelidiki ad 


lah teman Ameng ti unsur perbuatan pidana 
dan hendak met 

Kesepukatan sebenarnya telah sebut. Jumlah me 

dilakukan padaSabtu (24/11) ber- periksa bi 


2 poin, tetapi belum memuas- 
sehingga muncullah aksi se- 
kelompok orang yang kemudian 
berkembang menjadi pe 


pemeriksaan penyid 
“Lima orang ini diamankan 


batu yang terjadi di sepanjang 
jalur Kabupaten Madiun menuju 
 Tongkok yang memiliki ke 
sekitar 400 kios/los. dak tahu apakah mereka warga 
adi menyatakan, pihaknya — biasa atau dari s: 
menghormati kesepal lompok yang terlit 
masyarakat setempat 

jung tinggi hukum “adat. 


ni berpesan kepada 
uk suling me- 


dipicu a 
lompok n 


KAB MADIUN, JAWA TIMUR 
NN 


JAWA TIMUR ( 
nga 3 
Hb 


SAMUDRA MINDIA 


rua sila 
Madiun 
a da tiga 
terluka 
rusak pat 
tu, Kerugia 
Kasus peri 
pok perguruan sil: 
Madiun ini sebetu 


ng ada di Kabupatt 
cjumlah warga huka-lu- 


ih. Sejumlah rumah 
ibat lemparan ba- 


ampir setiap tahun, terutan 
perayaan Suran Ayung Kon- 
Nik antarkelompok perguruan. 
tersebut bersifat laten kare 


PERHUBUNGAN 


Bali Butuh 


NUSA DUA, KOMPAS — Ka 
pasitas Bandar Udara Interna- 
Re bupaten 


mencapai bs 
beberapa 
tuk mengantisipasi kep 
Bandara Ngurah Re 
merluka 
dara baru 


tambahan 'satu ban- 


dikembangka 
era disiapkan ban 
ta Direktur Jenderal Perhubung 
an Udara Kementerian Perhu- 
bungan Herry Bakti di sela-sela 
Pertemuan Pejabat Senior Bi- 
dang Transportasi ASEAN (ASE: 
AN Senior Transport Officials 
Meeting Ke-84 di Nusa Du: 


Tambahan 


Bali, 


Senin @e1h. 
ini, Bi 


"Terkait hal itu, bergulir ren- 
cana membangun bandara baru 
di wilayah Bali utara, tepatnya d 


a penan 
bandara aki 
simal sekitar 25 
juta penumpang. Pemben: 
yang dimulai tahun 201 ini d 


n pe 
utara dan se 
ah utara jauh tertinggal di- 
bandingkan kawasan selatan, 
Akan tetapi, sampai saat ini, 
rencana pembangunan 
baru itu masih terhenti 
hap kajian. Herry mengungkap- 
kan, terhentinya kajian rencana 


n tahun 2018 sebelum di- 
gelar sidang APEC di Bali. 
nun, daya tampur 


but diperki 


Karena itu, Bali memer- 
lukan bandara baru untuk meng- 

sipasi keterba 
Ngurah Rai," kata Kepa 
Perhubungan, 


Asa, 


Bandara Baru 


final” kata Herry, 
Sementara itu, Menteri Pe 
hubungan EE Mangindaan m 


. Oleh karen 
terian Perhubungan menunggu 
langkah nyata dari Pemerintah 
Provinsi Bali untuk menyiapkan 
bandara baru tersebut 
Mangindaan menambah 
pihaknya akan membantu P 
merintah Provinsi Bali untuk 
membangun bandara baru. 
"Pengkajian (bandara) itu hu 
efektif dan lokasinya harus 
tepat,” kata Mangindaan. (COK) 


BUBUR ASYURA 


Semangat Bersyukur dan Bertahan Hidup 


in perempus 
Pesmiam do 
Westren Masjid Monara 


Kudus, Jawa Tengah, sibuk m 
iapkan bubur asyura, Adi 
yang memasak bubur, mera 
lauk bubur, dan membuat 
dah bubur dari daun pisang. 
Bubur itu terbuat dari ador 
an kacang tanah, kacang tolo, 
kacang hijau, kedelai, jagung, 
singkong ketela rambat, beras, 
bumbu gulai, santan, dan pisang. 
Setelah jadi. mereka menaruh 
bubur itu di'atas takir, lalu di- 
beri lauk, seperti teri, udang, 
perkedel, irisan tempe goreng, 
tahu, telur, dan cabai merah. 
Setelah disajikan 600 porsi, 
para pemudi membagikan bu: 
bur asyura ke warga sekitar m 
kam Sunan Kudus, yaitu Desa 
Kauman, Kerjasan, dan Dama 
ran, Bagi Fi penerima, bubur 


mrloperkoran @ 


kini sebagi ber- 


yura itu diy 
kah Allah, 
Pembuatan dan pemb: 
bubur itu merupakan rangk: 
buka twwur-atau kelambu ma- 
kam Sunan Kudus, Yayasan 
Masjid Menara dan Makam 
Sunan Kudus menggelar tradisi 


di Kudus merupakan simbol pe- 
ringatan dan selamatan atas » 
lamatnya Nabi Nuh dari air bah. 
Air bah membuat Nabi Nuh 
bersama terkatung-ka- 
tung di dalam kapal 

Mere) nemiliki bahan 
makanan apa pun, kecuali sisa 
bahan pangan. Mereka mengo- 
lah bahan pangan itu untuk ber- 
tahan hidup hingga banjir surut. 


adalah Sabtu (24/1). 
“Ary Budiyanto dan Maesah 
Buka Luwur Kang- 
Jeng Sunan Kudus, Karamah Pt- 
nuh Barakah menyebutkan bah- 
wa pembuatan bubur asyura 
Sunan Kudus berbeda dengan 
tradisi kaum Syiah, Dalam tradisi 
itu, bubur asyura dibuat untuk 
arwah orang suci di acara siploh 
Muharram atau peringatan wa- 
fatnya cucu Nabi Muhammad, 
bernama Hasan-flusei empat juga mempero- 
“Adapun tradisi bubur asyura igkrik. Nasi jangkrik 


ScraperOne & Kaskus 


pembagian bubur itu, kami 
ak penerima memil 
semangat mampu bertahan 


Ji Memara da Mi 
Kudus Em Nadjib Hassan. 
Selain bubur asyura, masya- 


kambing 
bungkus dengan daun. 


itali dengan anyaman jerami, 
a dim 


Biasanya, nasi de- 
ngan bumbu 
Konon nasi jangkrik khas Ki 
dus ini menjadi makanan favorit 
Sunan Kudus, Nasi jangkrik itu 
merupakan simbol membangun 
manga berbagi kepada se 
ma manusia, baik Muslim mau- 
pun non-Muslim. N: 


umat lintas iman dan lintas kul- 
tur, (HENDRIYO WIDI) 


@ 


Lihat Video Terkait 
"Mencari Berkah 

di Makam Sunan Kudus" 
di vod.kompas.con/ 
makamsunankudus 


TEWASNYA WARTAWAN 
Polisi Razia Senjata Tajam di 


MANADO, KOMPAS 


Manado 


jum di sejumlah tempat, mulai Beri rasa aman wartawan 


ca-tewasnya W dari mal hinggsa ke pelosok Sejumlah 
Metro, Aryono Linggoto (20), Ke-  lurahan di Kota Manado, membawa p 
polisian Daerah Sulawesi Ut: Terkait dengan kasus tew sus pembunuhan alumnus 


Senin (6/1), mulai merazi kultas Hukum Sam Ratu 
jata tajam yang dibawa k 
nak muda di Kota Marado, 
asan yang menjadi sasaran 
ratusan ap 

old: 
(Sulut) di antarany 


almarhum Aryono, Atotoy m 
nambahkan bahwa pihaknya juga 
telah meminta Kepolisian Resor 
Kota (Polresta) Manado untuk 


igan 


Manado, itu menjadi momentum 
untuk memberi rasa aman bagi 
insan pers dari berbagai bentuk 


tengah dimintai ketera 
rena mengetahui peristiwa te 
sebut, Li 
rupakan 


terhadap seo 
korban salah sas 

Hal itu disampaikan Kepal 
Polda Sulut Brigjen (Pol) Decky 
Atotoy, saat menerima 50 warta- 


ng pekerja pers, 


jum, tetapi juga pereda 
muman keras yang dikons 
ak-anak muda, Saat ini bari 


yang prihati beredar minuman keras jenis 
atas tewasnya Aryono serta ma- “cap tikus", yang tak tak sejalan 
raknya pengggu lam kondisi mabuk berat dengan program brent jo bagate 


di anak mud Aryono tewas ditikam seke- 
lompok anak muda pada Minggu 
sekitar pukul 0500. 
ngan luka 14 tusul 
ari rumahnya di kawasan Tikala, 
saat bersama rekannyi 
boncengan sepeda motor untuk 


mbeli nasi kuning, 


(berhenti mabuk). 


menyak 


udah menurunkan petu- 
untuk merazia senjata 
awasan tempat terjadinya 


in dengan 
) 


selain merasa pri 
tewasnya Aryono, (ZA 


RELAWAN BENCANA 


Cericit Pembawa Harapan 


ua buah foto beredar di 
Drs layanan mikro- 
blog Twitter p 


tersebut dipancarlunsk 
dalam semalam, bunir ba 


an mikroblog ini untuk meny- di Sorcang diketahui pemilik 
Minggu (8/N) malam, Gambi ritas bagi para 'Twiter dari Indonesia, 
pertama menunjukkan sebuah ir apabila mampu 
mobil jip yang terendam air dimtukan, Bersama komunitas Dantuan mengalir 
sampai kap mesin tidak terlihat lain, mereka kemudian bersepa Febby Arhemsyah y 
mbar kedua kat membuat gerak ditunjuk sebagi 
duduk Posko Gerakan Aksi Bandung 


as 
enangi air dan ada seorang 


mengatakan, sumbangan lang- 
sung berdatangan ke posko me- 


lagi yang ber roki Karman 70, 
jam setelah 
ir WPrayforSorcang, Ta WPrayforSoreang beredar 

tersebut, berarti harapan agar penderita- di linimasa. Tanpa komando, 
barkan air bah yang merene bantuan berupa selimut, baju la- 


300 rumah lebih di Kompleks 
in Permata Indah yang 

di Kecamatan Sore: 

Kabupaten Bandung, sele 


dataran ke posko, 
Malam itu juga, para relawan 
1 Aksi Bandung langsung me- 
ikan bantuan ke Kompleks 
Cingcin Permata Indah, Sepu- 
lang ke posko, bantuan sud: 
kembali berdatangan dari p 
donatur, 
Molalui informasi yang dise- 
bar ke pengguna Twitter, pos- 
ko-posko bermunculan untuk 


ng 


iambar itu men 
tur retweet ke peng 
dung dan bahkan 

Ka 


reang su 
nyak 25779 kal 


dikumpulkan di Sekre- 
ndung Dengan de- 


Biasanya, titik bi ag dwit akun lain untuk 
Kecamatan Baleendah, Dayeuh- — dibaca para pengikutnya atau 
kolot, Bojongsoang, Majalaya,” follower 
ataupun Rancackek Bukan hanya akun yang ber- 
“Tiba-tiba saya tersada domisili di Bandung, tagar t 
indang di perum sebut di-retwect oleh akun-ak 
h situ koordi iki Jollower pulul 
tik banjir yang tersebar d tersebar di seluruh In- 
panjang Kabupaten Bandung seperti akun milik Fa- 
kata Ridwan Kamil, Ketua Ban- 
dung Creative City Forum. 


milih posko yang terdekat untuk 
menitipkan bant 
hari, komunitas yang 
berbeda datang untuk memban- 
tu mengantarkan bantuan ke- 
ka 
koordinator posko yang lain, 
Panca Dwinandika. 

(DIDIT PUTRA ERLAN 


Relawan 
gerakan Aksi 

ndung tengah 
memuat 
alah 
iituan berupa 
ju layak pakai, 
makanan dan 
minuman, 
hingga 

obatan ke 

mobil yang akan 
membawa 
bantuan ke 
lokasi banjir di 
Bandung selatan, 
pekan lalu 


s 
KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 23 


INFO | PROPERTI 


Rasa Hijau, Hidup Hijau 


Persoalan hidup dewasa ini berekspansi lebih dari sekadar memenuhi BE asian kesana “ 
kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Selain itu, tentang hidup hidup dengan pan kegiatan 


i, F h 5 bersama yang banyak di antaranya 
bersandingan dengan alam, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan aim Par 

(sustainable). pengembang PT Jaya Real Property 
Tbk menyediakan wadah dan secara 
konsisten mengembangkan berbagai 
perumahan baru yang mengakomo- 
dasi kebutuhan gaya hidup ramah 


Salah satunya pengembangan dis- 
trik premium Kebayoran Residences, 
yang menempati lokasi strategis, 
“okat dengan central business district 
(CBD) Bintaro Jaya. Terinspirasi oleh 
kawasan elite di Jakarta Selatan, Ke- 
bayoran, kewusan in sengaja didesain 
“dengan sentuhan alam yang asri dan 
hijau, sekaligus memilki nama yang — bangunan hijau, kelima menjadi tem- — menawarkan dua tipe rumah dengan 
samauntukmemberiimpresiserupu. pat pengeloluan air dengan sistem — luaslahan204m2dan256m2, 
Kebayoran Residences mem- green water, keenam mengelolasam- —— Keunikunnyaterletakpadudesain 
perkenalkan kehidupan harmo-  pah dengan konsep green waste, dan bedapbe ama sodisug 
nis dengan alam yang diperlihatkan ketujuh menggunakan panel surya” splitleveldan merupakan penyemy 
dengan apik lewat desain rumah serta — yangmengalnkanlsrikerbesa 5400 man dari later ustr pendahulu. 
kehadiran Kebayoran Park Tukhanya watt per hari Tak kurang inovatifnya, nya. Menerapkan konsep hijau, peng- 
sebuah taman, lahan seluas 8,2 hektar di arca plaza yang dilengkapijaringan  gunaan material kayu diminimalkan 
itu juga digarap untuk menjadi paru- — WF-FI terdapat sepeda comerter yang — (eurthcare) sementarasirkulasiudura 
paru distrik dan menjadi taman per- selain untuk berolahraga, juga untuk dan cahaya dimaksimalkan untuk 
tamayang menerapkan konsep (otally ” mengisiulangbateraiberbagaiperanti meminimalkan penggunaan AC dan 
green park sehingga mendapatkan elektronik. Terakhir, kedelapan, Ke- lampu (energy carg. Kehadiran Ke- 


rekor MURI pada 17 Juni 2012. bayoran Purkmenjadi wadah pengem- — bayoran Park pun melengkapi kebutu- 
PONDAOTO DOK BTANO JAYA bangin komunitas hijau yang telah — han healthcarepada kawasan. 

Delapan kriteria lama berkembangdi Bintaro Jaya. Penerapan konsep hijau ini akan 

idup hijru, demikian banyak pepohonan dan taman di se- tahun 2009, pengembang menuang- Bintaro Jaya menggandeng Nir- Taman di dalam distrik premium terus menjadi napas utama dalam. 


istilah populer untuk — luruh kawasan adalah salah satu fitur kan kepedulian terhadap lingkungan wonoJogy,arsiteklanskapdunpemer- ini menjadi Ouse bagi setiap wurga- pembangunan kawasan Bintaro Jaya 

menggambarkan gaya yang tak pernah lupa dikemukakan. dan rumah yang sehat dalam konsep batilingkungan,untuk mengembang- nya untuk mencari kesegaran alam ke depannya. Pengembangan pesat 

hidup yang ramah Namun, tak sedikit pula yang lupa” ECOmmunity. kan Kebayoran Park yang didesain ” dengan menghabiskan waktu pribadi, — yang terjadi sejuk dibukanya akses tol 

lingkungan. Konsepsi bahwa sebuah lingkungan yang hijan |) Konsep tersebut direfleksikan dengan delapan atribut. Pertama, bersama keluarga, ataupun komuni- — Ulujami menuju Bintaro itu diperki- 
ini menjadi panduan bagi seseorang artinya juga harus memenuhi syarat dalam desain rumah maupun pena- green planning and design dengan — tas, Sebuah konsep yang matang pun rakan akan semakin bergairah bila Tol 
menjalani hidupnya, yang memenga- sustainable alias kemampuan hidup tan lingkungan yang mencakup kat- menciptakan taman ramah lingkung- — menjadi salah satu keuntungan yang JORR 2 selesai dibangun. Tol tersebut 
ruhi cara seseorang beraktivitas, pola — berkelanjutan sepanjang waktu. egori Health Care, Earth Care, dan an, keduaadalahgreenopenspaceyang memengaruhi kenaikan nila investasi akan menghubungkan langsung Bin- 
konsumsi, dan memperlakukan alam Energy Care. Di dalamnya termasuk memiliki fungsi edukasi untuk penge- per tahunnya. Kenaikan harga tanah — taro Jaya dan Bandara Internasional 
sekitar. Holistik penyediaan ruang terbuka hijau, mulun fora dun fauna, fungsi ckologis di kawasan ini tercatat sebesar 30 Soekarno-Hattasehingga aksesibilitas 

Jelas,halinijugamendorongper- —— Kawasan ramah lingkungan me- pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk penyerapan ir, penghasil oksi- persen, “warga Bintaro Jaya semakin tinggi, 

lunya sebuah hunian yang menerap- mang tak sekadar menghadirkan yang bernilai ekologis untuk mengu- gen,danhabitatsatwaliar,sertafungsi )”—” Delapanklusteryangtelahdikem- —— Kenyamanan tetap menjadi kun- 
kan pemahaman yang sama Hunian pepohonan. Dibutuhkan pula peren- rangi ketergantungan penggunaan ekonomiskarena mampu meningkat- bangkan sebelumnya pun terbukti ci, tetapi kini mengambil tataran lebih 
ramah lingkungan kini menjadijargon — canaan yang mencakup berbagai lini” material yang merusak lingkungan. — kannilaijual kawasan. sukses di pasaran sehingga pada tang- jauh. Tak sekadar nyaman dihuni, 
dalamduniapemasaran propertidemi — dan menyeluruh. PT Jaya Real Prop- “Selain itu, edukasi padawargauntuk —” Ketiga, mendukung transportasi gal1 Desember2012akandiluncurkan tetapi juga memanjakan seluruh in- 
menarik perhatian calon pembeli. erty Tbk yangtelah mengembangkan memiliki perilaku sesuai konsepyang hijau dengan penyediaan pedestrian  klusterterbaru,yaitu Kebayoran Sym- ra lewat lingkungan tertata dan gaya 
Jika dulu yang ditonjolkan unit hu- Bintaro Jaya selama 39 tahun, ter- kami terapkan,” tambah Head of SBU  walkdanjalur sepeda, keempat mem- — phony. Berhadapan langsung dengan hidup sehat. Lingkungan hijau, hidup 
nian semata, kini lingkungan dengan” masuk yang peduli akan halini.Sejak BintaroJayaTinaSHadisumarto, ”—”— buat bangunan publik sesuai standar Kebayoran Park, kluster terbaru ini pun"hijau". IKLAN/ADT) 


KEBAYORAN £F RESIDENCES 


The Premium Distriet of Bintaro Jaya 


m Park 


Kebayoran Essence Kebayoran Village 2 Villas Garden Kebayo 


Rangkul dan nikmati hari Anda bersama buah hati dan keluarga di lingkungan yang terbaik 


Kebayoran Residences, distrik premium yang berlokasi di Bintaro Jaya dengan konsep hunian yang mengutamakan lingkungan 
Park berkonsep Totally Green Park, serta ditambah dar 

ebayoron Residi ngonelusin 

n Bintaro bara Xehange 


seluas lebih dari 3 hekte an di dalam 
ght, Keba 


agai pusat bis 


bangunan berk 


dan Kebayorai 
dan arana Indoor ice rink terbasa 


W3SA 
mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


itas hiburan 


ngat barnilai bagi sangnya buah hoti Anda 


smmunitY Bintaro Jaya 
bayangan orbener Ding re rate Blty 


24 N 


USANTARA 


KOMPAS, SELASA, 27 NOV 


EMBER 2012 


PESONA NUSANTARA 


Menari di Ombak Pantai Watukarung 


muel, misalnya, mengaku me- 
nekuni ol: 

berumur 10 tahu 
nekuni bisnis 


Obyek wisata Pantai Watukarung di Kabupaten 
Pacitan, Jawa Timur, tak hanya menawarkan pesona 
pasir putih perawan. Gugusan pulau karang 
hitamnya begitu kokoh menjulang. Di sela-sela 
karang itu, gelombang laut meliuk-liuk bak penari, 
menantang peselancar memacu adrenalinnya. 


Kini, ia me- 
iwisata di Bali 


“Omi 


itu banyak peselancar dari Bali 
yang ke sini. Mereka ra 
membutuhkan waktu lumayan 
lama untuk menye 

ombak di sini, 


Oleh RUNIK $ 


RI ASTUTI 


aa jai pat memik Watukarung meroja- 

J pw iano ban sita atu dar pluban 
Sam Tana menyembul mesoga dl Rabu 

dari pe ii tere 


edikit keseimbangan, pas kilometer dari 
In terpeleset d 
1, dibutuhkan ke- 
biasa untuk bisa 


karung di Kecamatan Pringku- 

ku, Kabupaten Pacitan, Oktober 

asal Gucens- 

ni kemudian 

n di atas pasir putih ber- 
npar di sepan- 


tahan daer ke lo- 
kasi itu ha 
kenda 


peda motor prib: 


4 peselancar de- — Kelas dunia Ikan ummura yan 
ngan vlukan "Number Right” mod Man din obor! pengunjung, 


Waktu tempuh sekit 
n bagi mereka yang belum: 
mah berkunjung ke lokasi ini 
itu karena ukses menuju 
tempat wis 

ng keburu 


sebuah papan se- 
dominan putih. 


lah segelintir turis mane 
ikmati sens 


ini menga 
ur berwart 


Watukarung pada siang itu, Di 
lepas pantai, ada puluhan turis: 
“dari berbagai nega 


rang berusia 24 tahun ini tam 
pak jolas 

Menyusul di belakang $ 
adalah Made, pe 
Malaysia yang sudah lama ting- 
gal dan menetap di Bali, Bertiga 
engan Robert, peselancar asal 
Inggris, mereka mu 


Aust 


beraspal, te 
di sana-sini, Pe 
bukitan deng 
bat di kaw 


ng unjuk kebo- 
lehan meliuk di atas gulungan 
ombak, 


(ualangan "menari" di utas on ka 
bak Pantai Watukarung pada : bel 
Ae ba Harus hati-hati 

Pengemudi disarankan ber- 


ken 


waspada, 


dengan hati-hati dan 

ulnya, kondisi jalan 
ikungan, ke- 

dan turuna 


Titik, jarak p 
bahkan 


ndang pengemudi 
kurang dari 1 meter, 


ya 


PACITAN 


“ Ngangkuu /7 
Sa 


petunjuk ara 
dan b 


PANTAI WATUKARUNG 
# Lokasi: Desa Watukarung, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, 
« Ditempuh dari Surabaya-Pacitan 265 km, Sol-Pacitan 317 km, 
 Pacitan-Pantai Watukarung 35 km, 

penginapan Rp 200.000-Rp 750.000 per kamar perhari 

Sewa kendaraan dari Pacitan Rp 250.000 per hari 

« Ojok Rp 5.000 sekali jalan. 


pengunjung biasanya 
menuju ke pantai 
labuh para nelayan, Hal itu su- 

sebab aktivitas di sini 


nil 


ber 


ngubur diri di dalam pasir, 


TOL UNG, 


merintah Prov 
d tetap 
lan Tol 


warga demi 
dan Provinsi J 


Oktober 2012. 


Tim 
Forum Pimpin 
marang, Jawa 

Proyek Jalan 


jumlah fasilitas umum, seperti 
arca parkir, kamar mandi 


mu 


an dipenuhi uneka jenis ke- 


in sepanja 

rupakan proyek lanjutan Jalan 
Ungu 

teh 


rang, umum, hingga tempat berjualan, 

Tidak seperti tempat wisata akan dibangun,” Tol Semarang: 
pada umumnya, pengunjung Wiwid mengat: n- | proyek jalan it 
Pantai Watukarung tidak dike desa tidak ah Ireng a 


rang Letaknya hampir berse- 
han dengan pelabuhan ikan. 
ini kondisinya lebih ber- 


ai biaya retribusi yang dihitung 
per kepala. Pengunjung cukup 
membayar biaya parkir kenda- 
raan Rp 5.000 untuk roda cm- 
pat dan Rp 2000 untuk rod 
dua, Iu pun tanpa dikenai biaya 


si obyek wis 


ng 


menuntut gant 


ih bersih, Rp 200000 sa 


odai keberadaan ka- tambahan yang dihitung per per meter per 
um seperti jika kita parkir bel 

Hamparan pasirn di mal investor ini pula yang | tar. Sementara 

ing luas mengun Kepala Desa Wa mempromosikan lah: 


ang pengunjung tukarung Wiwid ai Watukarung pa 


rekspresi seperti 
bangun ist: 
asir, saling lempar 


duduk desa yang hampir 90 
persen mengandalkan hasil 
ari ikan di laut," 


pengerjaan pro 
kan pada Se 
pengawala 


untai Watukarung 
belum secara resimi 
dibuka sebayai obyek 
wisata, Oleh k 
pai kini tidak adi 
jumlah kunjun 


ke 


Ketua Rukui 
Ireng, Bawen, 
menyatakan, 4 


Permainan pasir bukanlah sa- 
daya tarik bagi wisa: 
wan, Pengunjung bisa bere- 
ang di air laut yang sangat jer- 
Ih dengan wa 


warga mengaju 
im betapa pe 
h mendunia 
jagat pari- 


Pantai 
mbang- 


sona pantai ini te nolak gugat 
sebelum dikenal di 


Nusantara, 


Jawa Tengah,” k: 


1g 1 kilomete 


kepolisian seter 


da putus 


ARAN 


Penolakan 
Warga Tak 
Pengaruhi 
Proyek 


insi Jawa Tengah 
meneruskan pro 


Ungaran-B: 


warga saya di 
bersedia me- 
untung, Kerelaan 
kemajuan bangsi 


rapat koordinasi deni 


n Daerah di 
Tengah. 
n Tol Bawen 


Saat ini, 
ati di ruas 


belum mus 


Lemah Ireng 
ti lahannya sekitar 
ampai Rp 400000 
segi. Laha 

ka 


ok tarif Rp 65.000 


per meter persegi, 


berlari, aa Menurut Bibit, penolakan 

in bergulung Kami berhai warga Lemah Ireng tidak bisa 

- di atasny: n obyek wisata ini mampu | berlarut Proyek jalan tol 
SI KABUPATEN Pengunjung bebas bangkitkan ekonomi pen- | ini segera rampung. Untuk itu 


oyek akun dilanjut 
a (271) dengan 
at aparat petugas 
mpat 

Warg 
Kusm: 
(7 wa 


tetap ber. 
in final Mah: 


akan kasasi 
n PTUN » 


warga terhadap 


ALIH FUNGSI 
Kondisi Hutan di $ 


MAKASSAR, KOMPAS 
Kondisi hutan di Sulawesi Sela 
tan semakin kritis, Dalam sat 
dekade terakhir, luasun hu 
terus berki 
menjadi 1 ju 
lahan itu dipicu 
n pembalakan liar, 
Direktur Wah 
Hidup Indonesi 
latan Zulkarnaen, Senin 


Sulawesi £ 


ten Luwu Timur, Pembalal 
kian tak terkendali seiring mun- 
culnya tambang-tambang nikel 
kecil dalam beberapa tah 
bir 
pula Dinas Kehut 
tan Syukri Ma 
ntah adanya pengu 
luas hutan secara signifikan, 
Apalagi pihaknya telah memper- 
ketat aturan alih fungsi lahan 
pun pembuk: 


unung Baw 
8250 hektar 
persen dari tot 


in Su- 
inetta 


hektar, Dergra 


in fungsi 


sen), Adapun 
kar lebih luas 
30 hektar (203 per 
Menurut Usman Arsyad, per 
liti DAS Jeneberang da 


seperti 
dang-Und 


yg dalam Lin- 
di kepu- bu 


ra 27 juta hekt 


Selatan Kian Kr 


akibat tertimbun tanah longsor 


POTENSI ALAM 
Tambak Dijadikan Lahan Budidaya 


itis 


nul Ullum, Senin (2/1), di 
asikmalay Barat, m 


yarakat 
mbalikan 
menanam 


BREBES, KOMPAS 
rakat Dukuh Pandan: 
Kaitwingh Kec 


Masy ik tahun 2006, 8 


untuk meng 


ungkapkan, 
rumbu karang 
10 


i dihubungkan 
lembaga yang 
bantuan untuk 


rakat Pandans 
dengan sej 
memberi 

pengadaa 
ini, 
tang bakau ditanam di Dukuh 


g dan kepiting, 
Kreativitas masyarakat P: 
dansari untuk memperbaiki 
kan — kondisi 

yang rusak, terungkap dalam dis- 
kusi bersama Yayasan Kehati dat 
para w di Dukuh Pan- 
dansari, @8/1) malam. 
ara itu sebagai rangkaian ke 
giatan Jambore Mangrove, yang 


sekitar Air Terjun Cipalasari di 


Kabupaten 


an longsora 
berku 


kepiting 
Mereka membentuk lima ke 


Sulut Happy 
nyak 50 penye 


Ke 


Sabtu 
u ket 
yang menca 
076 lokasi kawasan 
ang di Tanah Air 
ah membuat 


serta Kep 
Pe 

Joy Korah. 
clam 


Pemicu longsor ada lompok kecil, klub selam di Manado d 

i menuju n itu terdiri dari hutan yang turun hampir setiap hari Mashadi, sing beranggotakan 10 orang. Se- TNI Angkatan Laut terj 
192 juta hektar, Bendungan Bilibili terus mening- produksi 649000 hektar, hutan Uu mengatakan, di sana Ikatan Pet up kelompok membudid: dan menanam karang secara ber- 
Zulkarnaen berpendapat, mes- kat setiap tahun, 4 alam 851000 hektar, dan di Tasikmalaya, Hama Terpa kerang darah, kepiting, kambing sama di laut Pantai Malalayang, 


ki defisit 182 juta hektar, peme- Air dari Bendungan Bilbili hutan lindung 12 juta hektar Saat ini ada 351 desa di K: umput laut jenis ecottoni, Menurut Agung La 
rintah tidak menempatkan por- angan air baku per- — Menurut Syukri, upaya mening- Tasikmalaya. Sementara serta pengolahan dan pem: Pusut Pe 
lindungan hutan sebagai priori- h air minum di katkan luas tutupan hutan juga terjun terdapat di se wlingi mengatakan, selama se- hasil perikanan budidaya LIPI yang melansir d 
tas Hal itu terlih ar dilakukan dengan penebaran be: Di daerah itu ada 39 | kitar 20 sekitar kambing, luas arcal kerusakan terumbu ka 
si lahan dan pet ir ca7eu 890 hektar tambak di' Dukuh — atkan sebagai pakan. rang di Indonesia cukup besar, 
irigasi hun terakhir, Dinas Kel iri hilang terkena abrasi, 
24000 hektar sawah dan peng- Sulawesi Selatan tel itu. dalam lima tahun tere Refabilitasi karang 
k turbin pembangkit listrik 200 ton benih di areal hu Lihat Video Terkait khir, sekitar 300 hekt Menteri Koordin: 
tenaga air 20 megawatt. seluas 60000 hektar, (23) padanan Duga rusak terkena abrasi. teraan Rakyat (Menko Kesra) am kon: 
lu alih fungsi Zulkarnaen — menambahkan, Longsor di Tasih ya! Agung Laksono, saat mene disi sangat ba ngkan 30 
ber pihaknya juga menyorot Rawan longsor di vod.kompas.com/ g kehilangan lahan usaha — kan program Gerakan Merehabi- persen rusak ber 90 persen 
al hulu Sungai Jeneberang, nya pembala liar d Bupati Tasikmalaya Uu Ru- longsortasik. dan pendapatan. Oleh kar itu, litasi Semiliar Karang (GMSI rusak sedang, (WIE/ZAL) 


(Cresiali Promotion TU 
ROMANTIC SWISS & 
GLACIER 3000 
2 Marreoka one PnaL oC Mi 


"dan LAIN oo Gn noona : 


kota bekas polusi 2:1 ZERMATT, kata s8 lebri! 
St. Mori or 


yo - 
FIRST CLASS feat wu wet If AMOPICA 


EAST KUROPE & SWISS 
Dec17,21, 22,25 


D0c09,20,24,27 


AMERICA WEST COAST 4 
SOLVANG & SANTA BARBARA 
(OS ANGRLS- TIPE KCONOMY DELL GAS) 


MONOuLu MATIC WEST COST 4 
UAS VEGAS - SAN PRANOSCO DENGAN PESAWAT) 
Dec05,19,20,22,25 


202,23 


EXCITING AMERICA EAST COAST 
& EASTERN CANADA 14/15 Hr 


Menyaksikan Indahnya kota-kota dl French 
Bpoaking ter dana: UB NY 


Pengear OTANA MONTREAL 
lon aah kata metopaltan TORONTO, 
LLS yang memukan yang 
ajaiban dunia. Kota pencak: 
Ae TO WASINGTON an BesTON. 
Dec 22, 23 


LATIN AMERICA CARNIVAL 
& PERU 15 Hr 


(HOTEL 5" DELUXE CLASS, kecuali kota keci) 
@ Menyaksikan CARNIVAL besar-besaran dan 
meriah 
@ Menikmati keindahan kot RIO DE 
JANEIRO yang cantik dan romantis, 
esar FOZ DO IGUASSU, Kota 
ris BUENOS AIRES, kota 


(AMAZING FRANCE & MILAN — CTZ/13 Wr 
Dec20,22,23,25 

FANTASTIC EUROPE 4 LONDON 
D0e11,22,23,24 

SPAIN, FRANCE & LOURDES — CElita Wr 
Dec14,21,23/25 

MIGHLIGHT SPAIN & PORTUGAL, 16 Hr 
D0c19,21,23,25 

AROUND FUROPE & LOURDES 
Dec14,20,21,23 (LENGKAP) 

DUBAI & ABU DHABI 

00c11,22,24,2,27 


Australia 


1847 
Dec 22,25,26,29 


1247 
Dec 22, 2, 26,29 


Dec 23,26,29 


IND Vip WAT PAKET 


9 HOT. 


PDP Tar 2312421 Teetg 2312428 


Ma seram & Kaskus 


D0c22,24,27 om") 


New Zealand 
AUSTRALIA TANGALOOMA 
(MOMO NEW ZEALAND & FORD” Og/tO Hr 


Mula oa, 


'egu/Libur Kantor Pu: 


pke 10.00 5/4 15.00 wi 


AT SUPER rar el 


FIRST CLASS fcuni ot tadi), Ta HTLS” kosikutan M Korea (Termasuk Bormain SKI) 


LEISURE HKG-SHENZHEN-MACAU 0m 4") 
"VENETIAN MACAU, HKG HOTEL DI 

5 IG HOTEL DI otr 01590 

00c21,22,23,20,26,21,28 

TUM HOLD HONOKONG-SHENTMEN-MACAL 07 Wr 

PA LAH A2 TA 

Dec 08,12,21,22,23,24,26 

id ain how FsTVAL UD 123tr 

094p 


13 Hr CHINA HOLIDAY & HUANGSHAN 
aa KEEA 


Dec 06,17, 25,20 
(GD JAPAN OKINAWA & TOKYO DISNEYLAND/ 
DISNEYSEA 


"TU DeLUxe MINLAA 
Keile) SeRni JAPAN Lencran) 


1. 2,29 228,29 
08 Me JAPAN & SHIRAKABA 
Par 


JAPAN KYUSHU 
Dec 01,08, 20, 26,29 
'SAPPORO, 

Dec 08, 19,22, 24,25,26,27,28 
ARIRANG JAPAN 
ka Ma Sa SEN 


101p 


124p 


TAIWAN ALISHAN & | 
066 01,16, 2, 4,25,26,27 


& 
TAIWAN YEMUIU, HUFEN 

00605, 12,21,2 25,26,27 
VIETNAM & CAMBODIA 


HD wow 


LINE 

SMG har 0 am SAK 
ta Ta SN 
TE Ta Fu nat | «Sv0 “Mata GA IT Ser 


Wav P ANE DE va IR 


TE DELUXE 
cumi ht be 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


25 


METROPOLITAN 


Fokus Pekerjaan di Tiga Kali 


Banjir Terjadi karena Inkonsistensi Menjaga Tata Ruang Jakarta 


JAKARTA, KOMPAS — 
Menteri Pekerjaan 
Umum Djoko Kirmanto 
mengatakan, akan 
melakukan langkah 
antisipasi mengurangi 

ir. Pekerj 

dilakukan 
normalisasi Kali Angke, 
Pesanggrahan, dan 
Sunter. Proyek itu telah 
dikontrakkan pada 2011 
dan akan selesai pada 
awal 2014. 


Penyelesaian proyek itu ber- 
gantung pada rampung ti 
pembel 


n PI 


ang me 
teknis untuk 


spek 
konstruksinya, 


langgarkan untuk 
ketiga kali pada proyek tahun 
201 


o14 sebesar Rp 25 triliun. 
itu, Rp 600 mili 
normalisasi Kali Pesung: 
sepanjang 8 kilometer 
Angke sepanjang 6 ki- — memperparah longsc 
hun 2012, 

emang baru bi- 

sepanjang itu ke 
Ihan yang dibel 


Minggu (25/1), 


nyai kini dikuasai hunian, kan kel 


PROYEK NORMALISASI TIGA KALI 
Cengkareng Drain, contohnya, — Ciliwung hulu, 


normalisasi Kali Cili- Mana Kali Kondisi Asal Normalisasi 
wung di dekat Istana Presiden lebar” Debit” Panjang Lebar” Debit 
“dari Moi Tati) 1 KaliPesanggrahan 8:10m 35m/6etk — 35km 35m 175mYdetik 


muakan dilebark 
ter menjadi 20 meter. 2 KaliAngkeHulu 9m 16m/6etik— 20km 37m 198mVdetik 


kata Djoko, 
pala Humas 


li Pesanggral 3 Kali Sunter 7m Ulm/detik 187km 20m 146m//detik 

yi 

Ta 

taro alami ea 
buka kembali ri diperh airan mad Serda Nate s, 7 & An) 

Kn bai ba Tenan di naa Tanah Kan kerabaataaaan OI 2 
Ttampir sebagian be- — Penyelesaian Ciliwung Jembatan Pos Pengumben, dan. 2 Ka AngeKiu gus engavogOrintotws SA 90hak 

mela an Lebak Bul sp Mensana aparat 

gai dan hilangnya RTH. Pai “2001 
Banjir lebih disebabkan per- ci saian ma W dengan pembukaan Sumbve Balai Besar Wilayah Sungal Cibwung Cisatane ANAWAN 
lahan TANI jang bertung Ka nga anti TNI agar tak iserobo hun 190i sejunahkavas 


bagai resapan menj bernur DKI Joko Widodo perlu “untuk hunian lagi, dan membuka di Jabodetabek terjadi alih fungsi 
beker rintah kembali hutan di hulu, lahan seluas 014984 hektar dari 


1 Depok 


perti dirilis Bala areal pet ng bersi 
n Daerah Aliran Sungai Ci- — hakguna usaha menjadi hak gu 
tarum-Ciliwung, di situs bebas- — bangunan dan hak milik, 

ak (GAL/ARNMDN) 


kawasan hilir mau- prov DKI sedang mi 
pun Bogor dan Depok yang me 
jadi kawasan hulu sejumlah si 


(atasi ma- 
salah Ciliwung bersam: Kg 
Namun, untuk memaksi 


mengatasi mi 
utamanya menjaga konsiste 
ruang Jukarta, memelihara ku- — banjir2025wordpresscom, « 


KEBERSIHAN 
Kota Tangerang Selatan Masih Dikepung Sampah 


TANGERANG — SELATAN, 
KOMPAS 
pah mi 


sering terlihat seluas 6600 m 
dita 


er persegi dan juga menjadi n 
drainase 


salah. Persoalan diri dari ja 
lometer, jal 
meter, d 
137278 kilom 
peningkatan “Sehingga jala 
dan pembangunan tingkatkan mc 
tuk pencegahan 
jadi fokus ke dey 
gt jalan 19? 


in negara 916 ki- 
provinsi 489 
in kota sepanjang 


dalam pi- 
rapat paripurna is- 
HUT ke-4 Ta- 
n di DPRD, 
upaya per 


(26), ten 


ah merayakan hari 
jadinya yang keempat itu masih 
terlihat jorok, 


terus di 

kasi TPST (empat pemba 
mpah terpadu) IR (redus pe 

le) juga terus ditambah — ningkatan GGA kilometer padi 
mbah Airin 201 dan 1084 kilometer pada 

lain soal sampah, buruknya 2012, 

intrastruktur drainase dan ji 


menga 
penan 
lah satu fokus pada 201 
201 telah dilaksanakan 
penambahan lahan TPA (temj 
akhir) Cipeuca 


di berbagai 
mpah-sampah 
sepertidi Jom-  pembu 


kota itu. 
di sejumlah pa 


di Tangerang Selatan ter- 


KEKERASAN SEKSUAL 


Istri Laporkan 
Kekejian Suami 


an on ditindaklanjuti 
Mass perem 


BN (60) mencari keadilan 
esor Bekasi Kot GD, 


yi dan bercerita kepada wartawan di 
ing menimpa BN memang tidak terjadi di Kota 
engetahui 
berjarak lebih 
tempat tinggal daripada ba 
wan Polres Bekasi Kabupaten. Apalagi, BN belum pulih dari 
dan lebam aki leh suami sejak Mci 2012. 
bercerita bahwa pada 
Polres Tambun, La- 
uda oleh 
2012 di kediaman 


HD kepada polisi karena rm adi 

n terjadi akibat BN memergoki s 

mereka berinisial EH (22), Justru ka- 

kepergok, HID menjadi kalap, murka, dan memukuli i 

a. HD juga mengancam BN dan EN agar tidak berco 
kepada siapa pun tentang masalah itu. 

Kepada ibunda, ETI mengaku sudah disetubuhi seja 

ir oleh HID yang sopir angkutan ki 

iding-Terminal Bekasi. Persetubuhan itu terjadi saat 

ah karena berjualan di ITC Cempaka Mas, 

igiku selalu disetubuhi dalam ancaman 


dua 


nekat melapor kepada pol 


BN tidak lagi tinggal di rumah demi menghindari diri dari 
p berpindah-pindah di 
ngan-jangi sus yan 


udah dilaporkan ke polisi, BN 
in gil niaya di 

sampai polisi menin 
ugkap suami saya," kata BN. 


ih berkeliaran, BN pun jadi cemas dengan kesel: 
naknya. 
Adapun polisi belum m 
t memerlukan ke 
memperkuat bahan p 


Ajun Tnspektur benarkan bahwa 
Rabu ada laporan kasus kekerasan dalam rumah 


oleh seseorang berinisial BN. Tertuduh, yakni HD, beh 
tangkap karen dik bel ukt 
sub La perlu diperku 


BET pada Ku Ke Sebar “TA Menjadi Kepareaan Ungga” 
utan GayeNan Pada uan eperyaar Du Manar Can Buparyna 


G5 SUPERVISORY SN 


NOGYA: 19-14 Des 2012: JAKARTA: 20-71 Des 2012 "tenrung 


Zei Bumina: 


PC Meme Sea Tea, Game 


Tucson, My SUV ! 


Visit Our Exhibitions 
Pang Dar Krn G men MELEMADI COM MI KL ADOeN ara mau MI 4 


ga ' Barua lok Jakarta 
| 4 2630 November 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


HOME & FASHION “sa 


BAZAAR 


28 NOV - 1 DES 2012 


@ Mututng Olfus Ona Pa Benituren Ganda 


Reva Downron . Tefal KRUPS cin) 


Kn BB £» 8 & 


26 METROPOLITAN KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


KII 
Bunga Bangkai Kebun Raya Bogor Mekar | | Operasional KRL Bogor Belum Normal 


Bogor, Jawa Barat, mekar sempurna, Senin (26/1) siang, de 
ngan tinggi 170 sentimeter dan diameter 76 sentimeter, Menu: BOGOR, KOMPAS — PT Ke- 
rut Dian Latifah, peneliti Amorphophallus titanum Pusat Kon- reta Api Indonesia menu 
servasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, bunga bangkai yang kan agar dalam dua hari men- 


TRO KERETA API 


mekar itu ditanam pada 2 November 2009 dan berbunga datang kereta rel listrik bisa me- 
pertama kali pada 8 Januari 2010, "Jadi, ini mekar yang kedua lintasi jalur rel antara Stasiun 
setelah fase vegetatif 12 bulan, fase umbi 9 bulan,” kata Dian, Cilebut dan Bojong Gede sehing- 


Gaty ga bisa m 
hingga Stasiun Bogor, 
APBD Kota Bekasi Naik pengoperasian kereta itu akan 
dibatasi pagi dan sore hari untuk 
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam Sidang Paripurna memberikan kesempatan perba- 
DPRD Kota Bekasi, Senin (26/1), menyatakan, anggaran be- ikan jalur rel yang longsor, 


lanja tahun 2013 sen "PT Kereta Api Indonesia (PT 


dibandingkan belanja tahun 2012, yaitu Rp 2.8 triliun, Ke- KAD sudah beberapa kali meng- Tah in 

aikan nilai terjadi karena belanja pemerintah untuk program ui coba jalur ini dan hasitnya. MA | at Ka A 
pembangunan semakin besar, APBD 2018 dirancang terdiri atas” | buik, Namun, akan tetap mc-  #lnmmaan seba 
Sa an au DE Ielts 
sung (BRO) nah dan pembuatan drainase Pa. 


£ keselamatan terjamin. Jika - PEN 


sudah baik, akan dioperasi 
Pramuka Akan Menyortir Kertas Suara Pilkada kata Wakil Menteri Perhubungan 
KPU Kota Bekasi berencana merekrut sekitar 100 anggtota ng Susantono, saat me- 
pramuka untuk menyortir kertas suara untuk Perilihan mantau proses uji coba jalur rel 
Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi. Pramuka di Cilebut, 
anggap pihak netral sehingga penyortiran surat suara untuk coba, Senin pagi, meng 
a pada 16 Desember 2012 diharapkan Munakan satu rangkaian KRL 
KPU Kota Bekasi Tubagus Fl khusus wanita yang terdiri dari 8 
(20/W), mengatakan, penyortiran surat si kereta, KRI, dua kali melintasi 
tun 3-10 Desember 2012. Anggota pramuka akan diberi honor ar yang longsor pada Rabu lalu 
yang nilainya masih dirapatkan. (BRO) dengan kecepatan 5 kilometer 
per jam. Menurut Bambang, 
Pesta Narkoba di Rumah Kontrakan perbaikan menyeluruh dua julur 
rel diperkirakan membutuhkan 
an tempat pesta narkoba waktu tiga pekan. 
erebek Unit Narkoba Polsek Karawaci di Jalan Pelem Direktur Utamu PT KAT Ig- Rangkaian kereta rel listrik khusus wanita tanpa peni ur rel di Kilometer 451500 di antara Stasiun Cilebut dan Bojong 
lurahan Cibodas, Kota Tangerang, Minggu (25/M) malam, nasius Jonan | menambahkan, Gede di Kabupaten Bogor, Ju 1, Senin (26/11) pagi, dalam rangka uji coba satu jalur rel. Diharapkan dalam 2-9 hari mendatang, rute 
Enam orang ditangkap petugas, di antaranya seorang mahasis- kendati KRL, akan kembali di- Bogor sudah dioperasikan walaupun masih dalam skala terbatas, 
wa penguruan tinggi swasta di Tangerang. Polis operasikan hingga Stasiun Bogor, 
linting ganja, 2 bungkus plastik kecil berisi bubuk kristal bening | pihakny: membatasi 
yang didu digital, alat is: pu- 


Sebuah rumah kontrakan yang dij 


iman sistem ku 


penumpang” ujarnya, ketidakser 


dan 1 gulung aluminium foil. Kepala Polsek kul 0500-0900 dan sore pukul perator mengumumkan Terkait longsor rel di antara — dibangun dari bantuan sejumlah 
saris Priyo Utomo Teguh Santoso, Senin (2/1), keenam orang 1200-2100, secara terbuka ting Stasiun Bojong Gede dan Cilebut, — negara. Dibutuhkan dana sekitar 
itu adalah IF (30), PA (20), DP (20), VD (20), Su (25), dan ZA Ketua Harian Yayasan Lem- layanan, "Mutu pelu pembatalan perjalanai Menteri BUMN Dahlan Iskan Rp 8 triliun untuk merombak 
(28), "Setelah dites urine, empat di antaranya positif menggu- baga Konsumen Indonesia Su-  rus bisa diukur oleh penumpang ada batas angka toleransi setiap mengatakan,penyebablonysordi seluruh persinyalan KRL, tetapi 


akan narkoba. Dua lainnya negatif,” kata Priya, Kepala Unit Yatmo mengatak: 
rkoba Polsek Karawaci Iptu Priyatno mengatakan, VD dan bih adil bagi konsun 
ZA langsung dipulangkan ke orangtua mereka karena tidak ikut 
berpesta narkoba. (IN) 


5 ea » 1 Transj akarta Akan Ratusan PKL Akan 
elasan Perampo . 6 Ditampung di 7 Pasar 
Berpistol Ditangkap Seger a Dibenahi 


JAKARTA, KOMPAS — Awal Pengusaha siap percantik 
Desember 2012, Taman Fatahi- — Menurut Camat Tambora Is- 
JAKARTA, KOMPAS — Apa i i isedi ip | uh harus sudah bebas dari ra-  nawa Aji, sejumlah pengusah: 
mt Sbd Tes MUI Halte Diperpanjang dan Disediakan Jalur Menyalip | eapegang to ina han da pi ami ai sa 
Direktorat Reserse Krimi 69 rembuat kawasan ini semrawut budaya di kawasan Kota Tua siap 


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI tahun 2015. Akhir dan kumuh, Mereka akan di- membantu Pemerintah Provi 


in le- selaku konsumen. Saya usul, ada bulan. 
ni bila pe- tiga hal yang diukur, yakni jum- — batas, hi 


lau gangguan lebih dari  Juar kendali PT KAT, Sementara — tak bisa segera dikerjakan karena 
da kompensasi bagi dana terbatas. (GAL/ART/MKN) 


. hakekat kaga a. merintah Provinsi DKT menam- | tampung di tujuh pusa DKI menghidupkan kembali Ko- 

rumpokan, Barang bukti yan di- Para pelaku dengan cgera membenahi layanan bus transjakarta yap 102 bu Demikian disampaikan Camat ta Tua, 

sita, antara lain, adalah 2 pucuk” menggunakan dua | agar bisa menjaring lebih banyak peminat. Halte bus Diroktur” Eksokutif Institut | Tamansari, Jakarta Barat Imron, Ta kemudian menyubut Pre 

senjata api dan 2 mobil, Ke bei: Demlisa TAminA Bae malai Studi Transportasi” Gntrans) | saat. dihubungi Senin '(2G/).  siden Direktur Jababeka SD Dar- 

kejahatan mereka, mobil, membuntuti | akan diperpanjang, membuat jalur menyalip, dan Darmaningtyas Perintah Wakil Gubernur DKI mono yang siap membersihkan 
Direktur Reserse Krimi mobil korban. menambah jumlah bus. jubernur DKI foki Basuki Tjal ima) begitu, dan mengelola air Kali Bes 


Oleh karena itu, kami sudah mu- "Pak Darmono sudah berse 
melakukan “sosialisa menyiapkan perangkat penye 
Imron. Jaan air limbah untuk member- 
Kepala Museum Jakarta Eny kan dan monjagu 
Prihantini, saat dihubungi tor- sar tetap bersih,” 
“Jika Pemerintah 
ha mau bekerja sama, persoalan ma 
tahilah beb najemen dan teknis pengel 
lima (PKL) kawasan Kali Besar a 
Imron mengatakan, masih ada kukan Jababeka. 
495 tempat kosong di tujuh pa- — Darmono sudah 


Umum Komisaris Besar Toni 
Harmanto mengatakan, kelom- Data Institute for Transpor- — Ekspansi di Koridor VI d 
pok pelaku kejahatan 'ini ter- tation and Development Policy perlukan Rp 2925 miliar untuk dingkan pengembangan 
#olong "Iengkap", "Kalau makan — bangunan,” kata Toni. CITDP), daya angkut maksimum pembangunan halte plus jalur ataupun monorel yang " 
di restoran cepat saji, ada yang Kepala Subdit Resmob Ajun | transjakarta saat ini 6600 pe- menyalip di 18 lokasi dan pe-  membutuh 

manya paket hemat, ada paket” Komisaris Besar Herry Herya- | numpang per, .Jum- lebaran jalan di hal 
lengkap, Kelompok pelaku ini wan mengatakan, 14 orang itu | lah itu akan ditingkatkan hingga Menu 
et lengkap karena — ditangkap di beberapa lokasi ter- | 40000-60000 pe per an halte dan pembuatan jalur 
kan berba- pisah dalam « akhir. | jam per arah, menyalip itu akan dimulai awal 
,ya merampok — Dua orang di antaran pel Dinas Perhubungan tahun 2013, "Arm 
musabah bang, SPBU, yujuga ken-  rupakan muntan angsota polisi | DKI Jakarta Udar Pristono, Se- Akan ada penambahan armada 
daraan bermotor," kata Toni, Se- — yang dipecat tahun 2010, nin (20/1), mengatakan, pem- — lagi sampai 600 bus, baik tunggal at di Pasar 
min (261) siang, Para pelaku adalah P alias G, B han tahap pertama di maupun gandeng Bus yang lama 1 di Pasar Pa 

Menurut Toni, kelompok ini alias Dl Prayoga, Alsi Putra, Padri | Koridor 1 (Blok M-Kota) dan tidak dipakai lagi, tetapi dip. wah Besar, 81 tem- —— Menurut dia, Darmono sudah 
juga melakukan kejahatannya ti- Gondrong, Badrus Sulam, dor VI (Dukuh Atas-Ragu- untuk bus bantu Kancil, 25 mengajak Wali Kota Lowenbung, 
dak hanya di Jaka h satu TS alias AB, TA alias IM, IN, SU Kedu tempat di Pasar Pecah Kulit, dan 
korban perampokan kelompok — alias D, Agung, PU, DK, dan WIN. 1g paling rar Gahulu," kata Darmaningtyas. | 269 tempat di Pasar Mangga Be- — Anhar, pengusaha lain yang 
ini adalah SPBU di wilayah pan- — Sembilan orung lagi masih buron. | "Halte akan diperpanjang dua Kemarin, warga yang menolak | sar, “Saya sudah sumpuikan hal memiliki lima bangunan cagar 
tura, Kerawang, Jawa Barat, di "Sampai saat ini, dari pengakuan | kali panjang halte sekarang. Ka- pembangunan enam: ini ke kantor Wali Kota Jakarta ali Besar Barat, juga 
mana korban menderita keru- para tersangka, dari kejahatan | la rang 20 meter pan- rator jalur bus trangjakarta tol dalam kota juga Barat," kata Imron. mbangun kawasan 
mereka sedikitnya telah meraup nanti bisa 40 meter de- akan ditinggikan hingga 50 sen- Balaikota DKI Jakat n dan warung kopi di se 
pelaku mengincar kasir SPBU Rp700 juta sampai Rp 800juta, | ngan beberapa pintu. Halte di- — timeter, Peninggian separator su- — menyampaikan petisi 


mereka sudah “beroperasi lebih 


PKL kerajinan keberatan —purjuny Kali Besar dengunsistem 


yang sudah pelaku ketahui rutin — kata Herey. terbuka agar tidak panas, dah dilakukan di Koridor II, III, Petisi yang diunggah Lembaga |” Obe (81), salah seorang PKL, Knockdown, 
membawa uang hasil penjual Barang bukti yang disita, an- eberangan dileng- V, VI, dan VIII Untuk koridor it 
bahan bakar minyak ke Kera- tara lain, adalah 1 pucuk pistol, 1 | 'kapi eskalator," kata Pristono, selebihnya dilakukan pada 2013. kemarin, merasa keberatan jika taran Kali Besar dengan keha 


sudah didukung 3.513 orang, Pe- | harus pindah berjualan di pasar. ”diran lapak-lapak kuliner dan 
Terintegrasi nyerahan petisi penolakan diha- |” "Yang harus dipindahkan ke n-lampion yang menarik," 
subernur DKI Jakarta Joko diri pengasuh situs changeorg g jualan kata Anbar. 
Widodo berencana membenahi — sekaligus Ketua Badan Pengurus 
ngkutan massal terintegrasi, bi Kontras, Usman Hamid, ngan Wakil Gubernur DKI Ba 
antarmoda, melainkan nga yang menolak pemba suk, beberapa waktu lalu, Anhar 
in tol mengharapkan | gelang, dan cincin itu, siap meluncurkan kembali pu- 
Sargun transportasi Ta berpendapat luhan koleksi perahu jung China 
y pembatasan lalu lintas | ra PKL penju Peodkik keilaan 
monorel, kendaraan, dan peningkatan ja- | tetap diberi tempat di ka an 
'bertabra ringan jalan, wisata Kota Tu: siap memperbaiki infrastruktur, 
baik penumpang maupui "Tidak ada satu pun dari ta- u PKL bermodal kecil,” mempermudah perizinan, mem- 
numpang! si harganya," ujarnya, i yang mendorong | seperti saya, ya bangkrut kalau buat kawasan Kota Tua aman, 
tungan ITDP, angan in Pemerintah Provinsi DKI be- pembangunan jalan tol,” kata | disuruh masuk pasar. Lagipula, nyaman, serta bebas mucet 
curi sepeda motor yang tidak api belum pernah | perpanjangan halte dan pelebar- rencana menambah 450 bus Harry Wibisono, salahsatu warga | kawasan wisata saya dan teman-teman pengu 
terjaga. Pernah juga mereka me- ditembakkan kepada korban m an jalur di satu halte sebesar Rp transjakarta, terdiri atas 300 bus yang menolak pembangunan ja- | dipisahkan dari produk kerajin- saha siap memperca tik,” kata 
rampas truk trailer berisi besi a,” katanya. (RTS) 128 miliar, tunggal dan 150 bus gandeng lan tol, (FRO/NDY) an," ujar Obe, Anhar. (W 


Sabtu untuk dise- — revolver rakitan, beberapa butir | Di halte bus trans 
peluru, 2 minibus, 1 truk trailer, 4 
kunci huruf T, 1 sepeda motor, 
in uang tunai senilai Rp 494 
juta. kan penumpang. Jalur meny: 
Mengenai senjata api, Herry | selebar 3,5 meter di setiap halte. 
mengatakan, benda berbahaya di danya jalur menyali 
tangan orang tak bertanggung mi halte, jum 
jawab itu disita polisi 
sangka IM. Dia mengaku s 
"“TRelompokiniyangda tersebut disewakan kepad 
jabatannya bengantirganti pa- — pelaku kejahatan dengan b: 
sangan, juga merampas sepeda Rp 500000 sampai Rp 1 juta. 
motor penggunajalan atau men- — "Para — pelaku — mengaku, 


reka memepet mobil korba 
pelaku lalu meramp: 


# berhenti pada satu wak- 
tu bisa bertambah, arca tunggu 
penumpang lebih luas, dan waktu 


Kemacetan di Jalan Sudirman KRIMINALITAS 


Logam Mulia Senilai Rp 2 Miliar Dicuri 


JAKARTA, KOMPAS — Herman melihat pintu pagar selama beberapa hari. Pelaku kap," kata Saiful. 
banyak 48 batangemas senilai Rp — rumah terbuka. "Gembok akhirnya tahu, kapan rumah tar- Dari tangan 
dari rumah Her- lepas dicongkel” kata Budi, get biasanya kosong. nyita barang hasil 
Jalan Semeru, Grogol, — Herman,lanjut Budi.barume- — Mariandy mengaku, sudah berupa jam tangu 
Tanjung Duren, Jakarta Barat, ngetahui emas miliknya hilang berulang-ulang mencuri di ru-  lepon seluler, 
Mingsu (25/1D), padaSenin pagi. "Oleh karenaitu, mah kosong dan berhasil. N: 
di baru melaporkan kasusnya hari mun, kali ini ia gigal. Tatertang- sudah lima ka 
" tutur Bud 
s Di tempat lain di Jakarta Ba- — satuan pengamanan Ii 
ten Ajun Komisaris Budi Set udi Perumahan Citra III, Petugas satpam yang mer 
gnya kem Pegadungan, Kalideres, terjadi rigai gerak-gerik Hariandy spon- Modus baru pencurian rumah 
api baru dilaporkan peristiwa serupa. Bedanya, si tan berteriak, "Maling! Maling”. — kosong dikembangkan empat pc- 
hari ini (Senin, 26 November). pencuri, Hariandy (92), tertang- Warga sekitar pun berdatangan. laku yang beraksi di satu bengkel 
Oleh karena itu, hari ini kami kap basah. Namun, tak seorang pun berani di Jalan Agung Utara, Sunter 


ji 
kalung, te- 
incin, dan sejum- 
lah barang lainnya, "Residivis ini 


kap basah oleh seorang petugas — rumah kosong. Jadi, mei 
kung 


sasi kejahatann 


baru mulai menyelidiki kasus Kanit Reskrim Polsek Metro masuk ke rumah Leon. Mereka Agung Jakarta Utara, Jumat lalu 
langnya ke-48 batang emas se- Kalideres Ajun Komisaris Saiful khawatir, pelaku lebih dari » 


nilai Rp2 miliar ini,” kata Budi.” Anwar, kemarin, menjelaskan, orang dan membawa senjata 
Menurut dia, peristiwa terjadi pelaku adalah residivis spesialis jam atau senjata api. 
saat rumah kosong, "Diperkira- pencuri di rumah kosong "Dia Warga hanya mengepung 
masuk ke rumah korban, Leon, mah Leon, sementara anggota 
dengan mencongkel pintu atau — Satpam lingkungan melaporku 
jendela, Senin pukul 0730," kata — kasus ini kepada polisi, 
Saiful. Pelaku yang terjebak 
Kendaraan pribadi melintas di jalur bus transjakarta saat terjadi kemacetan di Jalan Sudirman, rumah pukul 1300,” uj Sebelum beraksi, lanjut Saiful, tengah kepungan memilih diam orang” kata Kanit Reskrim Pol- 
Jakarta, Senin (26/1). Kemacetan parah yang terjadi membuat polisi melonggarkan aturan pada jalur Saat keluarga ini tibadi rumah tersangka mengamati rumah tar- didalam rumah sampai beberapa sek Metro Tanjung Priok Ajun 
bus transjakarta untuk dilewati kendaraan lain. pada hari Minggu pukul 1715, get dan lingkungan sekitarnya anggota kami datang menang- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


agar tidak dicurigai 
"Mobil diparki 

depan pa 

perti itu, pelaku yang sedang 


Kewa hebuaga 1 
dan keluarganya me 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


METROPOLIT. 


Banjir Mengintai... 


ujan lebat muk banjir. Nam 
JH Sesama sejumlah lo 

yang tinggal di bantaran sungai Bahkan, luapan air di Jalan Pos 
mulai bersiap siaga menyambut luapan imben, Jakarta Barat, telah mem-  pengeru 
air dari 13 sungai yang m jalan itu terg keb 
karta. Hingg Banjir sudah menjadi langganan di 


wal-awal musim hujan in 


pan air sungai mulai menunjukkan 
ningkatan. Daerah tergenang masih 
di sekitar bantaran sungai yang rawan 


Sampah dan eceng gondok 
memenuhi permukaan air di 
Waduk Pluit, Penjaringan, 
Jakarta Utar 
Kondisi salah s: 
pengendali bang 


sangat menyedihi 
penuh sampah dan eceng 
#ondok, waduk tersebut jug 
dipenuhi rumah-rumah warga 
yang mengokup 

waduk. 


tahun ke tahun. Tentuny: 


sif, mulai dari hulu hingga ke 


Segala hal juga harus dibenahi 


Ketika Jarak 
Tak Menjadi 


raktis, mudah dibawa, dan harga 

yang relatif lebih terjangkau menja 

beberapa kelebihan yang dimiliki 
kamera saku digital, Dibarengi fitur dan 
performa yang semakin mumpuni, bisa 
dimaklumi kalau kamera jenis ini "masih 
digandrungi, baik oleh mereka yang awam 
hingga yang profesional di bidang fotografi, 
Meski tidak mampu melahap semua kondisi 
pemotretan dengan optimal, beberapa inovasi 
berhasil membuat kamera jenis ini makin 
mampu menghadapi beberapa kend: 

Kendala yang dimaksud antara lain 
soal jarak. Ketika hendak mengabadikan 
obyek yang jaraknya jauh, kualitas gambar 
yang jernih dan tajam menjadi hal yang 
sulit didapat. Yang sering terjadi pada saat 
penggunaan zoom tinggi adalah gambar 
menjadi blur akibat guncangan, walau 
guncangannya kecil. 

Oleh karena itu, beberapa produsen 
kamera seperti Canon mencoba mengatasi 
kendalatersebutdenganfiturseperti IS (mage 
stabilizer) untuk meredam guncangan. Baru- 
baru ini, PT Datascrip sebagai distributor 
tunggal produk Canon Digital Imaging di 
Indonesia memperkenalkan PowerShot seri 
SX terbaru: PowerShot SX50 HS, PowerShot 
SX500 IS, dan PowerShot SX16O IS, yang 
telah dibekali teknologi lensa zoom teranyar 
dari Canon. 

PowerShot SXSO HS adalah kamera yang 
menggunakan sensor sensor CMOS 124 
megapiksel dan dilengkapi optical z00m SOX 
(24-1.200mm) yang bisa ditingkatkan hingga 
2400 mm dengan 100X ZoomPlus telephoto. 
Meskipun dilengkapi lensa yang powerful, 
kamera saku ini didesain dengan body yang 


ringkas dan ergonomis sehingga tetap 
nyaman digunakan. 
Sementara untuk mengatasi gambar 


yang blur, PowerShot SX50 HS dilengkapi 
tombol Zoom Framing Assist Lock yang 
bisa membantu membuat hasil foto jarak 
jauh tampak lebih tajam, meski tanpa 
menggunakan tripod. Fitur ini juga memi 
fungsi pencari untuk membantu pengguna 
menemukan subyek meskipun saat 
melakukan 200m in. 

Dengan menekan tombol Zoom Framing 
'Assist Lock, kamera ini akan secara cepat 
melakukan zoom out ketika fotografer 
menempatkan fokus pada obyek yang akan 
dibidik. Setelah itu, secara otomatis akan 
mengatur framing dengan bingkai bantuan 
yang menunjukan batas-batas posisi zoo 
sebelumnya. Setelah tombol dilepas, lensa 
akan kembali ke posisi z00m sebelumnya. 


Kendala 


Tt 

Melengkapi jajaran portofolio, PT Datascrip 
juga menawarkan PowerShot SX500 IS dan 
PowerShot SX160 IS. Kedua tipe kamera ini 
menggunakan sensor CCD 16 megapiksel. 

PowerShot SXSOO IS memiliki optical zoom 
30X (24 -720mm), sedangkan PowerShotSX160 
IS dilengkapi optical 200m 16X (28 - 48mm). 
Dengan lensa tersebut, pengguna dapat dengan 
mudah memotret di ruangan sempit maupun 
untuk membidik obyek dengan jarak yang jauh. 

Ketika fotografer melakukan zoom maksimal 
untuk mengabadikan obyek yang sangat jauh, 
menjadi tantangan tersendiri karena rentang 
obyek yang ada pada frame kamera begitu 
ketat. Sedikit saja goyang, pengguna tidak 
mendapatkan obyek yang diinginkan. 

Dengan menekan tombol Zoom Assist 
“Seek pada PowerShot SX500 IS, kamera secara 
otomatis melakukan 200m out ketika fotografer 
menempatkan fokus pada obyek yang akan 
dibidik. Ini sangat membantu fotografer untuk 
membidik obyek yang sangat jauh. 

Kestabilan menjadi hal yang penting 
ketika melakukan zooming untuk pengambilan 
gambar dalam jarak yang sangat jauh. Teknologi 
Intelligent IS telah ditanamkan pada PowerShot 
8X500 IS dan PowerShot SXI6O IS sehingga 
sangat membantu pengguna untuk membidik 
Jarak yangsangatjauh tanpa masalah guncangan. 
"Teknologi ini mampu mendeteksi posisi 200m 
dan jarak pengambilan secara akurat sehingga 
gambar yang dihasilkan pun tampak tajam. 

Untuk mendukung performa, PowerShot 
SX500 IS dan PowerShot SXI6O IS 
menggunakan prosesor gambar DIGIC 4. 
Dengan penyempurnaan pada algoritma AF 
(Auto Focus), kedua kamera ini menjadi lebih 
cepat dalam melakukan autofokus pada obyek 
foto. 

Menariknya, kedua kamera ini tidak hanya 
sekedar untuk fotografi. Dengan kekuatan 
prosesor gambar DIGIC 4, pengguna dapat 
merekam video dengan kualitas resolusi HD. 
Selain itu, PowerShot SXS00 IS dan PowerShot 
SX160 IS sudah dilengkapi mikrofon stereo 
'untuk mendapatkan hasil suara yangjernih. 

“Dengan kemampuan 200m yang luar biasa, 
menjadikan PowerShot SX50 HS, PowerShot 
SXS00 IS, dan PowerShot SX160 IS pilihan 
tepat bagi para fotografer yang ingin membidik 
obyek dalam rentang jarak yang jauh, tetapi 
dengan kualitas gambar yang tajam serta bodi 
yang ringkas dan nyaman menggunakannya,” 
War Direktur Divisi Canon PT Datascrip Merry 
Harun. (IKLAN/ASPJ 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


sungguh 
an permukiman penduduk 
di hulu sampai ban 


buruk warga membuang 
sampah sembarang 
ntah pusat hingga daerah 


keras mengupayakan 
Sebab, banjir sudah 


mengintai 


ngguh, mulai 


hentikan 


ke sungai, 


arannya harus 


(WISNU WIDIANTORO) 


Suasana pengung- 
Sian warga IT 001 RW 
m Bintaro, 


ga mengungsi 
akibat rumah merek: 
terendam banjir, Jumat 
23/) 


Al 


Warga di permukim 
Kedoya, tak luput tergenang b 
permukim 

Pesanggrah 


n, Jakarta, Jumat (2/1). 


Petugas Dinus Pen 
run Kota Tang 

n pelatihan kepada 
ng Tengah 


Canon 


Delighting You Always 


PewerShot 


GREAT SHOT TVERY 


POWER 


ZO 


"RwerShor 
SX500 IS 


Tampil mungil dengan 30x optical zoom, 
memotret jarakjauh menjadi sangat mudah, 
gambar tetap tajam dan sempurna. 


Negate 1D Ost t ya 


peng Hingga 
perganuon Harta 


(0217 2922 6000 


otarapat2oe1 | “Okta Ea nd Suman 31270 Ta ITEM 
Sa ia M.A na sn 
is Mending Lerwkng Toha DA Berg Ke ap) 219 AIA 


KANAN Cam: 1 Kya Bk bung kta, BA A90 A.M Hasan May Boa Sean 
Madan REI NON AS1A63 Pekanbaru SI BSK, 6012 dang (73) PGA, PERSI Me an ma, 
lagi basa el “ai Segar 2 A Oemenanga No 35 kata Sean 


epbarg 11 72M Buang B2) IIS 22753“ Ska FI OA“ Blhpnan (7) 
R22 S9 Maka AN AS21 1752 «Murad 1) MS 


t: 
28 KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


OLAHRAGA 


VARIA OLAHRAGA Pelita Jaya Kalahkan Caesar 


Gelar Juara Dunia Tinju Pertama China 


Xiong Zhao Zhong mempersembahkan gelar juara dunia tinju 
untuk pertama kalinya dalam sejarah olahraga China. Petinju 
yang lahir di Provinsi Kungmin dan berusia 30 tahun itu 
menyabet gelar juara dunia k imuk atau jerami (mini 
mumweight) badan tinju dunia WBC, Sabtu @A/ID, pada per 
tandingan yang digelar di kampung ya. Dalam per 
las yang lowong itu, Xiong (rekor 
bertanding 20-4-1) menang atas petinju Meksiko, Javier Mart 
neg Resendiz, melalui keputusan juri. Dari tiga juri yang bertu 
gas, Hubert Minn (Amerika Serikat) memberi angka 16-14, 
) 116-112, dan Noppharat Sricharoen 
ind) M9-110 untuk kemenangan petinju asal Negeri T 
ra dunia, Xiong 
sudah menerima tantangan untuk tahun 2013. yaitu meni 
hudapi petinju Filipina, Denver Cuello, FIGHTNEWS/MHD) 


penjagaan pemain 


laga NBL, 
Indonesia 
2012-2013 di GOR 


TB Adhi Juarai Speed Offroad Seri Terakhir 


Olfioarder TB Adhi di 
kolima atau seri te 
MT Spe 
SIN mi 
2012 di ke 


or Adi Indiarto memenangi seri 
hir Kejuaraan GT Radial Savero Komodo 
1 Offroad di Sirkuit Harvest City. Bogor, Minggu 
am, Dengan hi di juara musim 
enam silinder karena selalu menang sejak seri 
n yang licin dan becek, 
mobil Jeep Cherokee untuk me 
pat di etape pet keempat d 
menit 38,1 detik, Di kelas dk Moh Igbal menga- 
lahkan juara bertal Teguh. Namun, Rio menjadi juara 
musim ini karena memenangi seri pc 
empat. A Judiarto, Ketua IMI DKI 


KONI Butuh Suntikan Dana 


Lomba Tiga Jenis Perahu di Sungai Musi Fungsi KONI dan KOI Masih Tumpang Tindih 


onal, kano, dan rafting Musi Triboatton JAKARTA, KOMPAS — Komite Olahraga Nasional paksa urunan untuk memi dak perlu dilakukan, Masalah d 
di Kabupaten Empat Lawang, Selatan, Saji dan listrik” katanya. na menunjukkan ketidakberd 


Lomba perahu tradis 
2012 din 


Penghargaan atlet 
Secara Ket 


Umum 


nin (26/M). Lomba diikuti 10 tim dalam negeri dan luar Indonesia meminta kewenangan mereka dalam Revisi UU, dikata yaan pengurus KONI dan px KONI Tono Suratman menje 
erasal mengelola anggaran dikembalikan dengan revisi - urus induk organisasi olahra laskan, mulai tahun 2012, KONT 

Ne Na aa anna Fi dan Komite Olimpi dalam mencari sumber memberikan penghangian 

Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, (KOID) tidak ti lain dari pemerintah. ej let berprestasi yang di- 


Hilangnya kewenangan mengelola anggaran KONI seb 
menyebabkan KONI kesulitan 


ek, Jepan 
dan Belanda, Secara kese 


pengharga 


sekitar 500 kilometer, Menurut G tamu kali, atlet yang 
din, Musi Triboattor di dunia yang Ketua Bidang Mobilisasi baru diganti setelah selesai me- nerima adalah semua 
diadakan di sungai dan mel n perahu. Hari lakukan ke tampil di Olimpiade London 
pertama lomba menempuh jarak 42 kilometer di kategori river in (6/1), meng: an, akibat UU 2012. Namun, Tono belum bcr 
boat race, Lomba ini dimenangi tiga tim asal Indonesia, yai sesuai Undang-Un- SKN tersebut, KONI tidak mak- sedia menyebutkan nilai peng- 


Sumsel 2, tumnsel 1, (BAY) Tahun 2005 ten ingkatkan pres- antara fungsi KONI dun KOI, hargaan yang diberikan. 
tang Sistem Keol Indonesia. KONI “Persoalan ini akan digaungka Frite mengutarakan, tidak adi 
sional (SKN), KONI bul n dana iya memberikan penghar- 


tuan kerja sehingga tidak men- biayal operasior 
dapat dana dari Ari Pen- KONI membutuhkan Rp Ll n 
dupatan dan Belanja Negara liar untuk gaji karya 
(APBN), Anggaran untuk KONI jumlahnya 88 orang dan men 
bersifat reimburse, artinya uang — bayar listrik. Pengurus KONI te 


m untuk atlet berprestasi 
mun, atlet jangan hanya meng 
ndalkan penghargaan, Atlet ha 
rus memiliki keterampilan diluar 


da proses, sed 

berorientasi pad 

pencairan dana 
mbat, 


TINJU 
PP Pertina Inginkan Pelatnas Jangka Panjang 


JAKARTA, — KOMPAS 
Persatuan 

meng 
ar para petinju kategori muda 


berlugadi Kejuaraan Duni 
Yunior di Armer 

ber-8 Desember 2012. 

Ik 1 Oktober 2012 Ronny Sisgarlaki, anggota ko- 
diisi oleh 200 persen jumlah atlet misi teknik PP Pertina, mengata: 
ye berlaga pada SEA Asia Tenggara, juga untuk mem- — kan, dalam setahun para petinju 
Games 2013, Untuk langkah awal diri menjelang ke- muda membutuhkan 25 kali ber- 
PP Pertina telah memanggil 28 mn tahunan Piala Presiden, tanding untuk peroleh 
yar uda pe- petinju, terd Onganisasi, kata Mart pengalaman berkompetisi. Ke 
yang berlaga dan 12 putri irimkan iga im ikutsert petinju muda di 
is Jenderal PP berprestasi di olimpiade, Butuh Lebih Ik dalam kejuaraan tinju Piala Pre- ber n memberikan 
Martinez dos waktu untuk mempersi: laskan, PP Pertina mengi siden 2018, termasuk satu tim — tambahan bekal bagi merek: 
, Senin (26/M), menga- nya," kata Martinez, agar ke-28 petinju itu tetap ber- petinju muda yang kini tengah KT 


1 Satlak Primu 
pelatnas yang ber- 


inju 


Peserta Musi Tribostton 2012 mulai mendayung di lol 
di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Pendopo Barat, 
Jatan, Senin (2G/AD, 


si start 
upaten 
sebagai 


jang yang di 

Olim- 
iro 2016 men- 
petinju muda 


agarpa 
um pembi: 


tinju Indonesia: 


10 ticket yang tersi: 


seperti dikut 


Redknapp Ingin Boyong David Beckham 


ara , 
Ketua Baru Diharapkan 
Naa dna demang JAKARTA, KOMPAS — Ketum bia obi banyak meniti t 
The Star, Selasa (26/1. (OTW) pertal meniny mampuan mereka, 5 6 Desember 2012, Grand Hyatt Hotel, Jakarta, Indonesia 
Indonesia di turnamen is senior seperti dii Ritel, Hospitality (Horeca), Layanan Keuangan, Media Online, Pemerintah, dan sektor Penerbangan yang. 


« k $ Pa - - - 
aa Aktif Jaring Sponsor Event bisnis internet 
ya sudah punya banyak teman di sini, Mereka umum baru PP Pelti, M: amen di luar negeri untuk m 
kan jumlah kompetisi tenis d Selain itu, Elbert juga berharap 
Ingin mengembangkan keberadaan online mereka di kawasan ini, 


di Jepang, sebelumny idi direktur TENIS 
nawaran baru dengan kerja sama selama empat tahun, yang l h USUS I nd n S ia 
pergi. Itulah pertimbangan saya," kata Park, Wi bisamem- ningkatkan peringkat dan ke- 
dalam negeri maupun partisipasi ada lebih banyak pelatih untuk Bergabunglah bersama kami dalam sebuah Platform Strategi bagi para profesional bisnis dari sektor 
Industry experts dan pembicara utama antara lain: 


Pelatih baru Gueens Park Rangers, Harry Redknapp, berke- 
inginan memboyot ional Inggris, David 
Beckham, Redknapp menil n masih kompetitif dan 


kan aktif menjaring sponsor 
uk memajukan para petenis 
donesia. 


bisu membantu timnya untuk lebih kompetitif di Liga Inggris Hal itu disampaikan tiga pe- 
Beckham sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan OPR tenis nasional,” Christopher is 
Rungkat, Elbert Sie, dan David namendi dalam 
ebelumnya, Redknapp pet “Agung Susanto, serta pelatih te-  katyunior maupun sei 


tersebut pada aw: nis Bo yan konsistensi keiku 


onin pula der 


(26/1), Maman terpilih meng-  sertaan petenis Indonesia dalam 

gantikan Martina Widjaja, untuk turnamen internasional, "Potensi 

periode 2012-2017, dalam mu- kita untuk maju sangat besar," Ba Tn 
ah nasional di Manado, ungkapny Da Dl 


PGN International 


untuk mengejar pering- Dari turnamen tenis PG 
kat internasional. Untuk menge- — ternational di Gelora Bung 


tengah bernegosiasi. (OTW) 


ital, Cloud & Perniagaan, Media Sosial, 


Ai lukan berbagai is tunggal Inovasi dan Aplikasi Mobile 
Nadal Hadiri Jumpa Pers materi, putra Indonesia lolos ke babak 
 Inin-ain. Untuk sa- utama, yaitu Indra Dattarkan ir Anda dan tah kesempatan memenangkan 
tidak gampang men- fandi Hendraw: smartphone Nokia! 
cari sponsor. Mudah-mudahan — costa, Ekky Hamyah, PESAN SEKARANG 


dengan uda ketua baru ini akan  Ariesto Soemarno, Untuk mengktaim diskon 1016 Anda, cantumkan kodo 
lebih mudah lagi bagi para pe- — Sementara wil? card untuk (promosi ZTLP saat memesan. 
main untuk mencapai target me- putra diberikan kepada Wisnu (DEWI Oetarhan sekarang dan dapatkan harga penawaran 
reka," ungkap Christo, Adi Nugroho, R Tg porael Anda 


nda pola OI dngan kamera di emanphora Anda 


Petenis andalan Indonesia itu ra, Armando C Sc tel apaan n 


juga mengharapkan pembinaan Widianto. 

petenis Indonesia di generasi pe- Di tunggal putri, 
is lebih diintensifk: 
sendiri generasi di 
ing masih belum 
Gap-nya masih luma- utama. Sementara wild card di- 
yan jauh. Saya berharap keko m kepada Deria Nur Haliza, 


N 
Nokia (Tk 
an ibn tanya amp Kakan Rata tie: DOB) vera s5 
Sudah diatas juga bia labih mai ina. dan Vita Taher S: @ isa inantet 
2 


BETA Dakun meri amurphona Anda dapat menga dan 

uryaning- "memperoleh Buaran usus 8 ts wablami — wwwterapm.conVitermetahowndekom 
petenis .mwotarapan cotaretanowendotoen talstan 
kada vovebr ZTUP Lotuk mendapatkan harga Old 


tuny, 


pesociat tpoo0o1s Dewngoan Sekar sera gran 


Isa yang lolos kualifikasi ke bab: 


lagi, ujar Christo, Kunnny 


Elbert pun sangat mengharap- 
Rafael Nadal, petenis Spanyol, mengi kan pengurus baru bisa men- 
dalam acara "Champions Drink Respons jaring lebih banyak sponsor se- 


diselenggarakan Be M), di Sitges, Spanyol. “gg para Ti nis Indone 


Senin (26/ 
mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


OLAHRAGA 


Penjaga gawang tim Laos, Sengphachan Bounthisanh, menghalau bola tendangan kapten tim Indonesia, Bambang Pamungkas (kiri, dalam laga Piala Suaiki AFF 2012 di 
SA. Pertandingan berakhir imbang der 


Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu C 


Kabar Endra Tebar Semangat “5: 


Singapura Waspadai Semangat Pantang Menyerah Tim Indonesia 


KUALA LUMPUR, KOMPAS 
mewaspadai semangat pem: 


serangan balik cepat melalui um: 


In Indonesia yang Stan 
setelah dua kali Lini pertahanan Indonesia 
akan kehilangan bek tengah Han- 
di Ramdhan, yang kambuh ce 
1) lalu. (era otot paha kirinya. Posisinya 
kemungkinan diisi” Michrudin 
Valentino Telaubun, atau Ra 
Indonesia dipastikan tampil "Tentu, kabar baik ini me-  phacl Maimo, Jika Raphac di 
dengan motivasi tingi saat me- — nambah motivasi untuk tampil geser ke tengah, bek kanan akan 
lawan Singapura tabu (28/11) be- lebih baik dan menang melawan — ditempati oleh Nopendi yang ti 
sok demi tiga poin, Pada Minggu Singapura” ujar pemain sayap dak dimainkan melawan Lao: 
lalu Indonesia hanya meraih sa- kanan Andik Vermansah kepada“ “(Kondisi) Ilandi masih” 70 
tu poin hasil seri 22 dengan wartawan KompasAgung Setya- persen, (Jhonny) Van Beukering 
Laos, sedan 


makan skor 


bangkit meny 
tertinggal dari Laos dalam Grup B Piala Suzuki AFF 


2012 hari Minggu ( 


an Singapura me- hadi dari Kuala Lumpur, Ma- 70 persen, Untuk lini belakang 


rebut tigu angka setelah menang — laysia, Senin, karena Handi cederu, ada Fach: 
3-0 atas tuan rumah Malaysia Untuk melepaskan ketegang- — rudin dan Valentino, Sekarang 
Motivasi "Garuda" untuk me- an, pemain dibebaskan oleh ma- — tinggal melihat mana terbaik dari 


kedua Grup B  najer tim Habil Marati untuk mereka, Apukah Raphacl bisu di 
D12 menguat keluar dari hotel, pagi hingga sore mainkan di tengah, itu alternatif 


nang pada Ia 
Piala Suzuki AFF 


setelah General Coordinator Fe- hari, Mayoritas pemain lalu me- — juga, Saya melihat Raphael main 
derasi Sepak Bola ASEAN (APE) nuju pusat kota Kuala Lumpur bagus kemarin, bisa naik turun 
Tin Aung mengonfirmasi hu- — setelah berlatih pagi, membantu serangan,” ujar Pe 
kuman kartu merah kiper Endra Dari evaluasi laga versus Laos, latih Indonesia Nil Maizar 


Prasetya yang hanya untuk satu celah di pertahanan Indonesia —— Nil menilai Singapura punya 
laga. Tin Aung menjelaskan, kar- sukses dikuak para penyerang 
tu merah Endra bukan karena — Laos Timusuhan Pelatih Kokichi n 


Kimura itu dua kali melancarkan gol Singapura ke gawang Malay 


gelandangegelandang bagus de 


an umpansumpan akurat, Dua 


pelanggaran berat. 


Para pendukung Malaysia menghadang bus rombongan tim nasional Malaysia yang akan 
meninggalkan Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (25/1) malam. Mereka 
kecewa terhadap Pelatih Krishnasamy Rajagobal setelah Malaysia kalah dari Singapura, 0-3, 


Menatap Semifinal T 


BANGKOK, SENIN — Dengan 21, pada | 
sutu kemenangan lagi, saat me- ini memimpin klasemen semen- — menurunkan tim lapis kedua, La- 
lawan Myanmar di Grup A Piala tara Grup A. Dua tim lain, gx nanti tidak mudah bagi kami 
Suzuki AFF 2012 di Stadion  Victnam dan Myanmar, bermain dan kami harus bermain dengan 
Rajamangala, Bangkok, Selasa imbang Il, Selain “Thailand level dan kekuatan sama, seperti 
(29/1) malam, Thailand lolos ke versus Myanmar, Selasa ini, Vi- saat melawan Filipina,” katanya. 
semifinal. Namun, Pelatih Tha-  ctnam menghadapi Filipina ya Dari sejarah pertemuan kedua 
iland Wintried Sehafer harus me- butuh kemenangan agar tak ter- — tim, Thailand mencatat hasil ku 
mutar otak karena ada kemung- singkir. rang begitu b: melawan 
kinan tak bisa menurunkan "jen- Jika Datsakom tidak bisa tam- — Myanmar di Piala AFE Myanmar 
deral” lini tengah, Datsakorm pil, Sehafer kemungkinan bakal menahan Thailand, Isl, pada 
Thonglao. menunjuk Sumanya Purisai yang 1998, 2004, dan 2007, Thailand 
Datsakorn, gelandang berusia” menggantikan Datsakomn ketika — menang sekali, 3-1, tahun 2000. 
28 tahun yang pernah tampil sang”jenderal" ditarik keluarpa- —— Schafer menggarisbawahi, kini 
sebagai pemain pinjaman di klub da laga melawan Filipina jurang perbedaan antara keku- 
Jerman, Kaiserslautern, cedera cedera. Tugas Sumanya, mere- atan tim-tim raksasa tradisional 
pangkal paha saat melawan — dam gelandang Myanmar berusia dan tim-tim lebih ringan di Asi 
Filipina pada laga perdana,Sabtu 20 tahun, Kyi Lin, yang trenggi- Tenggara menipis. Ia menunjuk 
lalu, Absennya Datsakorn, diakui nas suat menahan Victnam, Il.” pada kemenangan Singapura, 
Sehafer yang asli Jerman itu,” Melawan Myanmar, Sehafer 3-0, atas Malaysia 
merupakan — pukulan bagi kemungkinan akun mengubah 2-2 Indonesia vs Laos, 
Thailand. taktik dengan menductkan ujung “Sepak bola di Asia Tenggara 
Datsakorn playmaher kami — tombak PipobOn-moyangsudah tidak mudah. Level tim nasional 
dan saya berharap dia bisatampil — kembali fit atau Sompong Soleb kini suma” ujar pelatih yang 
(melawan Myanmar),” ujar Scha- membawa Kamerun juara Afrika 
fr, "Dia masih terus menjalan 2002 itu, "Ini sesuatu yang harus 


anpa ” Jenderal” 


perdana dan saat ngat bagus dan tak mungkin saya 


dengan Teerasil Dangda, 


Tidak ada tim lemah 


terapi, Besok (Selasa ini), dia disambut gembira, Kini, semua 
akan diperiksa dokter dan lalu — Soal Myanmar, seperti sikap- — tergantung kita untuk mengejar 
kami akan memutuskan (apakah nya menjelang melawan Filipina, level Korea Selatan dan Jepang” 


tampil atau tidak), Sehafer tidak mau meremehkan (AEESUZUKIZCUPCOM, 
Thailand, memukul Filipina, mereka, "Myanmar tim yang sa- ESPNSTAR.COM/SAM) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ga keseimbangan permainan. mulih 
Kita hurus bermain lebih baik — dua hari. Pelatih asal Serbia itu 
daripada saat melawan Laos Dari ingin para pemainnya bu 


situ semangat berjuang sampai — Mustafic menilai Indonesia ujar Ti 
akhir pertandingan. Kondisi fisik — sebenarnya bisa menang atas La 
pemain juga bagus kurena tampil os jika tampil dengan keperca: 


an dun menciptakan tiga peluang yang tak diunggulkan tampil tar: bery 

ujar Nil pa beban 
Semangat pantang menyerah dingan, Indonesia selalu » 
pemain Indonesia itu menjadi ancam, tetapi kurang tenang, 


TIKET PERTUNJUKAN INCANTO 


Hujan Pembawa 
Kabar Gembira 


I ria paruh baya berjas rapi itu memasuki lobi hotel sambil 


menarik koper hitam. Langkahnya terhenti suat war- 
tawan senior Singapura, Dan Guen Chin, yang hendak 
keluar hotel, menyapa. Mereka mengobrol akrab, Di sela ob- 
rolan, Guen Chin menanyakan status kiper Indonesia, Endra 
Prasetya, setelah menerima kartu merah saat melawan Luos, 
Pria bernama Tin Aung yang menjabat General Coordinator 
Federasi Sepak Bola ASEAN (AFP) itu mengonfirmasi bahwa 
Endra han 
suat Indonesia melawan Singapura pada 


kan menjalani hukuman satu pertandingan, yaitu 
bu petang, 

Kabar baik bagi skuad "Garuda" pada Senin (26/11) peta 
ito seiring guyuran hujan lebat di luar hotel yang menghapus 
udara gerah di Kuala Lumpur, Kekalutan yang merebak di tim 
Indonesia karena mengira Endra bakal absen selama turnamen 
Piala AFF 2012 menguap seketika. Kekhawatiran itu berawal 
dari interpretasi manajemen tim nasional Indonesia terhadap 
Pasal 15 Ayat 154 Peraturan Turnamen Piala AFF 201: 

Peraturan yang berbunyi "Suspension from red card ofences 
'and double yellow card in two (2) different matches will be in 
orce Ihroughout dhe tournament? itu diinterpretasi pemain yang 
terkena kartu merah langsung, tak bisa dimainkan hingga akhir 
turnamen, Penufsiran itu juga disampaikan manajer tim In. 
donesia, Habil Marati, dan Staf Ahli Sekretaris Jenderal PSSI 
Bidang Hubungan Internasional Rudolf Yesuyas 

Interpretasi bahwa Endra tidak akan bisa tampil lagi se 
panjang Piala AFF 2012 juga telah menyebar di kulangan 
pemain Indonesia, pula Pelatih Nil Maizar 

Informasi yang diterima pada Senin siang itu m 
diskusi di kalangan wartawan hingga Dan Guen Chin ya 
ramah itu bergabung. Wartawan senior itu menilai tidak mung: 
kin Endra tidak bisa dimainkan sepanjang turnamen karena 

n wartan 


Aa se 


deni n Indonesia. 
h itu pun berkembang. War 


an lalu menghubungi Media Officer AFF Dennis Kumaran 


h langsung sependap: 


untuk memastikan status Endra. Kumaran menegaskan, Endra 
tidak bisa tampil dalam laga berikutnya melawan Singapura, 
Jika pelanggaran dini wa ke Komite Disiplin 
Piala AFF, hukumannya bisu bertambah, 


berat dan dil 


sia pada babak pertama berawal — perhatian Pelatih Singapura Ra: Saat ini yang pasti kiper Indonesia tidak bisa tampil dalam 
dari umpan jarak jauh yang jitu, — dojko Avramovic. Pemain muda pertandingan berikutnya, Jika tidak ada hukuman tambahan, 
Peran gelandung senior Mustufic Indonesia memiliki fisik bagus dia bisa tampil lagi pada pertandingan berikutnya melawan 

1 dinilai vital men- — sehingga dia memfokuskan pc Malaysia," ujar Kumaran, Mulai ada titik cerah. 


fisik pemain dalam jeda Kepastian hukuman itu dikuatkan oleh Tin Aung yang se 
cara kebetulan bertemu di lobi hotel tempat tim Grup B Piala 
ar dan Suzuki AFF uskan, Endra masih bi 
n pertama itu kita siap menghadapi permainan ag: pil lagi di Piala AFF setelah menjalani larangan sekali 
pelajaran berharga, resif Indonesia, pil. “Sepertinya Anda salah menginterpretasi peraturan itu, 

Aung saat dikonfirmasi mengenai interprotasi Pasal 15 
Ayat 154 Peraturan Turnamen Piala AFF 2012. 

Mengenai potensi tambahan hukuman lebih dari satu partai, 
"Tin Aung menegaskan, pelanggaran Endra tidak serius "Ttu 
ntung pada bagaimana insiden itu terjadi, Dalam kasus 
wang Indonesia, (hukumannya) hanya satu pcr 


nenginap, Ta mene 


1 akhir pertanding-  yaan diri tinggi, Laos sebagai tim 


n menikmati pertan peng 
4 tandingan," ujar Tin Aung diiringi senyum ramah, 
(AGUNG SETYAHADI, dari Kuala Lumpur Malaysia) 


is antara realita dan khayalan di Incanto”, spektakuler magis di Resorts World” Sent 
n 50 pemain internasional yang dipimpin oleh Joe Labero, ilusionis terkenal dan telah tiga 


kali menerima Penghargaan Merlin, Incanto adalah kombinasi energi tinggi antara akrobat ilusi-kematian yang 
menantang dan tidak pernah dilihat sebelumnya di Singapura, gemuruh suara, tarian dinamis dan kostum sert. 


pengaturan yang me nlikan pengalaman yang tak terlupakan bagi seluruh keluarga. 


2H1M PAKET INCANTO 


5520 Dony 


), tidak termasuk SGD3 SISTIC » Kamar Deluxe hanya di Hard Rock Hc gapore 


55 Arang 


Tiket Incanto (Ka 
Hotel Michael” / Eguarius Hotel" atau kamar deluxe 
Family hanya di Festive Hotel" dengan pagi 


» Tiket Incanto (Kategori 4), tidak termasuk SGD3 SISTIC 


Pesan sekarang juga melalui agen perjalanan anda atau kunjungi 
www.rwsentosa.com untuk paket-paket lainnya! 


AVIA TOUR (02 BAYU BUANA TRAVEL (021) 2250 9999 « BLUESKY TOUR (021) 390 2929 « DWIDAYA TOUR (0: 
» GOLDEN RAMA, 


1 3131 « SMAILING TOUR (021) 29220000 « PANORAMA TOURS (021) 2556 5555 « PANEN TOUR (C 
& TX TRAVEL (021) 380 0199 « WITA TOUR (021) 291 2338 


Kesti Jitu 


KP buneak 


SINGAPORE 


mrloperkoran @ 


30 


OLAHRAGA 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


FORMULA SATU 


Si Tangguh yang 
Pantang Menyerah 


H1 yaingn menjadi juara du 
Site aa ant Kata Sebaian Vote saat mulai 


menekuni balap mobil formula pada usia 15 tahun. 
pebalap kelahiran Feppenhcim, Jerman, 3 Juli 
1987, itu terwujud, Vettel bukan hanya menjadi juara dunia 
Formula Sat pi juga menyamai penca 

Minggu (25/1) di Sirkuit Interlagos, Brasil, Sehumacher 
orang pertama yang dipeluk Vettel setelah dia dipastikan m 
rebut gelar juara dunia PI untuk ketiga kali berturut-turut. 


Ki 


cara beruntun. Juan Manuel Fungio dari 

mencetak hattriek itu pada u 

Sehumacher mencetak pres- 
3 tahun, Kini, Vettel 
, sekaligus termuda, yang tiga kali jadi 
di usia 25 tahun 146 hari, pada kurun 2010-2012. 

Bagi Vott ngan pada musim memuaskan, 
sekaligus menguras emosinya. Dibandingkan gelar musim 2011 
yang sangat mudah direbutnya, gelar musim 2012 harus direbut 
dengan keringat, rasa frustrasi, dan air mata. 

Dengan mobil yang belum terlalu siap di awal 2012, Vettel 
tampil buruk di paruh pertama musim, Dari 10 seri, Vottel hanya 
sekali menjadi juara dan sekali naik podium di urutan ketiga 

Namun, Vettel dan Tim Red Bull pantang menyerah. Mereka 
1g memberikan masukan dan terus menyempurnakan mobil, 
daan berbalik bagi Vettcl di Singapura saat dirinya kembali 
tampil sebagai obali menjadi pemenang di tiga 
seri berikut 


Vettel teruji di seri Abu Dhabi saat start paling 
pi terus berjuang hingga finis di posisi ketig 
Vettel kembali terbukti tahan banting di Brasil, saat tercecer 
belakang karena kecelakaan dan mam- 
nis keenam dun memastikan ge 
Vettel menjadi tangguh karena tertempa kompetisi sejak usia 
delapan tahun di karting yunior, Pada usia 17 tahun, Vettel 
rai Formula BMW Jerman, lalu meningkat ke P3 

series di tahun berikutnya, Pebalap Jerman itu mu 
FI pada duni 

ki r untuk tidak pernah 
h tertinggal saat start, tetapi saya akan terus 
ris finis,” kata Vettel ECA) 


SEBASTIAN VETTEL 
“Lahir: 
Hepoenhoim, Jerman, 3 Jul 1987 
saan: Jerman 
lah Balapan: 103 
ra: 3 (2010, 2011, 2012) 
» Kemenangan: 26 
Podium: 26 
“Pole Position": 36 
1Balapan Pertama: 2007 Grand Prix AS. 
Ikemenangan Pertama: 2008 Grand Pri Itala 


Sumber WWpota 


Vettel Raih Gelar Ketiga 


Pertarungan Penuh Drama di Seri Terakhir 


SAO PAULO, MINGGU — Sebastian Vettel segera 
memeluk Michael Schumacher dan semua rekannya 
begitu melintasi finis di Sirkuit Interlagos, Brasil, 
Minggu (25/11). Meskipun finis keenam, Vettel (25) 
berhasil meraih gelar juara dunia Formula Satu 
untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. 


Vettel bahkan menjadi pe 
termudi 
tersebut, 
dari perjuangan panjang saya 
tim Red Bull sejak 
ini, Setiap seri, kami 


start, Mobiinya tersenggol mobil 
Bruno 
menghadap be 
cecer di 
Alonso 
kedela 
posisi keemj 
sorak, sem 
terdi 
Duo tim Me 


ntara kru Red Bull 


aren, Lawis Ha- 
ion dan Jenson Button, me- 
mimpin di depan, diikuti Nico 
Hulkenberg dan Alonso, Vettel 
yang tidak mau menyerah lang- 


Vettel menjadi juara dunia de- 
ngan 281 poin atau tigu poin d 
atas Fernando Alonso sebagai ri- 


val terdekatnya. 


sung bangkit untuk mengejar, 
ttel tak siassia karer 


n masuk ke pit 
pada pu untuk mer 
ganti ban dengan jenis medium. 
5, hujan turun 


kru timnya belum siap sehing 
posisinya melorot lagi ke urutan 


comunikasi de- 
benar untuk mendapatkar 
strategi tim," kata Vettel 

Suat Vottel sial, Alonso justru 
diuntungkan dengan tabrak 
tra Hamilton dan Hulkenberg 
di posisi terdepan, Saat mera 
suki tikungan, Hulkenberg tidak 
dapat mengendalikan ban bela- 


ang k 
m ban kiri depan Han 
Hamilton keluar dari lomba dun 
Hulkenbeng dihukum 12 detik, 
Alonso naik dari posisi kol 
ke posisi ketiga. Atas perintah tim: 
Ferrari, Felipe Massa—rel 
tim Alonso: berada di urut- 
an kedua memelankan mobil dan 
membiarkan Alonso merebut po- 
si kedua, Namun, Alonso gagal 
mengejar Button di uru 
depan, yang terpaut 20 detik d 
rinya, Di sisi lain, Vettel naik ke 
posisi ketujuh, 
Pada kondisi ini, Vettel sebe 


Pebalap Med Bul, 
Sebastian Vettel 
(bertopi) dari 
Jerman, bersama 
tim 


untuk ketiga kali 


berturu 


age 
Sao Paulo, Brasil, 
Minggu (25/1), 
yang merupakan 
seri terakhir 


ba di urutan 
keenam. 


rekan senega 
Sampai finis, 
depan, Alonso di urut 


enam. “Saya su 
yang terbaik. Mob 


rebut podium," ka 
ngan wajah sedih, 
(APE/BRC/AUTOSPORT/ECA) 


NY YuasAa 
Memai 


TINJU 


Pertarungan 


bergegas wu 
W pusat 

uuma di Centro Me- 
an Juan, Pu - 
Jasa (20/11) dini 
tempat. Di sana, put 
yanganny: 
tengah ber 


ual, Dunia tinju dan 
penggemar Camaeho berduka. 


Bengal 
Mector Luis Camacho 
mama lengkapnya, Lahir di 
amon, Puerto Riko, 50 tahu 
Dia baru berusia tiga 
ketika Maria, ya 
i sang suami, memu: 
membawa Camacho da 
perempu: 
grasi ke New York, Harlem Ti- 
mur atau El Barrio m 


minta tim dokter melepas 

itu. Ini adalah bentuk 

kasih Mar 
Na 


n kehidupan keras 1 
Timur, Perang antangeng, per, 
hian, peredaran obat bius, 
narkoba, hingga peredaran sen- 
juta api mewarnai kehidupan- 
nya, Camacho kecil memu 
perkelahian j: 

pada usia semb 
tahun kemudi 
dengan "Span 
lokal yang diker 


ka 
dia bergabung 
h Kings”, yng 


tidak akan menyei 
yunior, 
Silin berganti selama tiga ha- 
ti, keluarga, sahabat, dan h 
tolan berdatangan Ke rumah sa- 
kit Mendoakan Camacha, Sang 
Camacho 
bersepakat untuk 
mencabut alat penyokong kehi 
dupan yang melekat di tubuh 
petinju berjuluk "Macho 
ho” ini 
at (28/D m 
mendapat serangan jantung tim 
dokter menyatakan Camacho 


Plannery, guru bahasa di lem- 
bagi p kk 


Terakhir Si Macho dari El Barrio 


Manhattan, tingkah laku Camu- 
ho mulai terkontrol. Perkena 
an dengan Robert Lee Volez, 

memutuskan bor- 


mampuan Camaeho bertarung 


Bakat alami 
Insting Velez tak 

berkelahi al 

ra per 


Selama karier tinju profesio- 
pernah bertarung 
an Rafael Solis (1983), 
Freddie Roaeh (1985) yang kini 
menjadi pelatih Manny "Po 
man" Pacguiao, Edwin Rosario 
dan Comelius Boza-Edwards 
(1980), Vinnie Parienga (1990), 


di tinju amatir memenangi ti 
gelar Golden Gloves dari tiga 


asa, pun menju- 
Hector "Macho" 
ho, Pada tahun 
0 memutus 


1991). Camacho juga pern: 
n Julio Cesar Chiver 
Brown, September 1980, Si Mu- ix Trinidad 1994), 
ho tak terkalahkan pada 37 kali 
a profesional, Kegemilangan- 
a diteruskan dengan meng- 
wondol tigu gelar ju 
kelas bulu super WBC' 
1989, kelas ringan WBC (1989), 
kelas welter yunior WBO (1989). 


Hoya (0997). Se 
nya, C 


Camacho naik ring 88 kali, 
remenangi 79 di antarang 


meredup, Meski 
010, per- 
rungannya tak banyak dim 
i Maeho jus 
ke kehidupan masi ke- 
cilnya yang penuh kekerasan, 
hingga dua peluru yang mencm- 
bus wajah dan pundaknya 
mengakhiri hidupnya. 
BOKING.COM/ES 


tas ring, 
mode dibawa 
atas ring, mulai dari 
ala Rom 
yang gayanya mirip "pahlawan 
'Amerika, Superman, yang men- 

hingga 
meragukan ke- 


aju girah 
hingga poni rambut 


mun) 


NBA 


Tony Parker 


TORONTO, MINGGI 
Antonio Spurs lolos dari per- 
tandingan superketat” mel 
Toronto Raptor, Mingg 
di Air Ca entre, Toronto, 
Setelah melalui tambahan wakt 
dua kali, tim "Taji San Antonio” 
akhirnya menaklukkan Raptors, 
1-06, 

Tony Parker, guard Spurs, 
kembali mempertontonkan ke- 
anasannya di lapangan dengan 
mencetak 32 angka. Parker pun 
menyebut pertandingan mela 
wan tim "Dinosturus Toronto” 


m kedua, Ketika waktu 
n tinggal 11 detik, 
cetak angka terakhir dalam laga 
tersebut melalui lemparan bebas, 
Skor untuk Spurs menja 

Sayang, lemparan bebas 
ang kedua gagal mx 
ny) 
Kedua ti 


berlomb 


mengua- 
sai setiap kuarter dengan selisil 


hanya seteng 
kuarter, Raptors memimpin pada 
kuarter pertama dengan skor 
25-24. Namun, pada kuarter ke- 
dua giliran Spurs unggul 25-24. 


s pertandingan ha- — Kuarter ketigi, Ruptors kembali 
habisan, unggul 21-20, tetapi Spurs ungtul 
Butuh kerja keras untuk me- 

menangi laga ini” kata Parker 

singkat seusai pertandingan. keemp hi, 
Pemain setinggi 186 meter itu Kemenangan tim Ts 


tonio ditentukan pada tambahan 
tu kedua dengan skor 14-9 
h pada tambahan waktu 


menjadi pahlawan tim dengan 
mencetak enam angka untuk 
Spurs saat perpanjangan waktu 


ScraperOne & Kaskus 


Meloloskan ”Taji San Antonio” 


pertama, perolehan skor kedua 
tim tetap imbang. 

Tim. Duncan, forward Spurs 
yang mengumpulkan 26 angka, nangan dramatis tersebut. "La- 
Ikut menyanjung Parker, Menu- wan jelas bermain lebih baik da- 
rut Duncan, tidak ada pemain  ripada kami, Mereka meng 
yang lebih berjasa dalam meng- curkan kami dengan rebound, 
gulingkan sang Dinosaurus ke- Mereka tidak kenal menyerah," 
timbang Parker. kata Popovich. Menurut Popo- 

“Parker bermain tanpa ragu — vich, keunggulan Spurs saat per- 
dan lemparannya luar biasa. Itu panjangan waktu karena pemain 
sebabnya kami mengandalkan cenderung bertahan. 


Tidak puas 
h Spurs Greggs Popovich 
mengaku tak puas dengan kem 


dalkan, ujar Dum 
Skuad Spurs layak bangga ka- 


padahal ber- 

selama 36 menit, menga- 
kan permainan timnya sing 
uruk. 

Pelatih Raptors Dwane Casey 
enggan menarik Bargnani ke 
bangku cadangan. Casey mas 
percaya kepada kemampuan p 
main berumur 27 tahun itu 
CAP/WAD) 


rutturut 
belumnya, tim finalis Wilayah 
Barat musim 2011-2012 yang ka- 
lah oleh Oklahoma City Thunder 
di final itu menga 

Celtics dan Indiana Pacers se- 
belum. menaklukkan Toronto 


BINTANG LAPANGAN 


Impian Felix yang Kini Terwujud 


elle Felix (27 


un, gelar "Atlet Terbaik 
Dunia” baru 


raih Sabtu 


sama Bolt menerima pengh 
in dari Federasi Atik In- 
emasional (AAF) sebagai atlet 
putra dan puti terbaik musim 
2012. 


tahun jelas p 
ngat panjang, Belum 
pa yang sudah 
ongi Bolt selama 
tahun itu, 
ang mengkhususkan 
diri di nomor lari cepat, sudah 
mampu memecahkan rekor du- 
nia 100 meter dan 200 meter 
sebanyak tiga kali. Rekor ter- 
khirnya sudah mencapai 058 
detik untuk 100 meter dan 1919 
detik untuk 200 meter. 

Itu sebabnya, sebagai atlet 
yang sudah bersinar, Bolt pun 
sudah empat kali memperoleh 
gelar Atlet Terbaik pada 2008, 
2009. 2011, 

Bagaim 
lari kelahiran Sant 


ketat de 
dan pelari-pelari s 
Para pesaing itu berkompe 


Jah satu pesaing beratny 
adalah Sanya Richards-Ross 
(27), sprinter AS berdarah Ja- 
maika yang hanya memilih satu 
nomor sebagai spesialisasinya, 
ri 40 meter, 
lis sendiri, karena tampil di 
iga nomor, sulit meraih prestasi 
terbaiknya 


untuk nomor 200 meter, 

Berbeda dari Richards- 
yang tetap fokus di nomor 400. 
meter dan memperkuat tim AS 
bersama Felix di nomor estafet 
4x 400 meter, 

Buah dari hasil foku 
nomor saja membuat 
hards-Ross sudah dua kali me- 
raih gelar Atlet Terbaik TAAF, 
yakni pada musim 2006 dan 
2000, 

Hingga usai Olimpiade Lon- 
don 2012, Richards-Ross me 
nyumbangkan empat medali 
emas untuk kontingen AS dari 


di satu 


Pelari Amerika $ 
Terbaik Dunia 2012” 
(24/W), di Barcelona, Spanyol. 


Olimpiade Athe 
2008, 
London 2012, Tiga medali en 
pertama diperoleh dari nomor 
estafet 4 x 40 meter dan satu 
medali emas lainny 
nomor 400 meter pada « 
Olimpiade London 2012. 


2004, Beijing 


Felix 
m Kejuaraan 
tahun 2005 
kerap 


olimpiade, ajang tertinggi yang 
diimpikan setiap atlet atletik 


uga masuk tim olimp 
untuk Athena 2004. Namu 
atitu, dengan turun di 
mor sekaligus, Fel 
raih perunggu di nomor spesia- 
Tisasing 

Begitu juga ketika bertarung 
di Olimpiade Beijing 2008, Felis 
kembali membawa pulang me- 
dali perak untuk nomor 200 


Allyson Pelix, berpose dengan trofi 
nalam resepsi 100 tahun TAAF, Sabtu 


Jet 


meter dan medali emas dari no- 
mor estafet 4 x 400 meter, 

Tentu mengikuti tiga 
sekaligus 


ng turun di satu 
nomor, sekalipun IAAF biasany 
sudah mengatur jadwal pertan- 
dingan agar atlet yang turun di 
dua atau tiga nomor sekaligus 
bisa memperoleh istirahat satu 
atau dua hari, 
Felix tentu sadar akan 

kesulitan yang harus ia hadapi, 


ntian panjang yang ke- 
dapat terwujud di Lon- 


pen 


ika itu ia mempcr 
kan tiga medali emas sekaligus 
dari satu olimpiade, dari 200 


akin yakin 
memiliki bakat 
berapa nomor dar 
muanya bisa berkembang di 
ngan baik,” ujarnya. (AP/NIC) 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 OLAHRAGA 31 


DATA DAN AGENDA 


Wawa 4 
Eng , 
AN 5 8 
BALAP MOBIL pan » sit 
Kaga kr Wapntra 
kare s0 » Peta 
Rear sa 8 
uu Teater 5 asa 
babe an Bi 1 4 
el kantin 5 
en Ae 3 mama 
Can aer  ketataratna 
Bakalan ratan » 
asa toy eta) : 
SEPAK BOLA Keitoata Ta 8 , 8 
! Mara dn Pe toserba 2 
5 ken An PE an an 8 
5 Santap Ha ta 
& Th ' Dit topan Haa t3 
Fi & Mitos “0 Ma wa Status 8 
.——— Am -——— SEPAK BOLA 


AG 


Bara di Kursi Rafa 


menginjakkan kakinya lagi di 
, London, Minggu (25/1) WIB, D: 
lawan bagi Chelsea, klub yang bermarkas 


6 
G- 


4 Titah sang tuan, Roman Abramovich, pemilik 
ndu penampilan John 


klub, yang membuatnya d: 
Terry dan 


akhir musim kompetisi 


Namun, perkenalan perdananya tak mulus, Saat diperke 
kan secara resmi sebagai pelatih pada laga menghadapi Ma 
chester City, Minggu malam, yang berakhir seri 0-0, p 
pendukung Chelse: 


Iksukaan fans Chelsea ter 


yang pernah ditorehk: 
penggemarnya. Sindiran 
Liverpool, 
r fanatik klub ini, Tuding- 
ks Chelsea, sebagai tukang 
klub ini pada bebera- 
erpool, baik tand: 
memori kelam klub. 


masih menanga 
masih jelas dalam ingatan peni 
Didier Drog 
i hinggn 
menghadapi |. 
1gat sebay 


pa kali pertanding 
maupun kari 

Apalagi kom 
Ashley Cole, membuat me 


1 penggemar Chelsea. 

k diinginkan para penggemar di 

kehadirannya benar-benar tak 

diinginkan, Avram Grant dan Benitez. Kumi ingin siapa pun 
"penguasa' klub tahu, kami 

|. nyukainya, ullino, Pt helsea Supporters 


ME EH MB 


Group, da Bahkan, para Sans men 
pan ai Bone, benci Gl 
| Atuk menunjukkan keidaksukaw 
Berjuang 
i tak disuka par fine Dia pun 


berpolemik. “Yang diinginkan funs adalah kemena 
lebih baik diam. Bekerja, bekerja, dan bekerja agar tim 
memenangi setiap laga. kin, sikap para fans akan ber- 
Senin (26/11), Redknapp menggantikan posisi ubah,” katanya. 
ng me und Mungkin Rafa bisa belajar dari Andre Villas-Boas, eks Pe- 
tih Chelsea yang se ngani Tottenham Hotspur 
Meski kepercayaan pemilik klub sangat tin 


Harry Redknapp berbicara tentang penunjukan 
Mark Hughes untuk mengangkat OPR dari dasar klasemen sementara Liga Inggris 
men 


Misi Penyelamatan Redknapp  : 


Boyong 2 Asisten di Spurs, Diakui Misi di APR Lebih Berat Ba ng) 


hanya ada dua hal baku di "The 
Blues”, Abramovieh selalu be- 
nar, Apabila sang juragan 

salah, lihat perny 


Manajer @ucens Park Rangers (OPR) kepada pers di London ba 
ini, GPR akan menjalani pertandingan 


kini bei 
ara Liga Inggris, termasuk ke 
mulai disukai fans 


ngan 8-1 


LONDON, 
memulai mis 


pemainnya, Ta meni ding saat menangani Porstmouth 

m menoleransi pemain dan Tottenham, peny 
dak mau bekerja keras,” GPR kali ini lebih berat. 
Kami harus berbuat lebih ba 


ENIN — Pelatih Harry Redknapp 
penyelamatan Gucens Park Ra 
di Liga Inggris saat tandang ke Sunderland, Sc 
(27/M), Redknapp memiliki reputasi menyelamatkan #SIUK kelar dar daki Sak inna td 
klub-klub sekarat dengan sentuhan "tangan midas", — Morangyang mampu kerjakeras baru m dun "Rafa, kami 
Namun, an tantangan kali ini lebih berat. fenaroa jp manca Gel Han aini lebih perut 
cari 11 orang lain yang mampu, Tantangan dinsnt 
i akan Saya tidak punya waktu de ke Sunderland 
da 65 ang kehilangan bo- nu kekua 
ko ngan." ng tersedia hingga 1 
an potensi semygguhnya, 
ui lima pe 
@R di 
Primer dan Championship. 
mun, bukan b 


Manchester City yang berakhir 
imbang 0-0, Benitez menerim: 
cemoohan dan pena 


nya Tepi 


tribune sepanjang 
ditunjuk Chelse: 
Roberto Di Mat- 

ceat meski 


akan saya lakukan, 
Oa (OPT) Adalah St paka tag pelatih an 
10 panai Ti ngga yang tahu ita Medknapp 
berpu pad teryah pakan Seo Arak 23 tahun di OP 
Ne Anton Vila Di nga Medanmp dikeul — Tantangan lebih berat 
"1 midas” sebagai OPR mengggelontorkan banyak 
Na het “Oak Gita mayang jun 
dari degradasi tahun 2006 dan ngkan beber 
Ke Tes Hota pan maa sepan Pipa Jate SA 
nben Down borgwa Tantan Grevern Bata 
an aan “Tar Ce Hot dan Manin ONE Hu menyerah 2 
ea ja pena Ka Ta Cam ON” bok piyama hat menjamu “Wem Bromutan 
kunci klasemen dengan nilai em- Ia dipec ham, Juni "Para pemain OPR tak tampil Albion, Sabtu lulu, 
pat. Akhir pel lu, meski membawa klub itu kon- an potensi yang mereka mi 
mencopot Pelatih Mark Hughes sisten di peringkat keempat kla- ujar Redknapp. Ia menyak- Benitez cuek cemoohan 
dan menunjuk Redknapp seba semen dalam dua musim ber- sikan langsung saat OPR ber- Sementara Redknapp dih 
Kanan daan Di OPT Kdlanapp meng Gondang Ta” Ok Trade dapkan pada mi La 
TK an Perak bagong din oktan aya Doa empat ungpa LO Open baru Oren 
au Koin Bond Ohetor Unted sebel Reni mergkalipi tegar 
tim ini di Liga Primer, Jika para ugkah pertama Redknapp di tiga gol dalam tujuh meni terkait penerimaan suporter at 
berusaha sos yang alah menuntut etos kerja ”—” Redknapp mengakui, diban- kehadirannya, Pada laga perta- 


membawa 

Benitez memiliki kesempat 
berikutnya untuk merebut sim 
pati suporter saat Chelsea men 


masuk duel big mateh Tottenham 
Hotspur vs Liverpool dan ES 
ton vs Arsenal, digelar Ra 


di kan 


porter bernyanyi, suporter tim: 
mi rumah atau suporter tamu, 
tidak peduli 


nangi satu laga pun dari 1 


Minggu lalu, 
Liverpool ditahan 0-0 di kandang 
Swansea. City, Tott 

mukul West Ham United 
South 


SEPAK BOLA EROPA 
Angin Segar Berembus di San 


"Terlepas dari peni astikan tiket ke perdelapan — nuai kek: 
troversial atuu sebutlah faktor final Liga Champions berkat ke- saja terjadi 
kusi Robinho memberikan ke- keberuntungan, pemain Milan menangan 3-1 atas wakil Belgia, 
menangan 1-0 untuk AC Milan telah menunjukkan permainan RSC Anderlecht. Liga Spanyol 
$ Juventus dal yang lebih apik daripada Jun 
Minggu (25/1).  tus Mungkin kehadiran legenda 
Marco yan Basten di tribune pe- atasi Juve usung 
nonton ikut melecut permainan memberi tekanan dan mencip- laga yang dimainkan pada 
tim, takan beberapa peluang Bisajadi — musim ini dengan koleksi 37 po- 
Selain menyaksikan permi a babak pertama 1g ke markas Levante, 
ini terbaik buat Milan pada mu- — Barca menang telak 4-0, 
sim ini atau bisajuga dibilangini Empat gol Barca dicetak Lio- 
penampilan terburuk Juventus. nel Messi pada menit ke-47 di 
ng pasti Milan b ke-5, diperbesar gol Andres 
versi perji Iniesta pada menit ke 
sebuah gol. Dari bangku dipungkasi Cese Fabregas pada 


1Iro 


seperti yang 
ucap Conte. 


anyol,pe- 
klasemen, Barcelona, 
emas kemenangan ke-12 


in Mi m 


setelah 
it Nicola 
hhandball 


Rizzoli melakukan 
enurut pand: 
in penalti, N: 
seperti itu bisu terjad 


insiden 
jar pen- dang khusus oleh pre 


BenunyAsia is Uhe best business opportunity to showcase your latest products 
oerngs. 


jaga ntus, Gianuigi Silvio Berluseoni, an terlihat kami layak mendapat — menit ke and serve sn 

Buffon, penalti. Namun, setelah melih Kemenangan ini membuat po- Strenghen you brand awareness and market penetrtion xcrossihe region. 
tetap, kami punya — balik kemenangan itu, yang pasti rekaman, sepertinya tidak. Itu dari ke- Senen dadi 

waktu untuk mengatasi keter- kemenangan ini memberi arti sepak bola," kata Pelatih M Mereka masih NI Magi MN SIRNA Oon Tree Broto 


tinggalan dan penting 


Hasil ini seperti angin n0 Allegri berselisih tiga poin dari Atletico 1 Tb Me NN PENA aa taun, 


lakukannya. Kami puny segar yang membangkitkan Namun, Allegri juga memuji Madrid, yang kemarin suk Special Hightghts: 
jam untuk merespons. Jika — mangi yang bermarkas di penampilan timnya, khususnya membungkam Sevilla juga de- « NatlaAsia 2013: 
am untuk merespons. Jika) mangat tim yang bermarkas di penampilan timnya, khususnya membungkam Sevilla juga d Maa Ha agan 


kami ingin mencari alasan untuk SanSirountuktampillebih kom- pada babak pertama. "Mereka ngan skor telak 4-0. 


mentara 


kukannya. Namun, yang sesung- penampilan buruk sejak awal — nyak kesempatan kepada pemain Madrid, selisihnya. melebar se- Tata by industry expert 
guhnya kompetisi. Juventus, Saya lihat perm Spot on endseting products and technology 
kali ini,” tutur Buffon. Di klasemen sementara, posisi tim makin bi 


Ir cngees,pcse coat at Tb) C2 BAL or Emas engine: tom ap 


Buffon mer “Vo or web et wwnbanyasa com 


jadi kritis kepa 


ambahkan, men- Milan kini terdongkrak dari p 
a diri sendiri me ke posisi kedel: 


an ke peri 
an Pelatih 


Juventus 


rupakan cara terbaik untuk men- m koleksi 18 poin dari M4 Conte mengatakan, pada babak : ra 

Sidik orang “And ia penah tau yang udah dimainkan. Sc. dua pernaan iya sdah he degan, Kedua tim Linca Exhibiton Pe Ltd Na 
asan sesungguhnya di ba- Juventus masih met ik. Namun, mereka se- pada laga Tn usa mma 

lik sebuah kekal: pemuncak de perti ke in tenaga dan kerja ardi markas Barcelona, Sea Pa SA eri ear aa 

pi, dalam banyak aspek, ada yang sama tim tidak berjalan d 


SO —-entterttep 


hilang pada laga tadi dan itu sempurna. "Ketika kita tidak ber- — sember mes 
terlihat," tegasnya, pat Milan. Sebelumnya, mereka main secara tim, kita akan me (REUTERS/AFP/OTW) 


mrloperkoran @ ScraperUne & Kaskus 


32 KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


— NAMA & PERISTIWA ' 


Ajak Donasi Berkolaborasi 


m tiga tahun dari dunia hih 
pemain sinetron Rissa Susmex (33) ter- 
nyata menyelesaikan kuliah. Baru se 


minggu lalu Rissa menuntaskan studi di Juru: 
Akuntansi Universitas Mercu Buana, 
Dia kini menjadi bendahara Syair untuk Sahabat 
Indonesia, sebuah yayas: uk membantu 
k pengidap TV 

yuh tidak mudah memadukan kuliah 


dlipun bukan alumnus 
ultas Hukum Universi- 
Ind penyanyi 
Glenn Fredly (37) bersuka hati 
jak bernyanyi. bersama 
m “Konser Integritas: 
Once & Glenn Fredy Suatu Ko- 
laborasi” yang diadakan Ikatan 
Alumni Fakultas Hukum Univer 
sitas Indonesia, Rabu (28/1), di 
Jakarta, 

Saya diunda 
tuk hadir dan ter 


kalangan swasta, profesional, dan 
akademisi bekerja sama untuk 
aikan serta melakukan 


Once dal menya 


menjalankan keduanya sc 
memilih merampungkan studi," 


menghadiri pembukaan gerai keempat T 


sebelum konser 
saling o 
rasa kami bisa saling rm 


kata Risa saat 
Mie 


esuaikan se 


Room milik streetbalter Anthony Gunawan di bat, Menurut saya, suaikan,” tambah 
Mul Kota Kasablanka, Jakarta, pekan lalu konser ini menarik 
ta sa menjolaskat karena berbicara int b 
gritas dari angle bc 
berikan donasi, saya sering da," ujar Glenn, Ta mudian ia memberi- 


ajak orang agar jangan ragu memberi 
asi. Mari membantu anak-anak,” uja 
asan tersebut beke 

thony untuk mengulang dan beli di 
Traffic Room tidak mendapat kantong plas 
gai wadah belanja, Sebagai gantin 


memuji ide Ikat 
an Alumni Fa an. “Salah satu lagu 
kultas Huku yang 'akan 
UI yang mx nyanyikan 


sedikit bocor 


mendapat kaleng yang jika mereka tidak ingin- kesebelas yang 
kan dapat dik Nilai satu kaleng yang Menurut akan diluncurkan 
dikembalikan Rp 10000 dan disumbangkan ke : Kain , Glenn, banyak al tahun de- 
PUTRI K ARDANI orang memiliki tutur pe 

ampung, tawaran ta keresahan yang sa- lantun lagu 
nghampiri Rissa. . mu melihat kore sih Putih” itu, 
ik tawaran tersebut kare ro u ti aat acet bangsa dan neg: Rn 


nyak tetapi sa eniseatani Ta: lal ni kepada temateman saya yang bis 
TN 4 Ju lintas | ya tdak ban Suu dicoba boa. eng pe 
ang ke ah bisa, Akhirnya saya pakai untuk bekerja saja,” ujar Rainbow Yaur Lir 


Jitbab. God: 
memakai jilbab 
ternyata besar 


terjadi di Ja-  P putri 
karta di- Seperti kemacetan lalu lintas yang terjadi puda Ka- 
3 manfaatkan Presiden DI. M) pekan lalu, mobil Putri membutuhkan 
4 rektur Mustika Ratu Tok | 45 cat untuk mencapai kantornya di biangan 
tud dani (53) ncoran, Padahal, saat itu 
3.4 Pu 2 tuk bekerja di mobil, Koyless Operating 
perti kemacetan yang pan studio TransTV System (KOS) 
melanda Jakarta selama Sekarang ini, tidak bisu lagi uu jar Ana untuk 


pekan kemarin, Puti 
beberapa kali terje 
n 


ak 
cet 


Perhitungan tepat, detail, tetapi fleksibel dalam berbagai suasana, 
kerap diutarakan sebagai ramuan untuk menuju keberhasilan. 


Semua ini seolah tecermin dalam kompleksivitas desain arloji, yang 


kini menjadi bagian dari setiap perjalanan seseorang. 


'am berevolusi sejak diciptakan pertama 
kali pada abad ke-17, Disebutkan, sebelum 
populer menjadi arloji pada tahun 1920-an, 

penunjuk waktu itu hadir dalam bentukjam saku. 

Disebut demikian karena jam dimasukkan dalam 

boks khusus yangbisa dimasukkan ke dalam saku 

an ada rantai yang terikat untuk memudahkan 
pemiliknya melihat dan menyimpannya kembali 
dibalik saku. 

Bentuk jam saku ini mulai ditinggalkan 
karena dianggap kurang praktis. Terlebih bagi 
para serdadu di Perang Dunia I yang kemudian 
berinovasi dengan memasangnya di pergelangan, 
dengan balutan strap 
kulit. Dalam hal ini, 
para serdadu merasa 
pentingnya — keaku 
ratan waktu untuk 
melakukan — penye- 
rangan dengan tepat. 

Bisa dibayangkan 
memang jika tak ada 
penunjuk waktu yang 
tepat untuk setiap 
pergerakan. Berbagai 
rencana matang bisa 
berantakan — karena 
tidak bergerak serem- 
pak Itu sebabnya, banyak yang mengatakan 
bahwa ukuran arloji boleh mungil, tetapi ia 
berperan besar dalam keseharian. Dalam dunia 
modern, urusan bisnis bisa jadi tak lancar hanya 
gara-gara perhitungan waktu yangtidak tepat. 

Mekanismenya menunjukkan kecanggihan 
dan sebuah kedetailan agar arloji bekerja 
sempurna, serta mampu menunjukkan 
keakuratan waktu. Urutan berbeda sedikit saja 
akan mengganggu mekanisme kerjanya, atau 
bahkan ia tidak bekerjasama sekali. 


Evolusi arloji tak berhenti hanya pada 
bentuk. Penunjuk waktu ini juga mengalami 
perluasan fungsi dan dianggap sebagai perhiasan 
atau barang koleksi bernilai seni tinggi. 
Perubahan fungsi ini kian memperluas varian 
desain yang menyasar segmen beragam. Mulai 
dari desain sederhana yang tidak terlampau 
mahal, tetapi memberi akurasi waktu, hingga 
yang bisa dikategorikan sebagai barang mewah 
dan dianggap sebagai aksesori dengan elemen 
desain berkualitas, 

Hal itu terutama berkat kian banyaknya 


bebatuan berhargayangdiadopsike dalam desain 
arloji. Bermain-main dengan bebatuan berharga 
memang bukan lagi sebuah ketabuan dalam 
dunia desain arloji. Justru dalam hal ini para 
desainer semakin tertantang untuk menciptakan 
arloji yang terlihat unik, apik, tanpa harus 
mengorbankan daya tahannya saat dikenakan. 

Kemampuannya bermain dengan bebatuan 
inilah yang juga menjadi bagian dari hasrat 
Bonia Timepiece, lewat koleksi Tesoro, Secara 
literal, dalam bahasa Itali, Tesoro berarti "harta 
karun", Hal ini pun terasa lewat koleksi arloji 
yang dihadirkannya, dengan menampilkan 
desain premium dan 
kreasi yang seolah 
tanpa batas, serta 
bercita rasa seni Italia 
yang khas Setiap 
koleksinya menam- 
pilkan karakter dan 
fungsi inovatif, men: 
dongkrak gaya untuk 
sekaligus — memberi 
Jashion statement. 

Koleksi keluaran 
“Tesoro yang terakhir 
adalah seri BN 829 
yang kental dengan 
kesan sporty sekaligus elegan. Gaya sporty 
terasa kuat dengan adanya fungsi taclpmeter 
yang menghiasi bagian bezel dan mekanisme 
chronograph yang diadopsinya. Sementara kesan 
stylish direpresentasikan lewat ornamen detail 
pada dial carbon fiber berwarna cokelat dengan 
paduan warna rose gold. Kesan tersebut juga 
diperkuat dengan strap berwarna cokelat dari 
bahan kulit, dipadukan dengan warna rose gold 
pada bagian bezel dan crown. Ada pula varian 
lainnya yang menampilkan paduan warna dia! 
hitam dengan rantai dari bahan stainless steel 
dilapisi pelat hitam. 

Seluruh paduan elemennya mendongkrak 
kesan maskulin yang menjadikannya pelengkap 
sempurna untuk sebuah penampilan kaum pria. 
Penutup kaca dial yang terbuat dari sapphire 
crystal pun memberi nilai lebih pada unsur 
durabilitas karena sifatnya yang tak mudah 
tergores, didukung kemampuannya yang tahan 
air hingga 10ATM. 

Ketika kaum pria mencari jawaban untuk 
sebuah jaminan penampilan penuh gaya, Tesoro 
berada di salah satu lini terdepan. 

(IKLAN/ADTI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


di beberapa te 
sutu hari, Bisa rapat utau mc. 
lakukan pertemuan di dua tem: 
pat berbeda dalam sa 
gt bagus,” ujar Putri 

cbak macet itu, 
cukup produktif. "Saya membalas 
mempersiapkan serangkaian topik 
un di rapat-rapat organisasi sambil 


Putri mengaku, dit 
sanyak email di 
sung akan dib 


ndengarkan laggu-la radio,” kata Putri yang 
baru saja mendapat peryhargaan Economic Challenges 
Award dari MetroTV, Penghargaan ini sudah ketiga 

kalinya dia raih secara berturut-turut. (ARN) 


! 
: 


Chronograph 


BONIA 


BONIA Timepieces Boutigue, Central Park, Upper Ground #127A - Ph: (021) 5698 5440 


Pondok Indah Mall |, GF: Gandaria City, UG: 
Emporium Pluit, 2nd FI., Puri Indah Mall, GF 
SOGO Department Stores and SEIBU Department Store 


And Available at All Leading Watch Retailers 


www.adtime.co.id 


"Kompas" Kampus: 
Saatnya Mengembangkan 
Potensi dengan Berwirausaha 


HAL 34 


KOMPAS 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


Klik: 


HAL36 


Pengantar Redaksi 

Perjalanan Triyatno (25) sebagai 
lifter, atlet angkat besi, seperti su 
untuk naik di po- 


bang olahraga tersebut suat berusi 
14 tahun dan duduk di SMP 7 


Metro Lampung 


pelatih di 
besi asuhan Yon 
di kampungnya da 
ng" bisu ke luar negeri 
jika berprestasi di angkat besi, d 
menekuni olahraga itu, Motiva 
dari keh 
ingin 
orangtua—dat 
semangatnya 
kerasnya membuahkan 
1g selama ini diimpika 
diraihnya da 


berbagai 
tingkat internasional. P 
Triyatno menyita perh 

perak antgk: 
de London 2012, 


ih me 
Olimpi 


Dear Triyatna, Anda masih muda 
empat tahun mendatang di olimpiade 
berikutnyu, bisukuh Anda mendapatkan 
medali emas, Kalau bisa, Anda akan 
kkami gatang menjadi pahlawan olah 
raga Indonesia. 
Welder Nadeak, x0x@yahoncoid, 
Ka 
Setiap atlet pasti 
tuk memperoleh medali emas di semua 
uk di ajang olimpiade 
untuk memperoleh emas di oli 
, enggak gampang, Namun, saya 
berusaha mewujudkan 
harus dapat dukungan dari semua pi- 
hak 


L. teron 


Apa yang membuat Anda jatuh cinta 
pala olahraga angkat besi? Motivasi 
dapa yang membuat Anda bersemangat 
kembali di saat kalah dalam turna 


(Meilianty, 
tgkat besi adalah cin 
mungkin, ya MI 


ungerang) 
pandangan 
Kk, he-he- 

saja sih. $ 
npat latihan angkat besi, 
unya disuruh ikut latihan 
gi kalau bisa jadi ju 
e mana saja, nginep di 


Dulu niatnya cum) 
datang ke t 
eh, enggak 4 
dan dii 


nge 
ta bi 
hotel gratis 
Hal yang memotivasi saya untuk 
ngkit dari kegagalan adalah keluarga 
$ selalu menyemangati saya 
bertanding, 


jak kapan Mas Triyatno mempu: 
nyai ketertarikan dengan olahraga ang: 
kat berut dan siapa yang memotivasi 
Anda untuk menekuni olahraga ter 
sebut? Kita tahu, 


urang, Perhatian 
emerintah untuk 


iptakan Atlet 


erprestasi 


olimpiade, adakah hal negatif/per 
lang untuk berprestasi! 
(etfri Gu 
Hal negatif yang bisa me 
balang atlet untuk berprestasi adalah 
persaingan para pengurus ut 
latih yang seharusnya bekerja s 
untuk ke Putih malah 
saling menje 
Selain itu, perhatian dari pemerintah 
taupun pusat untuk mencip- 
n atlet berprestasi juga masih ku- 
1 Pelatih pun berani 
berkorban untuk atletnya. 


up orang pasti memiliki motivasi 


sta yang m 
lambat me- 
ing saku, Ya, saya ber- 
ya hal tersebut tidak 
bisa lebih baik, 


Anda mulai berlatih sejak usia 14 


tahun, Bagaimana dengan kegiatan 
belajar Anda selama latihan angkat 
test 


(eans Luhut $ 


itu, ada 
da juga 


jang tidak. 
aya masih bisaulus 


kin Ayu, keje 
atlet tidak jelas. N: 


dibilang sud lah, Ya 
masih banyak keku 


mun, kala 


upat 
nya, atlet untuk bisa 
akan menemui kes 
dukung oleh pemerintah 
swasta, 


berprest 
Jika enggak d 
ataupun pil 


Pernahkah Anda merasa bosan dalam 
latihan? Bagaimana cara mengusir rasa 
bosan tersebut? 


uk ngi 
game, pergi ke pantai, 
supaya relaks 


tongkat berat ku: 
rang diminati di 
bandingkan de. 
ngan cabang olah: 


raga populer lain: P 


nya, seperti sepak 
bola, bulu tangkis, 
atau bola basket? 


1 SMP, Ki 
uga, — pelatih, 
dan teman-t 
selalu memotivasi 


Apakah | menjadi 
suatu kebanggaan 


tersendiri bagi Anda 
dan orangtua “Anda 
bahwa mimpi seorang 
anak petani bisa men 
Jadi kenyataan? Tu: 
han Maha Adil bagi 
umat-Nya yang mau 
berusaha, bukan? 
(Chatrina Darul 
Rosikah, 
xox@gmail.com) 
Iya, pastinya. Tni 
semua menjadi 
kebanggaan saya dan 
keluarga, Intinya, 


Memang angkat besi kurang popu 


Apa Mas Triyatno ada latihan khusus 
untuk menjadi juara angkat besi di 
rumah? Bagaimana persiapan untuk 
menjadi juara angkat besi internasio: 
nat? 


(Maftuhan Kudus, Kudi 
Latihan khusus gitu sih en 

Mas, Yang penti 

menjadi juara, 


sama saja bohong, 
us didukung penuh 
mulai dari pelatih, 
pemerintah. Persi 
i 2013 untuk SEA 


Siapa orang yang paling berjasa se- 
hingga Anda bisa berprestasi di level 
internasional?” 

(arif Rahman, Tangerang Selat 

paling berjasa tentunya orang 

. Tanpa doa restu orangt 
tentu engtak mungkin saya berhasil 
seperti saat ini. Begitu pula peran pe- 
latih Dinas Olahraga Provinsi Kaltim, 
Pemprov Kaltim, KOI, KONI, dan PB 
PABESI. Pokoknya semua yang men- 
dukung saya, 


1 


Banyak yang berubah ketika sese- 
orang menjadi terkenal. Apakah per- 
tubahan yang terjadi pada Trivatno se- 
telah menjadi terkenal? 

|. Pekanbaru, Ri: 
da 


» 


ang berubah 


Heh 
dari saya. & 


Sa ps an 
mrloperkoran @ ScraperOne & 


dan impian, lalu apa yang menjadi 


motivasi dan impian Anda (Trivatno) 
sehingga bisa memenangi perlombaan 
tersebut di berbagai kejuaraan? 

(se 


xxx @ymail.com) 

Motivasi saya ikut latihan angkat besi 
adalah untuk mengu 
luargi 
disuruh 
he-he-he, 


motor sport de sendiri 


dan jalan: 


vang sa 
in ke luar negeri 


Angkat besi di Indonesia kurang be 
gitu populer: Mengapa Anda tertarik 
untuk menekuni olahraga ini ? Apakah 
selama menekuni dunia angkat besi 
“Anda tidak menemukan kendala yang 
menghambat cita-cita Anda? 
@acia Tri Handa 


burug, 
Tangerang) 


Kalau dibilang enggak populer, en 
gk juga. Alhamdulillah, di ajang Olim- 


piade 2000 sampai 2012, angkat besi 
kita selalu memperoleh med: 
memilih angkat besi dulu ka- 
rena saat itu setiap minggu diberi uang 
Rp 2.500, Jadi, ya, lumay 
Kendala sel 
latihan hingga cedera. Semua itu me- 
mang mengt 


Dalam perjalanan karier Anda, kh 
susnya prestasi Anda dalam merebut 
perak di Olimpiade London, seberapa 
besar peran pemerintah mendukung An- 
da? 

G Parlin Si 


1etang, Tebing Tinggi, 
Sumut) 

Jujur saja Kalau selama persiapan 
olimpiade ini memang banyak sekali 
kendala, terutama dalam hal penda- 


masuk sekolah walaupun kadang 
lambat 


Olahraga yang digeluti Mas Trivatno 
cenderung berisiko cedera persendian 
ataupun patah tulang. Apakah Anda 
pernah mengalaminya dan apakah ki- 
atkiat untuk menghindari cedera ter- 
sebut? 


(Dedy Indrawan, Kec Setu Bekasi 
ur) 


Tin 

Bukan olahraga angkat besi saj 
bisa menyebabkan cedera, Semu: 
olahrai 


k menghindari coder 
ita harus rajin peregangan sebelum 
sesudah latihan. 


Anda latihan seminggu berapa kali? 
Nutrisi apa saja yang Anda santap 
setiap hari supaya' menunjang latihan 
Anda? 
(Bobby Irawan, xxx@yahoo.com) 
Dalam sepekan, ya 
itu cuma libur dua hari, yaitu Kamis 
lan Minggu, Latihan berlangsung pagi 


at atau ring 
risi diperoleh dari makanan yang 
Ik mengandung prot 

serta multivitamin. 
juga harus cukup. 


elama ini tentang anggapan “Keti- 
dahjelasan” masa depan atlet di In- 
donesia menjadi momok menakutkan 
yang mereduksi semangat calon atas 
(pun atlet untuk bisa fokus di olahraga. 
Bagaimana gagasan Mas untuk mem 
perbaiki anggapan itu? 

(Warka Syachbrani, Mahasiswa PPS 


Kaskus 


pa yang giat, tekun, 
berdoa untuk m 
n, akan memetik h 
nanti, 


ulet berusaha, d 
wujudkan imp 
silnya suatu 


Apakah Anda pernah mengalami ce 
deru sangat berat sehingga Anda harus 
berhenti menjadi atlet angkat besi. Be- 
berupa atlet memiliki performa yang 
naik-turun, Bagaimana usaha Anda 
agar performa Anda tetap baik sehingga 
mendapatkan medali perunggu di Olim- 
piade London 20122 Menurut Anda, 
mana yang paling penting dan men 
Janjikan untuk masa depan Anda? Tetap 
berkarier sebagai atlet angkat besi atau 
sebagai mahasiswa di suatu univer 
sitas? 


(Talitna Edrea S, Jawa Tengah) 
pernah saya mengalami cedera, 
api enggak £ 

Performa atlet pasti turun disebab- 
kan cedera atau faktor umur, 

aga performa dengan cara ist 
rahat dan asupan gizi yang cuk 
hingga dapat mengantongi med 
rak di Olimpiade London. 

Saya enggak akan berki 
manya menjadi liter 
dah pad: 
menjadi 
set: 


akan pensiun 
an saya masuk kantor 
hari he-he-he... 


Pasti kan ada saat di mana Kak 
Trivatno merasa bosan karena harus 
latihan terus, Apa yang Kak Triyatno 
lakukan untuk menghilangkan rasa bo 
san dan kembali semangat latihan? 

Bagaimana perasaannya saat per. 
tama kali ikut kejuaraan kelas inter 
nasional? Minder atau gugup dan ba 
guimana mengatasinya? Bagaimana ca 
ra Kak Trivatno membagi waktu antara 
keluarga, latihan, dan pacar? 


Kiat Memotret Acara 
Budaya "On the Spot" 


33 


(Niken Ari Setyowati, Depok, Jawa | TRIYATNO 
Bara) —— 
Rasa bosan itu pasti selalu ada. Un- | @ Lahir Metro, Lampung, 
tuk ngilangin bosan, saya bisu main | | 20 Desember 1987 


#ome, pergi ke pantai, 
supaya relaks dan segi 
nya, 

Pe 
Beri, ya, 


massage 
pikiran- 


aan saya waktu ikut kejua 
| pertama kali di luar ne 
ya senang bunget. Gugup 


# Profesi: Atlet Angkat Besi (Lifter 
Nasional) 
4 Orangtua: Suparno dan Sukatinah. 
“& Prestasi: 
“2008: 
- (Urutan Keempat) Kejuaraan Asia 
Angkat Besi, Kelas 69 Kilogram, 


gi banyak penonton. Kanazawa, Jepang 
nggapan | (Perunggu) Olimolade Beling 
ntonnya seh Kelas 62 Kilogram 
“2009. 


us pada barbel yang 
ya angkat, 
Membagi waktu tentu ada kesulitan. 


- (Emas) Kejuaraan Asia Angkat 
Besi, Kelas 69 Kilogram, 


Vi Kazakhstan 
Ya, kita harus berkorbanlah seperi |. Kakan arnan Dunia 
ninggalin orangtua di kampung pas Idul 'Angkat Besi, Kelas 69 Kilogram, 
Fitri, Kalau suma pacar jarang ke Goyang, Korea Selatan 
temuan, ya, kan komunikasi bisa me- | - (Emas) SEA Games Laos, 
lalui handphone saj Vietnam, Kelas 69 Kilogram 

“ 2010. 
Trivutna, apa perasaan Anda ketika — | Perunggu) Kejuaraan Dunia 


pertama kali mengetahui bahwa ang 


Ikatan Anda dipastikan meraih medal 
(Mustaghtirin, Jekulo, Kudus, 

. 

dipastikan 


Perasaa waktu 
mer 
nyangka, k 
semua men pikiran. P 
tinya, syukur kei 
Allah Subhanahu wa Ta'ala 


saya 


Mas, bonus karena, meraih. medali 
perak angkat besi di Olimpiade Londun 
9012 Anda gunakun buat apa? Apa yang 
ingin Anda lakukan setelah pensiun 
menjadi ate 2 


Bonus tersebut saya pers 


Angkat Besi, Kelas 69 Kilogram, 
“Antalya, Turki 

- (Perunggu) Aslan Games, Guang: 
ahou, China, Kelas 69 Kilogram 

“ 2011: 

- (Emas) SEA Games Palembang, 
Indonesia, Kelas 69 Kilogram 
“2012 

« Perak) Olimpiade London, Kelas 
69 Kilogram 


Sumber: Litbang Kompas/DEW, 
ari Pemberitaan "Kompas" 


tuk biaya pernikahan. Saya juga mem- 
beri kepada orangtua, digunakan untuk 
inwestasi, dan ditabung 
Mungkin setelah pensiun jadi liter 
jadi pelatih, Insya Allah 


TOKOH "KOMPAS KITA" 
MENDATANG 


ANIES BASWEDAN 


Tahun 2008, nama Anies Rasyid Baswedan 


tercantum sebagai orang Indonesia pertama di 
“antara "100 Pubil Intellctuais” pilihan ma- 
ialah yang berwibawa, Foreign Policy. Ketika 
diangkat menjadi Rektor Universitas Porama- 
dina, Mei tahun 2007, usia pria kelahiran Ci- 
tebon ini baru 38 tahun, menjadikannya rektor 
termuda di Indonesia, 

Sebagai rektor, Anies merintis Program Pa- 
ramadina Scholarship dengan mengadopsi kon- 
sep yang bisa digunakan di universitas-uni- 
ersitas di Amerika Utara dan Eropa, yakni 
mencantumkan spoosor kuliah ataupun riset 
sebagai predikat penerima beasiswa. 


Dalam perjalanannya sebagai rektor, tahun 2009, Anies mencetuskan program 
Indonesia Mengajar. ini, dengan program Indonesia Mengajar, banyak pengajar. 
pengajar muda yang disebarkan ke seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah 


tependi. 


Silakan kirim pertanyaan Anda kepada Anies Baswedan lewat kompaskitaG- 
|kompas.com, Anda juga bisa mengusulkan tokoh pilihan Anda. Cantumkan nama 
lengkap dan domisili Anda, "E-mail" ditunggu sampai 7 Desember 2012. 


Daftar Pemenang Kompas Kita 


edisi Ine Febriyanti (Kompas, 20/11) 
1 Florent Hartanta, Kulon Progo, Yogyakarta 


2. Ahmad Novriza, Medan 

3, Tri Purna Jaya, Bundar Lampung 
4. FX Rudy Prasetya, Suraba 
5. Rusnadi, Serang, Banten 


mrloperkoran @ 


KOMPAS 


KAMPUS 


34 


KOMPAS, 


SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


peluang da 


CE 
ega an kesulit 


toa 
potansi an : : 

Ironis jika mahasiswa .. Tab ami ihrapkan metic ola pas 
masalahan bangsa malah menambah beban ketenagakerjaan, Perguruan tinggi juga | 
mempunyai andil untuk memberikan pendidikan kevirwsnhaan demi! menjawab 
tantangan masalah ketan crjaan. ' 

Potensi kreativitas mahasiswa yang dikembangkan untuk berwirausaha akan 
membantu mengurangi pengangguran dan memperluas lapangan pekerjaan. Ini dapat 
mengatasi permasalahan krusial ketenagakerjaan, di mana tingkat permintaan tenaga 
kerja jauh lebih rendah daripada pasokan tenaga kerja yang ada. 


Tak Harus Pegawai 


Ainita Syafi'ah, JURUSAN PENDIDIKAN SENI RUPA, FAKULTAS 
KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN, UNIVERSITAS SEBELAS MARET, 
SURAKARTA. 

Mimpi menjadi pegrwai negeri sipil (PNS) masih membayangi 
hasiswa. Menjadi pegawai negeri itu enak, bisa "duduk manis” di 
kantor dengan gal besar: Kadang mihoi itu bukan hanya datang dari 
akan juga orangtua. Namun, mahasiswa atau orangtua 
kaget dengan kenyataan yang tm yakni ulinya mencari pokorjaar, 

Pendidikan di perguruan tinggi seharusnya bisa membentuk mental mahasiswa 
Salah satunya dengan berpikir, seorang sarjana tak harus 
Sarjana dituntut menciptakan lapangan kerja, misalnya dengin 
berwirausaha. Munculkan angggapan bahwa sarjana yang sukses adalah yang mampu 
menjadi wirausaha dun menyerap banyak tenaga kerja. 

Meski usahu il, mahasiswa pasti mendapatkan pengalaman dan ilmu 
as Mereka bisa mempraktikkan ilmu pemasaran dun 


ya 


yang kadang memuat para mahasiswa yang sukses 
bisa membeli rumah dan mobil dari hasil jerih payah sendiri, 
ugsu gaji dari orang lain, Jadi, mari kita nikmati berwirausaha dengan 


Inovasi Baru 


Herlina Amriani, PRODI SASTRA INDONESIA, FAKULTAS BAHASA 
DAN SENI, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA. 

r yang mampu membuat 
kat Iovas itu bisa dituangkan 


usaha 
sesuatu 


SSI PAIMAOI Apalagi, merel 
mendatangkan keuntung: 


harus menuangkan ide inov 
-amun, bagi mu 
ungguh 


na kuliah 
i teori pemasaran dan keu 
mereka berwirausaha tanpa mempraktikkan kedua hal itu, 


Refleksi Jiwa 


Miranti Januarizky, JURUSAN ILMU KOMUNIKASI, PAKULTAS 
ULMU SOSIAL DAN POLATIK, UNIVERSITAS DIPONEGORO, 


ngtua? Rasanya kok ki 
masih mengharapkan uang suku dari orangi 

dituntut peka terhadap kebutuhi 
bisa menggei n meng- 
tangan yang 


ya el 
amempuny 


h optimistis, memiliki 
ide-ide ke 


ngkap peluang yang sedang dige 
usaha apa yang harus dia lu 


Meksi jiwa", Berwirausah 
m perspektif pengembangan diri man 
in diri, kemandirian, kemampuan bekerja sam: 


sini menyangkut aspek p 

toleransi kita terhadap ses: 
Motivasi pali 

seseorang biasa 

usaha tersebut 


Pilihan Tepat 


Angga Purenda, JURUSAN JURNALASTIK, FAKULTAS ILMU 
SOSIAL DAN ILMU POLATIK, UNIVEKSITAS ATMA JAYA 
YOGYAKARTA 

Peluang mahasiswa berwirausaha cukup besar ka 

sempatan memanfaatkan keterampilan yang dimili 
Jika kita sudah tahu karakter calon konsumen di sekitar lingkungan 2 
kampus, 

Jika menge 


al karakter mahasiswa, kita mudah menentukan jenis 
mn digeluti. Misaln 
dai iptakan peluang usaha 
bisa menarik konsume 
Ketika mahasisw 
untungan. Salah satunya, 
tergantung pihak lain. Selain itu, dengan berwirausaha 
merasakan "jatuh bangun" yang menjadi pelaj 
Pengalaman itu akan membuat mereka sukses berwi 
Walaupun akan menemui kendala pada awal m 
wirausaha mandiri menjadi pilihan tepat bagi ma dak dini, mahasiswa yang 
berwirausaha bisa menjadi generasi muda yang punya kecakapan dan keterampilan. 
Mereka diharapkan mampu menjadi pelopor pembangunan perekonomian Indo- 
nee 


ik ke- 
tanpa 


usaha di ki 
ihasiswa menjadi lebih si 


jak mahasiswa, kita 
n berharga melanjutkan usaha, 


i usaha, setidaknya ber- 


Saatnya Mengembangkan 
Potensi dengan 
Berwirausaha 


Saat ini, kewirausahaan 
mulai berkembang sangat 
pesat. Berbagai kalangan 
berusaha untuk 
mengembangkan potensi 
dengan berwirausaha agar 
dapat meraih keuntungan. 
Mahasiswa pun tak mau 
ketinggalan mencurahkan 
kreativitasnya dengan 
berwirausaha. 


pihak 


anyaknya 


buat kewir ame 

m gerakan yang populer: Bahk 
sejak tahun 2009 pemerintah me- 
luncurkan Program Mahasiswa Wi 
rausaha yang mendorong mu 


jadi sema- 


Mengapa sih banyak pihak peduli 
padu perkembangan kewirausahi- 
mana eggak peduli, hal 


usah tere 
didik semakin berkurang jumlah- 
Data Kementerian Tenaga Ker- 
menyebutkan, per Pebruari 2012 
jumlah penganggur berijazah diplo- 
dan sarjana mencapai 790000 


1 


mahasiswa ingin berperan mema- 
n bangsa ini, judiluh seorang 


Wurangi sutu calon peng 
tetapi juga banyak peng: 


ngsur, 
nur Ih 


lebih dari 
badi-pribadi ya 
annya. menghadapi berbaga 
ingan. 

Pekan lalu, dalam pameran Pe- 
n Produk Kreatif Indonesia 2012, 
di Jakarta, bany n wira 
h satu peserta pa- 


berupa pri- 
teruji ketangguh- 


lumnus mahasiswa Jurusan 
Desa Is, Fakultas Seni Rupu 
dan Desain, Institut Te 
dung, yakni Bima Nuri 
ndy, Habibi Putranto, dan Sweta 
Kartika. Mereka berwirausaha di 
bidang desain grafis yang mema- 
merkan produk kaus, 
daur ulang yang di 


empat 


gas kubi 
selesai, kami ingin berkumpul d 
berbuat se 


bisa meraup omzet penj 
kitar Rp 10 juta per bulan, Setiap 
tiga bulan, Wanara Stud 
ngeluarkan desain terbaru dalam 
berbagai ukuran, Biasa 
teman-temanny 
riset budaya lokal y 
dibuat lebih modern da 
uk muda 
kaus, kan 


Dari 
masing-masing juga 
bisa menerima proyek, teryantung 
'apakah mau diberikan ke peru 

an atau dikerjakan sendiri,” ungkap 
Dian 


WIRAUSAHA ITU. mon 
“ me 5m 
Wunntang gi 
Membanggakan/bergengsi 37 
Sedang ovuler so: 
penunrisiko 101 
Butuh moda bear 201 
Hanna: Teathnop SIDANG KEWIRAUSAHAAN 
1 YANG INGIN DIBUAT 
8 
2 Hiburan 49, Konsultan 
28 Jaa 
Ina Kur 
35 isl 
kenfhan 
dan seni pan 
Agri dan "fashion" 
A.Tnoongi  Ieooti — “hi 
Informasi TM. Percetakan 3 Perta 
Hi dan duku agrobisnis 
695 Ban 


Banyak peminat 
Sumi Litbang Kompas 
tober 


kum pendapat 301 mah: 
siswa dari sejum 


gi mengenai kewirausa 
pir semua mahasiswa y 
responden (OL persen) men 
ketertarik untuk membu: 
usaha sendiri alias berwi 


tertarik, 
1 maha- 


Tak Terbatas 


Noor Juni, JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN, 
FAKULTAS ILMU SOSIAL, UNIVERSITAS NEGERI SEMARAN( 
Mahasiswa berwirausaha adalah julukan yang keren. Namun, 
bal itu bukan hanya sebagai predikat untuk meneguhi 
ma a. Ada pula mahasiswa yang benar-benar bi 
hidupi diri sendiri, bahkan ju 
siswa kini 
pekerjaan yang ada 
dengan lapangan kei 
butuhkan seo 


baik. Kemampi 
ang bisu mem 
bagi diri sendiri 
uk perlu tergantung pada kebutuhan pasar 
ptakan lapangan kerja sendiri 


ScraperOne & Kaskus 


Tantangan "Kompas” Kampus 


Mempertanyakan Integritas Kita 


Masalah integritas terasa semakin terkikis. Seseorang ataupun 
kelompok tidak lagi menjadikan integritas sebayai sikap yang harus 


memengaruhi 


penting agar kehidupan 
Integritas membuat 


seorang kehilangan integritasnya? Bagaimana pandanganmu tentang 80- 


sok yang tak punya integritas? 


Kirim komentar kamu tentang “Seberapa pentingkah integritas dalam 
kehidupan kita" untuk rubrik Argumentasi Kompas Kampus pekan de- 
pan, Cukup 1.300 karakter. Kirim melalui emaif ke kompaskam- 
pus@kompascoid atau redaksikompaskampus@gmail.com, lengkap de- 
ngan data dan foto diri paling lambat tanggal 2 Desember 2012, 


tertarik 
pengusaha? Kalau dilih 
lakang pendidikan 


uk menjadi 


teman yang me 

ilmu sosial (60 persen) dibanding- 

kan dengan mahasiswa dari ilmu 

eksakta. Selain itu, teman-teman 

tertarik berwi an 
memiliki pengalaman bekerja 
im tim, baik: 


& mengikuti 
onganisasi intrakampus  m: 
mencicipi dunia kerj 


Minat yang besar tersebut patut 


diapresiasi. Namun, sejauh 1m 
enal dengan dunia 
Coba cermati definisi berikut, entre- 


preneur adalah seseorang yang be 
rani mengambil risiko, 
mencium adanya pel 


alumnus ITB Bandung Ga 
dan beragam karakter dari Toys 

ulpture Indonesia dipamerkan 
alam Pekan Produk Kreatif 
Indonesia di Epicentrum Walk 
Kuningan, Jakarta, beberapa 
waktu lalu, 


memperoleh profit ($ 
2009), 


in Wijat 


Jah totalitas dan 
hal inilah 


konsistensi, 
yg paling mene 


ya oksistensi sebagai en 
trepreneur di antara proses jatuh 
Meskipun hampir semua respori- 


den mahasiswa setuju dengan per- 
nyataan bahwa berwirausaha penuh 
risiko, mereka memandangnya se- 
sebuah tantangan. Bahkan, 
mayoritas (77 persen) menilai, pro- 

Ikan. Apalagi jk: 
ingin terjun ko Usaha mandiri In 
Ik selalu membutuhkan modal 


Persepsi-persepsi positif tersebut 
bayangan 
ingin dibuat responden, 
1 dari 67 persen responden ma: 
hasiswa yang berminat menjadi 
wirausaha memilih usaha-usahi 


sebut, responden sudah memiliki 
bayangan usaha yang ingin dibuat- 
Bisnis kuliner paling bang 
dipilih responden (28 persen). Usa 
nan 
ini memang sangat 
Ik dikembangkan 
at dilakukan dari bahan 
 bentuk/tampilan, kema- 
teknik penjuala 
Selain kuliner, bisnis fashion pun 
menjadi pilihan mahasiswa (17 per- 
sen), Sebagian besar dari merek: 
ingin menj 
fashion, 


akun ribuan bisnis online 

1 menjual produk fashion ini 
pertai 

teknologi in- 


takan, properti, 


formasi juga ada dalam daftar pi- 
lihan responden, 
Se dan cita-cita tersebut 


us terus diko 
pendampingan dari yang lebih ber- 
pengalaman di bidang ini sudah 
banyak tersedia sehingga seharus- 
nya bukan menjadi kendala utama 
Yang lebih penting justru persiapan 
mental pelaku 
usaha tidak berhenti pc 

a bisnis sudah berkembang dan 


lakukan karena itulah inti 
. Dalam proses 
kembali dibutuhkan totalitas yang 
konsisten. 

Nah, tunggu 
wujudkan impianmu deng 
ngembangkan potensi untuk berwi- 
rausaha, 


(SUGIWANDARI, 
LITBANG KOMPAS/SIF) 


KOMPAS 
Iitp//kompaskampus.com PNJ emait kompaslampusGkompss.coid K AVPUS 35 


Kirim tulisan apa saja yang menarik di dunia kampus, diutamakan berupa liputan lapangan. Kompas Kampus 
menerima tulisan dari mahasiswa, baik perseorangan maupun tim. Panjang tulisan maksimal 4.500 karakter (termasuk spasi). 
sertakan foto atau gambar ilustrasi untuk mend: intumkan biodata lengkap dan foto diri, kirim ke e-mail 


K @kompaskampus. 
KOMPAS Ge G 


, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


Batavia 
# Penulis: Frieda Amran 


' Penerbit: Penerbit Buku Kompas, 2012 
“& ISBN: 978-979-709-674-8 


Jazz Goes to Campus 
yang Tak Pernah Tua 


Ajang Jazz Goes to Campus & 
tahun ini memasuki edisi e 


Setumpuk tulisan dan do- 
kumen tertulis peninggalan 
Belanda merupakan harta tak 
ternilai bagi penelitian 
rah Lima belas kisah ini ada- 
lah bagian dari catatan ke- 
hidupan sosial sehari-hari 
tentang orang Belanda, Indo 
(Belanda), dan orang Indo- 
nesia yang bersentuhan de- 


ke-35. Jazz Goes to Campus ngan Batavia, Dengan mem- 
merupakan ajang jazz tertua ai Jana rn Ma ken 


di Indonesia dan kedua 
tertua di dunia setelah North 
Sea Jazz Festival di Belanda. 
Umur festival ini boleh jadi 
terus menua. Usia penam- 
pilnya pun ada yang berban- 
ding lurus dengan usia 
festival kampus yang 
diselenggarakan Fakultas 
Ekonomi Universitas 
Indonesia ini. 


ingga ke-20 tanpa menger- 


Kapten Woodes 
Rogers kapten Inggris menulis 
pengalamannya memimpin armada kapal yang ditu- 
#skan menyerang kapal Spanyol di S 

Sementara Strehler berbagi su 


"Tionghoa dan pribumi dengan menggunakai 
dari perunggu. Ini sekaligus menjadi aw 
konsep uang 

Dikisahkan juga bagiimana orang Belanda di Batavia 
rindu bacaan dan hiburan, Mereka bertukar buku dengan 
teman dan tetangga sambil menunggu pe 
dari Belanda yang membawa buku te 
Eropa. Malam minggu ya 
menikmati musik dan tonton 


alan 


pengen 


CTHA/LITBANG KOMPAS) 


Batavia Abad XVII 


“& Penulis: Hendrik £ Niemeljer 
“# Penerbit: Masup Jakarta, 2012 
1 ISBN: 978-602:96256-4-4 


umun, pengunjungnya 
tetap mayoritas berusia 
muda, Pelajar 

bukan hany 


Tohpati Bertiga bersama Indro 
Hardjodikoro (bas) dan Boowie (drum) 
menghibur penonton. 


Depok. Alhasil padu Jaz Goes to C 
(IGTO) ke-35, Minggu (25/1), sejak pukul 
100 hingga tengah malam, pengunjung 

amati hiburan di em- 
lahan di depan p 


Batavia pernah men 


BATAVIA 


Jazz di dekat Propaganda Stage. 
di ini terpajang poster JG” 
n. Bagi yang belum paham be 
v2, dari museum ini dapat pu 
ar asal muasal jae dalam w 
it, Museum ini kecil, tetapi luma 
informatif soal p 
fusi musik Afr 


in budak 
h, seperti 
Bima, 


u sosok yang sei 
antara | 


ng muncul di 
n, Idang Rasjidi, Fariz 
uwa, Banyak lagu 
sebelum sebagian 


tenar sumber pada urusan utang. 


Tak mampu membayar 


utang, ia menggadaikan diri 


| 
Se 


Merek: 
tersebut di 
Begitu intro lagu mengalun, 
ing, Bahkan, mereka 


tari, yang disebut akta k 
bebasan atau akta emansipasi 
alah satunya Vox, band Cerita perbudakan di Batavia mer 


Ikan salah satu 


Vox, band cadas usul Surabaya (paling atas), dun musisi senior Fariz RIM tampil di 


get pun tetap MV odas : . bi senior Faris FIM tam Meski demikia kisah dari kehidupan masyarakat di Batavia 1. 
Dndak. agan Mtusiin Saya pada Jasa Got to Campus far38, Minggu (8/1) dl Kampus Fakta: waksikan aksi Ditulis oleh seorang sejarawan Belanda yang mengambil 
PKU BINA arak Lag Un gn pol sumber dari berbagai arsip, buku pula 


“Dulu say 


Mayo itu, 
JGTC, Ii 


kaget keti kehidupan di luar t 
masyarakat minorit 


Dalam buku in 


mbok kota (ommelanden), soul 
dan mayoritas, serta per 


diajuk musisi Chandra £ 
rusman tampil di JGTC, Chandra, kan, 
sekarang sa 
: Moga-moga ta- 
isa tampil gi 


kan, bukan 


Band, Krakatau, Elfa's Big Band, F 
Singer, Jaka 
Band, Nah, ini yang « 
1000 per lor 

Manga tiket ya 


lampir setiap tah a hadir di 
JGTC," kata Idang, yang tahun ini tampil 
n Idang Rasjidi Syndii 
kal Pinang, Bangka 
h bergabung di Abadi 


hun depan sy: 
Fariz. 

Musisi senior Idang Rasjidi, » 
tampil pada tahun 1993 sebagai MC 
JGTC ke-16, Waktu 
di kan 
Depok dan tampil memeriahkan acara, 
lain, Java Jazz, Ruth Sahanaya & 


kehadi 


yan gim: 
of Jurgpres- 


miek JG 

Siapa pun boleh menampilkan jas s« 
i versinya, Seperti kata trombonis JJ 
Johnson pada tahun 1088, "Ja 
It won't stay put and it never will” (TIA) 


Referensi Ini dapat dibaca di Pusat Informasi Kompas, 
Jalan Palmerah Selatan 26, Jakarta, 021:5347710, e-mal 
ik@kompas.co.id, Silakan Klik http//pikkompas.coid, 
Buka: Senin-Sabtu, 


lembar jika n 
UT Apalagi, jika dibandingkan dengan bur 
tiket yang dijual di lok: 3 yakni Rp 
58000 per lembar 


dengan Jakarta Al Star 
Informasi harga tiket ada di Museum 


BINA DESA 


Membangun Desa ala Mahasiswa 


ak hanya “duduk manis" 

| bangku kuliah, mahasiswa ju 
harus bergerak untuk men 

i sesama, Berkait dengan keinginan 
lalu Kement: 


HARI PAHLAWAN 


emperi 
10 


Depar 
Ilmu 


mengadakan kegiatan Hero $ 
Mengenang Mereka yang Terlup 


Pertanian, 
versitas Jenderal Soedirm: 
 mengadal 
bertajuk "Tilik Ndeso Mbangun 


Purwo- 


cjarah". Kegiat 
6-8 Nove 


pal 
Uta 


ari perte- 
mpai awal No- 


September 
vember 2012. 

Bina desa merupakan sulah satu 
menterian Sosial 


Masyarakat Badan Eksekutif Maha- 

siswa Fakultas Pertanian untuk mem- — Warga Sikapat, Sumbang, Banyumas saat cek kesehatan secara cuma-cuma - 

bangun desa menuju desa madani, dari mahasiswa kedokteran Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, pahlawan yang Aa SA NAN AA TE PAN AN 
dari 'Sumut. Namun, sebagjan besar Salah satu karya peserta lomba poster, 


dari mereka ku 


mengembangkan potensi sum- 
ber daya alam dan sumber daya ma- 
nusia yang ada, 


tap Sabtu dan Minggu supaya & 
mengganggu waktu kuliah. Kegiatan 
ini melibatkan 40 ma 


lah memberi peny 
tihan mengenai budi 


petani. 
Pes » diberikan dosen Fakul- 
tas Pertanian, Universitas Jenderal 
Soedirman G Unsoed), Prof 
Loekas Susanto, kepada warga desa 
setempat. Misalnya, tentang baguima- 
na sebaiknya menggunakan pupuk or- 
#anik 
Warga Sikapat umumnya masih m 
lakukan pola budidaya pertanian ko 
ional dengan menggunakan pe 
Gisida untuk mengusir hama. Sela 
memperkenalkan penggunaan pupuk 
organik, Prof Lockas juga menjelaskan 
penyugunaan pestisida 
sehingga mencemari 
Itulah men penggunaan 
pestisida harus dilakukan secara t 
kontrol. 


desa tidak hany 
berbagi pengetahuan di 
pertanian, mahasiswa 
mengajar Matematika dan Bahasa Tngt- 
gris kepada siswa SD di desa tersebut. 
bina desa tidak se 
dengan pertanian sa 


Agam Ibnu 
Bina Desa Sika 
Pameran produk pertanian, misal- 


bola singkong 
nnganan tersebut merupakan hasil 
yapara ibu PKK DesaSSikapat. Ada pula 
pembagian bibit pohon jambu. 

Pameran produk dan hibu 
yat seperti musik pun menjadi 
dari acara puncak bi 
bersyukur, Fakultas Pertani 
mau mengadakan acara bi 
perti ini," ujar Minarto, warga Des 
Sikapat. 

Kegiatan ini juga diikuti mahasiswa 
Kedokteran Gigi Unsoed yang beke: 
suma dengan mahasiswa Faperta Un- 
soed untuk memandu 
gosok gigi yang 
anak-anak di desa itu. 


tersebut diikuti siswa-siswi SD Sikapat 
1dan 2. 

Warsito, perwakilan 
kegiatan seperti bina desa 
menunjukkan bahwa mahasiswa per- 
tanian juga bisa kreatif dan inovatif 
Menurut dia, kegiatan tersebut perlu 
ditularkan kepada mahasiswa dari fa- 
kkultas lain 


a juga disampaikan Pre- 
siden BEM Keluarga Mahasiswa Fa- 
Unsoed Furis Karamatul Malik. 


mahasisv 
patan untuk meng 
sung pengetahuan 
yang diperoleh dari kampus. Bina desa 
jugn meningkatkan peran mahasiswa 
dalam pengabdian kepada mas 

kat 


BHEKTI HIKMANTO 
Program Studi Teknik Pertanian, 

Fakultas Pertanian, Universitas 
Jenderal Soedirman, Purwokerto, 
Jawa Tengah 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Pas MANA 
Namun, sayang, pada 
zaman kini banyak 

pahlawan terlupakan. 


jarah daerahnya sendi 


dimungkiri, toko! 
but memiliki kontribusi besar 
bangsa dan negara, 

an nasional dari 
Sumut, yakni Sisingamangaraja XII, 
Adam Malik, Amir Hamzah, AH Na- 


1 tak tahu 
1 dari Sumut. 
mendengar 


pahlawan n: 
ima ini mereka hang 


ma itulah yang 
buku pel 


Menerapkan TAK sedikit pula di 
votsi DI Twiiun, kat ko dis. antara warga bangsa 
Hero Session selain untuk mem- ini yang tak paham 


perkenalkan para pahlawan 
yang berjuang untuk Sumut kepada 
pelajar dan mahasiswa, juga menjadi 
cara membina kemampu: 
n bertingkah laku gone 
Padu acara ini, panitia mengun 
siswa SMA dan sekolah sederajat di  pinan Wila 
Kota Medan, Mereka diikutsertakan  mut Anwar: 
mengisi w diwujudkan dalam — Magister Tlm SU Dr 

Suprayetno, d Majelis Per- 
musyawaratan Mahasiswa Universitas 
USU M Tbnu Sina Lubis, 


sejarah bangsanya 
sendiri. 


bangsa ini yang 
bangsanya sendiri 
Kondisi itu membuat Kita tak heran 
apabila dalam acara peringatan bari 
bersejarah, antusiasme pemuda pun 
relatif berkurang Padahal, bangsa In- 
donesia membutuhkan pahlawan ge 
nerasi baru untuk mengharumkan ne 
$ mengamalkan amanat 

para pendiri bangsa. 
Melalui acara sederhan 


paham sejarah 


ih Pemuda Pancasila Su- 
h, Ketua Program Studi 


ter, dan temu wi 
Menurut Toty 


| koordinator 
ung disusun, 


yang di- 
dakan mahasiswa USU, kaum mud: 


meliputi cermat soal sej Tak tahu 
dunia, dan daerah. Ada pi Lomba yang digelar itu memper- kan buta sejat sanya sendiri 
& poster yang cdu lihatkan bagaim siswa men- AKOB SIRINGORINGO 


Departemen Sejarah, 
Fakultas Ilmu Budaya, 
Universitas Sumatera Utara, 
Medan 


coba mengasah pengetahuan mengenai 
kepahlawanan mere! 
khususnya mengenai Sumut. Sebagian 
siswa ternyata tidak tahu tentang 


36 


KOMPAS, SELASA, 27 NOVEMBER 2012 


K 


TIPS & 


(3 


clar Budi 
santara 
acara budaya yang 
digagas Kement 
rian Pendidi 
an di Taman Mi: 
ni Indonesia Indah sebagai 
upaya agar berbagai tradisi dan 
kebudayaan Indonesia tetap 
hidup dan diapresiasi, Untuk 
tahun 2012 ini, yaitu akhir Ok- 
tober lalu, acara-acara budi 
ra umum 
al pangan. Daerah- 
daerah yang diangkat kali ini 
adalah Kasepuhan Cisitu (Ba 
ten), Paninjauan (Sumatera 
Barat), Tutup 
tengah), Dayak Kahan Bahau 
(Kalimantan Timur), Osing 
(Banyuwangi, Jaw: 
Manggarai (Nusa Tenggara Ti- 
mur), dan Ngara Toro (Sul 
engah). 


Kebuda 


beri 


sudah 
pem 
diumumkan. 
bahas adalah lomba fotony 
bahwa sebagian besar peserta lomba 
telah gagal menyajikan foto dengan 
baik sesuai standar lomba. Sebng 
besar foto yang masuk 
sekadar dokumentasi acara GBN 
sebut alias secara estetika tidak mc 
narik, 

Bagus”snya sebuah foto bisa dibagi 


ng menarik untuk di- 
Terlihat 


di dua definisi, Definisi pertama 
dulah bagus yang artinya sesuai de 
ngan target untuk apa foto itu dibuat. 
ai contoh, foto untuk pasfoto yang 
us adalah yang tidak memejamkan 
, juga proporsi ukuran wajah dan 
bidang fotonya seimbang, Namun, foto 
bagus untuk pasfoto belum tentu bagus 


untuk hiasan dinding, bukun? 
Sementara definisi kedua adalah in- 
dah yang ingkan untuk 
dilihat. W tu, indah untuk si A 
belum tentu indah untuk si 
Foto bagus belum tentu indah. 
bagai contoh adalah soal pasfoto tadi. 
Sebaliknya, foto indah belum tentu 
Foto artis cantik tersenyum 
mungkin indah dan menyenangkan un- 
tukdilihat, Namun, kalau dip: 
KTP, mungkin ditolak petu 
rahan alias dianggap tidak bagus, 
Untuk kategori perlombaan foto, 
ur sebuah foto bisa menang, harus 
$ sekaligus indah. Bagus di sini 
adalah bisa merekam sebuah titik pen- 
ting GBN, sementara indahnya adalah 
meng kan untuk dilihat, tida 
wet, dan sebagainya, Pada ajang lombu 
besar foto 
yang masuk tidak indah dan juga tidak 
gus 
Ketidakbagusan foto 
umumnya terjadi karena: 
1, Tidak terlalu ter 
GBN karena terlalu banyak hal tidak 
penting masuk ke dalam gambar. Hal 
tidak penting adalah bend: tau 
anusia yang walau memang ada di 
lokasi, secara urmum tidak khas GBN: 
dengan salah, misalnya 
memotret satu titik acara, tetapi bukan 
titik penting ucara tersebut. Y: 
lihat foto tersebut tidak me 
dapat impresi dari ncaru, 
Sementara ketidakindahan foto kon 
testan terjadi karen 
1 Memakai lensa yang tidak sesusi, 
misalnya seharusnya dibutuhka 
tele, tetapi memakai lensa pendek. 
2. Memakai lensa dan setting ya 
tidak sesuai, Dibutuhkan latar belaka 
yang blur, tetapi karena salah setting 
atau memang kemampu: 
memadai, jadilah fotonya 
Akibatnya, tidak ad: 
ng menonjol di dalam foto a 
mua menonjol dan tak jelas mau "bi 
apa, 


kontestan 


Juara 1 - Rifgi Aditya Chandra - Tanpa Judul 


8, Sulah memilih angle alias salah 
memilih sudut pemotretan, Salah angle 
mengakibatkan foto menjadi tidak enak 
dilihat. Memang, masalah angle adalah 


masalah yang tak bisa didefinisikan 


dengan tegas karena juga menyangkut 
selera, Namun, foto yang salah angle 
bisa dirasakan semua orang alias me 


tarian itu, Kc 


acara ritual demo 
kegiatan budaya, cari mana titik ter- 
penting dari kegiatan itu, titik yang 
mewakili se 
angle terbaik, 
menggambarkan poin 9 
tetapi juga bisa m 
lakang agar hanya bag 
masuk bidang foto, 
9 Pakailah lensa yang mudah untuk 


buat pemilihan angle menjadi sulit. 

Selanjutnya, ini adalah kiat-kiat me 
motret acara budaya, terutama or (he 
spot seperti GBN 2012 ini 

1. Usahakan tahu persis tipe a 
yang digelar: apakah tari, acara ritual 
atau demonstrasi sebuah kegiatan. Pel 
tu, Kalau 
ari, bagian mana yang sangat meng 

mbarkan tarian 'itu. Cari ciri khas 


membuat Blur latar belakang, mudah 
membuat isolasi, Secara umum, untuk 
lomba foto on the spot seperti GBN 2 
ini, lensa tele dan wide angle ekstre 
mm arti bisa adalah yang terbaik mengingat bi 
mor satu tadi, nya peserta saingan dan juga se 
arca, Lensa tanggun 

sulit untuk bisa meng 

dah dan bagus di arca seperti GBN 
2012 


Isolasi Intar be 
an penting yang 


Juara 2 - AP Hari Wibowo - Prosesi Peletakan Telur Suku Dayak 


FOTO PILIILA N Tema: BENING/TRANSPARAN/TEMBUS PANDANG 


TETESAN AIR —AN 


IGIT MERMANUADI 


Juara 3 - Agus Gunawan - Persiapan Upacara 


TRANSPARAN 


Tema untuk edisi 4 Desember: KERAMAIAN 


Kirimkan foto Anda dengan sisi panjang 1.500 piksel disimpan dalam 
format JPG skala 6 ke alamat kfickompas.com (tanpa wwew). Pemilihan 
foto-foto terbaik dilakukan setiap hari Sabtu pukul 22.00, Sernua foto 
pilihan akan dilombakan lagi setiap tiga bulan untuk memperebutkan 
tiket berburu foto ke Indonesia bagian timur 


JOMANE! 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Lan MAAN SESAUR MAAN KETR 
AMAN JABgE SANAM PAR LO 


DEW AND FLOWERS 


SETYO KURIAWAN 


TEMBUS DI BALIK KACA CACAR AIR — ALI SUKITO 


DANTE S NUGRONO 


KLASIKA 
HARI INI 


PETIODE LAMOKTOBET 


3 18 DESEMBET 2012 


Dengan memainkan 


deneyand Drive CHOLLENGE 


LINTAS UDARA 
Dinding-dinding Penyimpan 
Kenangan 


hal 38 


INTERMESO 


M FITUR KLASIKA | Wisata 


'SUDAHKAH Anda merencanakan liburan akhir 
tahun? Kendati masih masih cukup lama, tidak 
ada salahnya apabila Anda merencanakannya 
jauh-jauh hari, Pilihan berlibur tersebut bisa 
Anda jatuhkan pada Hongkong 

Ya, Hongkong merupakan salah satu tempat 
ideal untuk menikmati liburan akhir tahun di 
Asia. Di Hongkong Anda bisa menikmati musim 
dingin dengan pengalaman yang tak terlupakan. 

Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi dan menjadi salah satu surga belanja 
di Asia ini menawarkan banyak tempat untuk 
menghabiskan liburan akhir tahun. Sebut 
saja Hongkong Disneyland yang menawarkan 
suasana penuh kehangatan. Di sini, Anda bisa 
menikmati nyala lampu yang menawan di pohon- 
(pohon nat 

Anda bisa juga menuju Hongkong Wetland 
Park. Sepanjang periode November hingga 
Maret 2013, taman ini akan mengusung tema 
Bird Watching Festival 2012. Hal ini dikarenakan 
Hongkong menjadi perhentian migrasi besar 
watertowl dan Wetland Park adalah tempat yang 
tepat untuk melihatnya, 

Perjalanan tidak berhenti di situ, Anda bisa 
menjejakkan kaki ke museum Madame Tussauds 
Hongkong. Di sini Anda bisa melihat patung lilin 
dari beberapa orang terkenal dunia, tentu saja 


Menikmati Natal di Hongkong 


dengan dekorasi museum yang bernuansa Natal. 

Liburan Natal Anda menjadi lebih lengkap 
dengan menikmati sajian musikal winter 
wonderland di Ngong Ping 360. Terletak di 
Ngong Ping Village, Pulau Lantau yang dikonsep 
menjadi pulau dengan kebudayaan memancing 
tradisi setempat. Anda bisa menikmati Jive 
music seperti akapela dan orkestra. Di sini, Anda 
bisa mengabadikan momen dengan seseorang 
spesial, 

Jangan melewatkan kegiatan belanja di 
Hongkong. Menyambut dan merayakan hari 
Natal, beberapa departement store terkemuka di 
sana akan menyajikan promosi menarik. Anda 
bisa berkunjung ke 1881 Heritage, Harbour City, 
IFC Mall, New Town Plaza, dan Times Sguare, 
Tempat terakhir yang disebut memiliki model 
bangunan yang terbuat dari 2.600 Lego,untuk 
merayakan Times Sguare Lego 80” Anniversary 
X'mas Villages. 

Terakhir, jangan lupa melarutkan diri dalam 
Festive Night Tours yang diselenggarakan oleh 
Hongkong Tourism Board, Anda bisa ikut dalam 
perjalanan malam dengan bus atap terbuka dan 
kapal untuk menikmati pemandangan mal 
Natal dan dekorasinya di sepanjang Victoria 
Harbour, (“/VTOJ 


COOLPIX 


53300 


Ultrarslm elegance with 
tertendea reach 

- bertoc 

«Sara auto slot 
» Senat vatkng 

2 Beli cd mpport 


naga protessog nge 


« Noptimised 1cene mades 
rapero 
NIKON 


' COOLPIX 


1.169 


JProcun nik Onkt ana Jana ale f0e 


A DAPATKAN Di 


mrloperkoran @ 


1?:799,000,- 


THE GOOD TIMES 


OKANAAG 


Stylish, trim and easy to use. 


anne heartat te Jange 


6x 


Zoom 


. OTOMOTIF 


Ak mbi bermsih? Sokusinya di 
Satria Mr Ac Mb srvico& pig 
baru Jl Dr Susilo /13-14 Grogol 


Juar pt25660285 -5601621” | CHOSEN CARS - HOT SALE: 


IRR von 20 SIA 8 Cowon 
Spesatit Transmisi Mai ve, | - Besa 
enda.bmwhaeke.isanaipar | 9 PW 04691335 9800735 
pakvomeriwohe,audijaguar, | Evoaue 20 S0oor / 30oore»”" 


Isuzu Mtoyota087777782165 


Mobi DICARI 


AAL O1 Apa pun jenis | anda 
“bayar da harga Unggi Andri 
60629818/0010:001-687 


(AL Ol Apa pun jenis mbl anda, 
bayar cash co, kami sr Op. 
Pan ph 68810777, 0016-774088: 


AAL, OLAnda akan jual mobil 
ash &c ovor kt Semua mark 
0617194189 “0816553221, 


'Automotif berani bi mbsegala 
mmerkthn daoheg Bantas tinggi 
ssuaikond Prs(9t001219688990 


Bei Mobil Belas dengan Harga 
“Sangat Pantas. Yessuri Motor 
Ph IBUASIES, 92992700 (SMS) 


Bei SglJns MOI Hr Tai Th90- 
2012 oib Aslvduplikat Wahyu 
70283933/08128001676 Tor 


Pemakai Berani Beli Tinggi, Byr 
Casly Over Kredit Semua Mobi 
Mub4885:7502/ 0856 1000 338 
Trima smua merkMbIcast/over 


kesdit hub08179906021-08121 
B211710-99500392uima SMS) 


PI os dun. 


Puan 


Dytune Lux Pade/Pur Back Door 
31V/5 Camera 
Artonz Auto 805 02165837777 


Evogue 2.0 white 2011/ 2012, 
a4oors, ful option, very, 900 
cond, Automart 5367.3993 “17 
19: 001932.288,060 


EVOAVE 201 
esus RX270 Ultimate 
Premium Motor - 651 5004: 


Hummer H'3 "10 Silver Kim 3eb 
Ful Option, Seperti Baru "Sola 
met Moto” Ph 021-20450837 


Jnguar XP 30 Th 10, Vapour 
toy, km Stb kn itimowa, The 
Winner 5201884 / 08567227796 


Jep Cherokee Lt Putih'98 110 
AT Top Condition KM : 99 Rb. 
Mraz IASJL Mub: 0818 107 646 


Mini Cooper S Turbo, Red, 
Wite:& Mini Cooper Road Ster 
Bius, Rod, White, " Selamet 
Motor” Ph021-29150837 


Porsche 9LL Carera 2012 
Langsung Nama Km-00 Hub 
0811590196 -79192374 


Porseha Cayeme 43. 2009 
Black onbladkkm2orb 1210709 
0811970211 -08.7810,955.255 


Porsche Panama, 3.6 Bls, & 
Mita, 3 TV, ESoat. F/R 
Camera, Wartanty ATPM 
Ready Stock, "Selamet Moto 
605” 1 021-29150837 


Range Rover Evouge Dyame Lux 
TEOpt 3/5D0oe Htm/PAh ReStock 
Mud: 15813333 WIM' 91669581 


RR Eroaue Wite on Red,dyna- 
mice,3dooeful option,1.125 on 
and new 021091A212 


ERTIGA : | 
yu eroilemen 


BEKASI 


SUKABUMI 
021-88350506 0286-222258 021-79182977 
021-880018191 0266-222280 021-79182978 


JAKARTA 


KOMPAS KLASIKA 


'SANNY AUTO GALLERY 
Humnr H3 09 Des Hitam 3TV 
Tanduk don bikg km10rb spt br 
Str02126525678/K39 45853183 


A6 $ Line 20 Turbo 011 Siver 
IKm10rb SIA 500, 4210789, 
0811970211-08.7070555:255 


120106 Bin, GreyMatic STNK 
Mati Km92Rb Tani! Z10)tPas 
"Oucen ME KtamatRy I29CUP, 


120106 Tiotonik, Htm CD $' 
System Spare Lamp Bgs Skl 
Kiat Met 209) 081608616173 


320 Ungu MT9S LontdtdtnJ.Kt 
Km Rb, Vla Racing "“ Garago 
Motorsport (805) 0214524000. 


320106 "“3201 L'00 »”325/10 

SRO0/LL "» 28KO5 ?“ 523109 

23 “10, S2 "10, 5301 09/10 
Bestindo 2h:21042000 


32012010 Exe 2Unit Siver 
Hitam Krdt Macet Murah 3eSIt 
MIS Tk Bh9)081208616172. 


3251 07 nik. 05 Hitam Mulus 
KMGlrb asi ocord boy St bt 
295 nego. OB21 LINI OM19 


520,2004 Black on Biackvlg 
20”Dbs,Anlot sermanmubody 
kit mete 265JL02191911202 


5231 stw 06 tgn L a/n pembeli 
TI orsnl bas hg 290 n090 
Kemang” Pratama” Bokasi Hub 
085691987957, 081258000061 


5281010 ver, A7 mil, kondisi 
mmuhus, "2 Hubungi 1227 ph 
02172796185 “082212295967 


TOK Th 2006 Facelift Engine 
"Magnesium, Black on Beige Km 
10 Serv Record TT/K 4210709, 
0811970214 087870555255 


AUTOHAUSE IMPORTS 
X6 Fool Black 
610 M Pockagcd White 
Pluit 66601313/Sntor 29150877 


X5 35 10 Bieautive Black, 2 
IV, KM.201b Mop Hub Ph 
021-29050837 


KU 204 begray "10 Bin 10 a/n. 
Sendiri dr br Itu 12511 Hub 
06129056199-021/41712355 


X4-13/6xe 1/12 28 KI-20/1 
125105 16-2507, K93STN 
KE3ODM "5 6-0 Bs 
X3 15001/12015/05,720U10 
Bestindo Phe74868000 


XLEnd Year PromeO 3Thn, 
Rey Stock. Free Dud Tabs 
05176363106 


AG .0yOajttm IscatM20FulI 
Bd Kitint S.Btownkome2rb Tgn 
Ir Nogo Mp:”08161635383 


X/07 3.0 Exect Htm Meng In 
Begi Km33Rb Prem CD S' 
System 235)t 08567837910. 


PD cevrorer 


All New Aveo,OrtandoCoorado, 
"New Captiva FI. Penawaran ks 
@emeoarik Nov 6 Andalan Group 
3861870,7396889/4533001. 


Captiva Bonus DVD. Monitor 
camera mendu.Jok KILKF Cisar 
DonSrt Jinsun Motor JiPan 
jang No.L Kon Jeruk 3321359 


Captiva, Tail Blazer, Colorado, 
Orlando/Bonus menarik hanya 1 
Sun Mt kalimalang 9h-8610515 


DP ansur 


GLAMOUR AUTOBOUTIGUE 
Jeep Wrangler 3.64 Pentastar. 
ADR Piatoum Dicsol:22017 
DR Platinam :7801. 
ADR Robicon - 85IT 
Garansi ATPM 3 Tahun 
0857 6263 5001 / O21- 7218750 


Jeep Wrangler 3.8 Sport sh, 
pntikm 30rbgk pjo.Kolapa ga 
MotabariMb 49946730/4525102 


Jeep Wrangler JK Sport 3.8 AT 
20017 biru(20nb km 2216 VRI7 
Tp 1 din mis Peromp: 

io DIMPNIS)NO59 Ph7211115 


Jeeo Wrangler Sahara Dsl AT 11 
PuthJKMULTBNRIBJIKILTD DI 
Din Perempatan Radio Dalam 
(PNS) Na 59 Ph 72118 Utk 


OTOMOTIF 


Wrangler Sport Unlimited "2011 
HitamMMb1 Istnw,TrWPik Ping 
COM 4627785 25219 


WK ormarsu 


(AI New Xonla Ang Mulai Lita 
Granenax PU Angs Mulai 1 Sitan 
Tslos Angs. Mulai 299tsan 


Pancotan...7918303-7000651 
Dewi Sarika, 2095355 
Fatmawati 7508833 
Bekasi...» 01819 88305225 
Radio Dalim 7293002 
Tanjung Priok 103900 


AN seniateriospu,mblusosri 
On angs 2itehksegpsscaah back 
promo akhir thn Mub230610202, 
2055091170652951 


Grandihax Pick Up "12, Hitam, 
IBOOCG, STNK Agustus 13, 
300 KIM, TO). Hub: 92921208 


Terios TX M7 Ser MetiMtm 
"Met (No.Pol BM) 125,5 (cgo) 
(021) 8356065 8DA2KA/66 


Hroro 


esta 6 $ A/T, Th2011 
Ton Biru Me, imicrbisiw Ski 
Pakubunwono725.2333/725.1093 


(Hesta Paket Termurah Hanya 20 
Itan.meest, Escape.New Fotus, 
Ranger Rosdy. Stock, (Terima 
Tukar Tambah) 08128200511 / 
085213279916 / 0811915620 


Focus fiesta sedan "12 hitam kin 
SAM pik. Dig misyuwt 
31081315013997-20900002” 


SIRAJAKREDIT 
Fiesta Focus Evoest Esco Baru 
Dp Kecil Anikasi Online Cepat 


H nonon 


Accord 24 VTL AT, Dijual Cepat 
2011 Hitam Km'2000 barang 
Simpanan, Orisinil 02183336498 
(Wahyu) 


“cord VTIL Mat "2007 hitam, 
Esoat, Jok kulit, cruise contsot 
Ikond stw Abba Ca 70016865 


Alton ee Restock 
Krat 5/4 5 Thn Dp kecil Bunga 
imurah Terima T/T hanya di Kon 
da Permata. Hijau" Showtoom 
bong ki 501900 ph5332516 


ro Angsm 2Juta, Jazz Bng 05 
Food Bng Is, Accord Bng 28, 
(RV Rdy Stock Year End Promo 
MondaCaktaPangukir 39095701 


fo, Jar, Freed, Cile, CRV, Ry 
“Veool. B901/Ang2itav/ TOPS2IIN 
HondadristaMangga2” 6129009. 


Cie 2008 grey AVT, very good 
Condt » Wat, call Automurt 
53618993/1,08938.100.00 


(RV 2 AT 2007 w dark octa 
“VRI7,Jok kulit, To bi din mulus 
JkAlaydrus 00-15 ph 6315911 


RV 24 AT Hitam 2011 Mulus 
Terawat Rp 300it. Hubungi 
Gore Ho 0511-955:885 


CRV 2A TW2010 2007 24 AT 
Hitam J.Cot Ng Hub:90500688 - 
“6327363 Hasyim Ashari 54 


RV/2003 Matic Bagus Warna 
Hitam Nopi STNK Bin7 Lagi BU 
Minat Hub:16135853 


Elslon ZA DBI Sunroof 08 Akh 
Pikith Km Rngh,BU Cot Warung 
Jati Tirvur Ry24.067700632131 


Jazz 2010 AT/ RS Silver Volo 18 
Jl Bendungan Hit 19/20 Hubi 
571 2698/70831 8070133 
Jarz RS'2000/2010, Abu" Meta 
ik, Dik, Bin 12, Hub, 081352 
sasa 


Odyssey 23 Absolute03 Htm, 
Sr006TV-DVDVAIB6x Doktor/ 
145t:68318183/0819062145 


Odyssey 24 CBU 2001 siver 
'stat donebk Jt istw HO 
TUp SAI Ag dit Hub:35051912 


Odyssey Absokite A/TOS hitam 
ne pilsunrool, km 40rb asi mis 
istw hub Abba Car ph 70016810. 


su 


Dump Truck FVZ GAM 612, 
RR AK2FTR Me2 bon/bartruck 
EIFG/A an Microbus 16/12 stat 
D-Max Single/doubie cabin Disc 
TRunga morik HubxPT Rahardia 
kalancar 266370-56011568 


(If Truk Box Almunium, DP Mh 
Tanoe “hy, Pekat Bunga On, 
Pasat Minggu 2905333-2975333 
Kelapa Gading...... 15219212 
Bekasi... 265100650353 


Elfoenfacelit 4b(10095)60(125 
sMb/bng 05 ats bak/bor Isu 
au ginatiobosto2) Rao 
285ps(bxt)hih lunit NKRTAN, 
resoipad2KGB)pb gpsled IV 
TESEKPIS CL dibantu pasti kl 
Tn 2ban91:3813333, 70161610 
Mag besar 6210110, 6206115 
kalimalang 2656979, 8651201 
ob jeruk .5321260,99738005 


Panther PU'O7 BirutNa-Pol BM 
R) Ro72It (Nego) KedoyarJ8 
PIO21) 58366882/5801264/66 


Panther Turbo'2008. Silver 
ondokpikeass3/4 Juna 
"MD0811157492Uababeka.Co) 


Da 
(AI Wewe: Picantoi Rio: Sportage: 


Progo : Trvolo : Ambulance 5 
Mogiah Isa GPS, Hub: 790.2058 


IP mazon 


(OK Type R/2010, Abu Abu Met 
“m2810, Full Or, Mulus Sekai 
Mob 15043333 WM" 91608501 


e51BlanteM2MBAKI 87-50 
Rondy stock ll Colour Best dal 
30006729/065495530028: 


K7 GT Hitam 2010, Km.30rb 
Mulus Ex,Peromp Iv9/460t hub: 
0611555227 


Ip mercenes 


B0E Th 1999 Air Tit Bok 
Sokali Hitam Hrg 16011 Lihat 
Jipinang Compedak No.3 


'AUTOHAUSE IMPORTS 

LS 380 Whito on Red Deslano 

ho most KoptCLS with rear ont 
SLK 200/5LK 250, 

Plt 66601313/Snto 29160877 


200109 Silver lok KILNKOOL, 
Sue istw Tan 1. BvanaSumbor 
ut” fatmwt 37, 0811118181 


(280 Elegance 7G Troole 08/07 
Ihtm Spt Baru 1001015 Ban Stp 
Blm Tin Pake Dr Baru:16239574 


250 AMG 2011 Putin Ton 1 d 
Bru.Cat 1005 OrisiiIno catat, 
Gross spt batu 021 96725805 


CHOSEN AUTOCARS 
S380L CGI Biweicony Facelift 
IM 201 Bekas, Blm BBW, Hitam 
kmrbitwme-cbon.Krov,Vr20” 
bodykitebumperAmg.MbI spt be 
Konting 2930155657 70076199 


Uk 320 "2000 Merah Ex. Kedu 
bos (form 8) Hrg Damai Hub 
0616 1623135 /021-481 78 181 


Cdkaoo 12006, siver service 
tecxd, | lengkap" TORIAI 
angs 123 Mub:O21-488 70550 


CLS 63 AMG TN2O12 Brand 
WNowlmor info contact Oto PM 
08577 111 2888 


250 Ava 12010 hitamGsiver 
Sik 200 Grand Edtn'2009 siver 
SUK 300 Grand Edtn'2011 sivor 
Team Auto 0813 1601 6586 805 


(E200 Komoresor 08/07 Km29rb 
Slver istimewa "» Hubungi 
Mo, 082261111786 Jaksel 


(200.8lxek'08sdh rubah sperti 
(200 Torima al/Bel MB Bks, 
Roy Jaya Motar Coli: 3521358 


E240 2001 Silver Paneramic, 
E500 2008 Hitam AMGS60 
1991 Biru Tua. 067871143909. 


1500, elegance, 2009 (dee) km 
21000 tam mulus pribadi, 
0811002510 


Master Ploco 220 E TW96 For 
olletion Item Kondisi, Baru 
Sress (Tok Bohong) Km -ARibu, 
rang Nawa Mp3 dilogia Wi 
Bornet Seetifkat » Dok Asli 8 
Lengkap, (Maaf Mahal Just For 
COIKKtor) MOBIN28BAA Dogia) 


MBA00 Nmited diesel antik sir 
model alohard 2002, pintu 
Siding, tv, cool bor, km 25tb 
Asi kolektor” LSI 
05581723000 


PAKUBUWONO CARS 
L8350, AMG, White, Airmatie 
am ParkKoyless, Back Door, 
TMDVO,Meaters Cooler ful “oat 
Gal. 72190162 / 7252388 


'SANNY AUTO GALLERY 
EISOANG White On Red F.Opt 
Koyles Cool Hoat Seat TV Cam 
Str021-6525674/Kod 45853188 


Sport New CLK TY2003 Hitam 
Low Km Kondisi "Antik" (2 
Pintu), CLK 240 V-Engine) Hute 
RR Otomotif, Yogya 0811. 
26843. Marga Nego (17511) 


VALENTINO MOTOR 
250 AMG Cabrio B.New'12 Pth 
HiKardonTecamcormm moritor 
(GLS00 OH kmnlOrb.SRoof her 
3TWP8D,-0rt021)75903390/2. 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 27 November 2012 


CATATAN 17 CEO FORTUNE INDONESIA 100: MENUJU INDONESIA YANG LEBIH BAIK 


Kita Jangan Hanya Menjual Barang Mentah 


Oleh: Alwinsyah Lubis 


SEBAGAI sebuah konsep, Masterplan Perluasan 


dan In Pembangunan Ekonomi Indonesia 
ALWINSYAH LUBIS (MP3EI) sebenarnya cukup bagus. PT Aneka 
adalah Direktur Utama Tambang (Persero) Tbk (Antam) yang bergerak di 


industri mineral sangat mendukung konsep MP3EI, 
sebab kami melihat banyak daerah yang memang 
masih bisa dikembangkan lagi. 


PT Aneka Tambang 
(Persero) Tbk (Antam), 


perusahaan yang Namun, di sisi lain kami juga khawatir dengan 
bergerak di industri konsep: MPSEI yang belum dikomunikasikan secara 

bai ke pemerintah-pemerintah i daerah sehingga 
pertambangan, Dalam”. mui Dayak. pertanyaan" dar enarntaan 


daerah dan masyarakat di sana, seperti apa 
itu MP3EI, atau apa manfaatnya bagi kami? 
Ini kemudian menjadi pekerjaan investor untuk 


100, untuk tahun 
2011 Aneka Tambang 


enempati ir . menjelaskannya kepada para stakeholder di daerah. 
7 Ipati peringkat ho Padahal, mestinya ini menjadi tugas pemerintah. 
46 dengan pendapatan Di industri pertambangan, tantangan lain 
Rp10,35 triliun atau , Salah Implementasi kocsep hilisasi 
Has ba rig kami hadapi adalah implementasi konsep hilirisasi 
tumbuh 18 persen atau pembangunan smoter. Konsep ini bagus, 
dibanding tahun lalu. meski toadmapnya perlu dirumuskan lagi secara 


lebih jelas. Dengan konsep ini, kita—dan tentunya 
juga daorah—akan memperoleh nilai tambah yang 
lebih besar, Jadi, konsep hilirisasi ini juga sejalan 
dengan MP3EI. 'Akan tetapi, masalahnya serupa 


dengan MP3EI tadi, yakni tujuan dari kebijakan ini 
sangat jelas dan positif, tetapi keterlibatan para 
stakeholder:nya masih kurang jelas. 

Sebagai BUMN, tantangan kami lebih berlipat 
lagi. Kalau investor swasta mungkin sejauh 
perhitungan bisnisnya jelas, mereka bisa langsung 
memulai usahanya. Atau, jika secara bisnis 
kurang layak, mereka bisa membatalkan rencana 
investasinya, Namun, kami sebagai BUMN, walau 
setelah dihitung keuntungannya relatif kecil, tetap 
ada kewajiban untuk merealisasikan investasi 
tersebut. Ini mengingat salah satu peran kami 
adalah sebagai agent of development. 

Dalam menjalankan peran tersebut, kami ingin 
memberikan benefit yang sebesar-besarnya bagi 
“daerah. Pembuatan smelter, misalnya, jelas akan 
memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi 
“daerah. Ada kegiatan ekonomi yang ikut berputar 
di daerah. Manfaat pembangunan smeer ini jauh 
lebih besar ketimbang sekadar menambang bahan 
mentah, lalu menjualnya begitu saja. 

'Adahya larangan ekspor bahan mentah adalah 
satu langkah pemerintah untuk mengamankan 
cadangan mineral. Jadi, ketika kita ingin 


mengembangkan industrinya lebih ke hilir 
potensinya masih ada. Jangan sampai ketika 
ingin mengembangkan industri hilirnya, kita baru 
sadar ternyata cadangannya sudah habis sehingga 
menjadi tidak ekonomis tai untuk membangun 
smet 

Jadi, harus ita bangkitkan kesadaran bahwa 
kalau kita hanya menjual bahan mentah, Indonesia 
seterusnya akan menjadi pengimpor barang 
jadi-yang bahan bakunya dari kita. Harus ada 
upaya untuk meningkatkan nilal tambah dengan 
mengolah dari barang mentah menjadi barang 
setengah jadi, atau dari barang setengah jadi ke 
barang jadi 

Untuk pembangunan smofter di koridor yang 
sejalan dengan konsep MP3EI, ada baiknya untuk 
perusahaan tambang yang sejenis bergabung guna 
"membangun smelter yang dapat dipakai bersama. 
sama. Ini jauh lebih efisien ketimbang masing: 
masing perusahaan membangun sendiri-sendiri, 
Mestinya gagasan ini bisa direalisasikan asalkan 
para pelakunya mau duduk bersama. "““ 


LINTAS UDARA | Wisata Sejarah 


Dinding-dinding Penyimpan Kenangan 


(LIBURAN akhir tahun kian dekat dan berbagai destinasi 
(dalam negeri siap untuk dikunjungi. Namun, cuaca tak 
menentu akhir-akhir ini kerap menjadi penghalang bagi 
Anda yang ingin bepergian, Salah satu kiat yang bisa 
dilakukan agar tetap bisa bersenang-senang adalah 
memilih obyek wisata yang banyak menyita waktu di 
“dalam ruangan, misalnya museum. 

Selain melepaskan penat, berkunjung ke museum 
adalah aktivitas yang bermanfaat karena menjadi media 
pembelajaran. Anak-anak pun dapat dibekali banyak 
pengetahuan sembari beribur tanpa harus merasa 
bosan, Berikut ini sejumlah bangunan sarat nilai historis 
yang tersebar di Nusantara, 


Museum Bank Indonesia (BI) 
Bangunan Museum BI didirikan pertama kali pada 
tahun 1800-an dan merupakan cagar budaya di bilangan 


Jakarta Barat. Tak semata sebagai tempat rekreasi, 
museum ini dimanfaatkan sebagai wahana pendidikan 
dan penelitian bagi masyarakat tentang fungsi dan tugas 
BI, Buah hati Anda juga dapat melihat banyak koleksi 
.mata uang yang telah diproduksi BI dari tahun ks tahun. 
Jika tertarik, Museum BI dapat dikunjungi setiap Selasa 
Iingga Minggu, kecuali hari libur nasional. 


Museum Tuanku Imam Bonjol 

Siapa yang tak kenal Tuanku Imam Bonjol, sang 
pemimpin Perang Padri yang terjadi lebih dari dua 
ratus tahun yang lalu? Ternyata, tokoh kelahiran 
Bonjol ini meninggalkan benda-benda bersejarah dan 
kini disimpan di bangunan megah Museum Tuanku 
Imam Bonjol, Sumatera Barat. Meskipun sederhana, 
benda-benda' tersebut justru kian. mengingatkan 
(pada kegigihan Tuanku Imam Bonjol karena mampu 


membuat Belanda bertekuk lutut. 


Museum Gedong Arca 

Penelusuran masa lampau juga dapat dirasakan 
katika berkunjung ke Museum Gedong Arca (museum 
arkeologi) yang berlokasi di Blahbatuh, Bali, Diresmikan 
pada 14 September 1974, museum ini mengikuti pola 
bangunan pura dengan tiga bagian, yaitu halaman 
luar (jaba sisi), halaman tengah (jaba tengah), dan 
halaman dalam (jeroan). Temukanlah koleksi bendi 
cagar budaya (BCB) dari masa prasejarah (zaman 
batu-zaman perunggu) dan masa sejarah (abad VII! 
hingga abad XV Masehi) 

Banyaknya peristiwa masa lampau di Nusantara 
kini dapat Anda telusuri melalui beragam bangunan 
yang mampu menyimpannya untuk kembali dikenang, 
TYGPWI 


Jam : 08.00, 13.00, 15.30 WIB: 


20X si: 


13X JAKARTA - 
4X JAKARTA - 
21X JAKARTA - 


PESAWAT BARU DARI PABRIK 
021-63798000 


BOEING 737-900ER adalah MODEL TERBARU 
dari kelompok NEXT GENERATION yang ber TEKNOLOGI TERBARU. 
melayani lebih dari SOO penerbangan keseluruh kota-kota di Indonesia. 
“dengan trekuensi penerbangan yang lebih banyak. 
Kapanpun dan kemanapun ujian anda Jac ebin mudah dan nyaman 


SETIAP HARI.——— 


Jam : 09.05, 11.40, 71.00 WIB 
KUALALUMPUR 


JAKARTA - MEDAN 


" JAKART: 
ae ara iki 


MAKASSAR 


LOMBOK 
GORONTALO 


Informasi & Pemesanan Tikat 24 Jam 


0804-1-77 8899 
www.lionair.co.id 


Luxurious Private Jet 
Low fare available 


for more information 
Gali us 


0804-1-778899 


021-63798000 


or 
info@lionbizjet.com 


Lion Gbizjet 


VALENTINO MOTOR | Eigrand HWS, 2009” Silver 
LL 200 K 2010 joniOrb pik pig | Into Black Kond Bagus 085 
AIA, Ful Oris! Kuto 727868116 


E 250 AVG '2010 kdi ATPM 
Fl Orisinil Good Condition. 

€ 250 CGI AMG Coupo'2012 Pih 
Kmb.int-Red Pang sotbr 


Erand HWS 35 AT th 2011 w 
Hitam Km Lb VRIBIV2Cm, 
kit Eseat Moator $ roof Xenon, 


ph(021) -19903390/92 PBD F ots Perempatan Radio 
Dalam CPNIS) No59 Ph 7211118 

Masa tt, im, Mr, de 

AAN New LO Pajero Sport, 2 Wb | Soecii Promo! Bunga' 05 DP | KAREINUETGATT MUI 


IRILAngs 131. Hub: 621370 


6 Livina XV 15 AT, 2008, KM 
98000, kndsi tut, bim 'pemh 
run mesin CP: 083676030121 


Outlander Mirage Bns20in Gos 
CameraVkool0ow1 06161119296 


AAN NewOPajerooutanderMira 
esa akh th hdhbogOvpktrah 
Tinda 08121999152 70628620 


ANINew Por Outlander Mirage 
Rstokall spesial gift distount 
061325102006 -081396951363: 


Fuso Toto Loal Pang 19 
Mt Centai Box Wing Box” 
#2011 & Enokel Pjg 85 Mtr”07 
#091100”UleBomeo O9JLK 
uk Muara 27,Tolik Gong 0812 
12899 3399 Tok Melayani SMS) 


Pajero 30,Hitam Tahun 2008” 
Terima Jual Beli Mobil Bekas” 
Roy Jaya Motor Col:3521358 

Pajero Sport Exd A16(4WD) AT 

SIverO9/1O tan Lkmvteb No.LA 

Dik oi ors mb C/KCOB16918209 


Pajero Sport Exceod Thn 2011 


“Apv Bunga 05 21VC-back LLUtn, 
R.Stodk, Dk.Resmi, 7947002/03 
Minggu Bongkel Buka 


AIM MOBIL 
Prado 27 TXU.Biack.Moret 2010 
Good Conditlontyscam.Km17b 
Call:90310106 /54220555 


AN Non Aipbard X, 56 6 HOO' 
Volire X, 26, V MD Row 
Alphard & Volifro Wal Char 
Lonus "Facelift RX 270 HK 
Marlor 2:4 Wnite/ Black 
and Gruser A5 Dsl UK Facelift 
Prodo 27 TXL/ TX Nom 
FT 88 CBU Vie / Back 
Bunga OS “7 Best Orfer 
We Mesin ur car In best ore 
Ao Auto BOS 02165837777 


Grand Uvins07 Arhtmftaces 
basass.MI.Maryono kav, Wis 


bunga flat sampai 3 tahun Ima indomobil 210811580930) 


O' uran Aegjutaan/bulan" 


Promo ini berlaku bulan November 2012 


Juke RX'2OL1 Putih KM rb Dik 
Pia 1005FUI Ors Spt Baru TT/K 
Freoway Motor Mp.081167759 


Marh XS AT 2011 putih tan 1 
kum low Itimowa seperti Baru 
Mub1065215199390: 


Kunjungi Dealer kami untuk 
TEST DRIVE ERTIGA BERHADIAH 


GTR 38 Twin Tebo UK vers 
Terima JuaW'Bon Mobi bahas 
II: 3522158 
Wari Minggu tetap buka 


Serena CT'OB AlixSivorMMs, 


SUZUKI PLUIT 669 6009 
'SUZUKI DANAU SUNTER 6811 778 
SUZUKI BSD 837 0138 


Alphard 24 ASG 2005,2006””" 
Alphard 24 AS 2006, 2007: 


Pajak Panjang. Putih” | STAR anang Jk ItIOO1T TAS . 
Aron 021265837777 101589 Pondok Indah Jaksel — | BA Bn06 SioAuta High Ma” 
Pro Super Baceed 30 d4 AT" - 
08 htm, km3Okb, rockford, sroof | Serena 4 10/ | Atphara 24 G A/T, Th 2006, 
MatahariMb 45816720,1525102 | 09 Des,Abu'.Nm SdriLsgBulu | Sijver Metalik, mulus, km 30rb, 
ngan Ji Sami 5081690007 | Sa Ma Tae ana 
Onde Patt o. Cot | Ta 008 matt tan 
ajo, Mrogo, Colt, L any ox | Atphare2245/201 home thet 
Bo Kai Aoa nine sat "| dota, Ani Tana Hub | 2 Ng Cam goa bow 
Ht a10 s0 470 (7 Warier08 6 6506116, 91200777 
aa mn sACAWO) Tuteo ta Am | year 25. Maie2008: Waw Ma 
- ar wae, 
SBB sncatmance A0 Kanit on | Sia, dna Maa | Aa ln an, Hg 
“5. sama Hub:70555880 Jakbar 4 : 
5 Musa uk Gabah 
fe Wa KAN 0. | Tit 25 ST Matte Tn 200” | Artarav3.51tm03r0p Aren 
bari ika Cen! | Eyang 07 Star itam Met | iv, Kes me PX | AN La ca Bao 
Ken Sob, uks anti seperti | 02172290185002112795067 | 438 Mat 206932 KBR 


batu. Mp30813.190M1377 
rang 25 Tin. 2008, Dp 151, 
Silver 21V Cam, Pajak Pa, Fuli 
Ori, TT/K 16512900-92827212. 


Elrand. 2007,hwsurdanim. 


,MP- YEAR EN0 SALE 
1 SUK 250 Sontt AMG 
16 Mak Parmeet Motab 
Escat, Harman, Karton, Nopos 
Red Fita Opal, tai 
21-1524148, 021-1205606 


AK ST Ato Mam Met 0. | harzn07 ser Asem 
JAN Ato Re AR | KA te mn Ao 
Geo Ha 1) 0739| BG Mena 


Tail XT Th 2006 Siver,ahok | AlahardG/VolirevNew,Dp 60jt 
PiGood Condition Best. Car | Bunga Oh, Brsaing, Krdt 1/4 


MOBIL DIJUAL 
MERCEDES. 


New E300 993Bx ava/Pan2011 
OKLKm kt 1005 eri 9ibitarmn 


Pn ni Be 
Wen In 958: FetuEsec | Sato. 2006, raceat0n | Gprang 15 Mrn 21 Lia | ti 25 Tun 2019, Wama | Avana Ai Mewop Mnngy 


asitoNon £ 200 pkavin Nine | Bo0y KG ANE Hitam Knab FAN Hitam” Kondisi seerti' baru | Innova G AT lux hitamlangsung 


Duka BSI Serena” 8 
Eition Sstt bs krd270120009” | Istw Velg Dpe Hukx0816327451 0599 harga Nego Hub. 081329995283 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Kirim Proses Cepat 9222079 


Avanza 2009 $ 1500cc Manual 
Witamybim ada baret, km.1300, 

akal STNK Juni3 130 pas: 
TP Hub: 05883156031 


Horrar 246 Black 05 Tan 1 dori 
batufortunor Osi/ mE 352)t 
Oo baru Mub. 20288977 


Marier 2A L Prem "06 Hitam, 
Jok kulit / Pur back door, Sat 
Tocawat, Jual copat 335, Hub: 
021 -91120385/0828 Y266 5033 


Harrer 24 Leprem, Tahan '2007 
Paok Panjang Hitam 


Avanga € & Goloz Matik. 
stod) pih wrna Inwali tipe) 
Yaris, Fortuner cash / krodit 
bunga 1.581 hub021-91913383 


BEST PRICE EVER x 
12 Vale 21 20214883777 
ie : 
DL | torter 241 premowon0pix 
RIO si 22251 | non ikan 
1211 GTB6, 1090061802017992/9100.3220 
Mb: Autamart 53678993 - A 
10058899337 Hare ZAL PremO6SINe PKP 


Good Condtn 320t 0815461281 
16--08568085530 Kebon Jeruk 


Harrer L Pram Juli 07 siver 
(alim 50rb kond istw an 
Sondiri 1501 0812899158 


Innera 206 Mt MELLSINer km 
5DOlkond Baru On The Road 202 
ik “5860.555/081329552018 


Innova E MT 2010 Bensin Abu2 
Metalik Mulus skali 1651 nego 
0510703.685/ 081606592586 


Innera G 20 A/T 2011 sir, 


Camy 2007 2AV Hitam 255JT 
Tdp IN.) Auto Hah Mp2" 
085822222264081319580015 
Gang NT 24 07 HIM Ne 
c90. Kim 20. Stnk 
Saha ban 


CHOSEN AUTOCARS 
FI86 GT Ltd SE.KK/Red/ ht 
LC Zk, Facli, Bonsir, Black 
LAGU, Dies, Black, Now 
Alphard Z4, Oack & White 
RK20 UnimitodBlack & white 


IKGading 29385555/33522239 | tangani, LAbKM, 225t nego 
05161236431 
CHRISTIAN AUTO 
Neira 1850424 Land Cruiser VX Limited 798 
Alphard 635 V6 (R00 Wiju)st Mat. Sunroof 


(RB) Asi, Original & “Antik” 
Im Rondah Hub:RR Otomotif Jl. 
RR Utara Geayan Yogya (Mobil 
Full CBU (Nope B). 0811268131 


anderulser UK 4.54TOI0 Hitam 
KmL6rbiYR2O,TV Plasma3, Cr, 
Jok kit, E seat Soo, Hidrauli. 
YXenon Perompatan kadio Dini 
PMS 9059 ph721115 


LC 4509 V UK /09 Hitam Sin 
panan KmBAOO Nopil VR2O full 
ton 0B1310011128/0519090 


Alphard G16Sokr 24 

kandaruiser 200 16 Black 

andauiser Diesel Wnite 
GR 270 Face" 

FT BOGT Limitog #21 

726317Roady Stock7077A701 


Fortuner 6 Lux A/T 2011 Bensin 
Abu Tua MCLKM 221b Best Car 
(PMK Blok 5/55 ph:68860561/70 


Fortuner Glux 27 TRD, Putih 
Feb 12 KmsRb spt br 3925JL 


Mub081310690553:0816802177 

Lorus 570 Hitam 2 unt Km 

GLAMOUR AUTOBOUTIAUE | 66.000 & 85.000 kondisi mulus 
..Vlifre 2G, V, 2. X24L.... | danterowat. 08121001218” 

Rlohard SC,6,5, X2 AL 
Commuter 25115 Scoters 5. | Lemus 570111 Btn, KM.0eb 
ICUK Dies AL. Full Orisinil Bagus Sekali Hub 
PratoTXL27 P5S/ ALES... | oe1s-1915-1659, 


Lenus RX 270 HKG27L 
LP Guiser 401. 
Dapatkan Penawaran Henaik 
(21 2262 5777 / O2l- 7248750 


Lesus LX 570 2008 putinideb 
anus RX 2702012 putinJidis 
Team Auto 0813 160112888 805 


1X 57010 Zuntdtmvothim2r5 
Cronus 47 01605 DiackNyiew 
Matahari 458146730/4525102 


Marie LPrem3.0 airsaWD fulti 
me03/Oiktm AB46)5 zoo kp 
ISP be6519090/061310011139. 


PAKUBUWONO CARS 
Alphard 2.4 Wolco. 


VIP - YEAR END SALE 
Batur 2 G Fat 


Vale 2 426 & Alohard ZASC Inee 20 V Far 
Lorus RX 270 Facoit NebaraS-C/ Valifre 2-6 TOsok 
RStoek(021)7252553/725oidi | Wolne 2 2 Ga IA suk 

Woriee LAPAP th park senior 


Blak 
Boniln 
pekan Op Ata 


White 


Prado TX "08 A/T (New mode) | 102021 
Biu motIV,Loather seat mulus 
Mb 05813333 "WIM 92120611 


Ant te pen na 

metan | “Gir 

Ta net Nafi anpgn 

MW50818121380/08161001580” | Yan S,AL OK Nov33 ayo sd 
ebi nego heb 021 72 75612 
Hvowo 


580 24 Turbo TS 07 ok 08 
Hitam Facoit bgs si. 4200789, 
0811970211-067872555255 


Caraveie TDI 102 AT Long Biru. 
Met VR2O 10seat Sr Top Cond! 
225 M Hub :0818107 606: 


Caravelie Te 25 AT 08605 2 
Unit Short & Long SivcrdBiru 
MMO Kim #eban Int Luw Antik 
Perawatan Ph 08161681572 


Mari Minggu totap buka 


Rim, 
Crown Rajal Saloon 201 
Wlata 25 Comwnuter Diesel 
KKU Vers A3 Ol race) 
X2YO Dg vers/0 vra aceh 
Terima Jgi/Otil Mobil Bekas 
Cal: 35213 
Mari Minggu tetep Luka 


Rush 15 5 A/T,Ih 2012Putih 


cetros mey 5peeto5 tan 

Pena Ana aa 

Kano aj” | A01 Et Nang ons 
SIMPRUG CBU CENTER 


Touareg 3.2 V6 12007 hitam, 
“md terawat, V Rat 20, orsinil 
Team Auto 0813 1601 8558 BOS 


MOBIL DISEWAKAN 


ALA2 A3 Alfa, BMW, T.A, Ave, 
Camry, In, Jaguar, Morey. 021 
T1253540,1024133001173374 


ALA2, Ava, Inv, Yts, Vs, Jar, 
Trosd, Xon, cotva CWM rental 
7807017/76831595 Temtiipan 


TAlphed new,Avzdnv/rtnrnaw 
Gus stock”Cendikia RC'O21-75 
881517-78818339-0816102609 


Tihotrd, Cry, Ftner, Ave, low 
Xt Mic, Jar, Pgio, Mad Tton 
Mtempag RE7973703/93035516 


TAvanzalhova,APV,Nirmala RC 
7123063 /.7109167/74715030/ 
08561021922 RStock BPrico 


el 2012 puti 25. Mey (209 
th fvlidoy,Ftor FO0RD. Weda 
Car Hut 0517429, 231801 


--korus CBU £ AI Toyota CBU- 
“nnbost Pre & Bergaransi 
kgsit 6 Tukar Tambah 
Surat Swat Tarjemin — Service, 
part, Body Repair 7264024/ 
7226383/ TADASAY/ 2212 


Velfir 2 2009 2montor Camera 
DVD jok kulit PBD Otoman tani 
Sevice record Mub:10636705: 


Nellfe 2.4 26 premlum Sound 
Black & White Alphard 24 SC 
Premium Sound / Aless Ready 
Stock! "Puncak Mas Auto" Hp 
0513-1915-1859 


Nelre2009/10 Z htm PBD 20rb 
Tap 01 BIAutoHlgN 32 
0658222-222660815.1958.0015 


Vios AT Januari 2011, Model 
Boru, Silver,” Sangat ' Mulus, 
0613 19206255, Cibubur 


Vios G AT Th.2009 Mis, Pmklsp 
“Win Silver Orsnl Semuaali risk 
Mu 0018 12 732 "4" 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 27 November 2012 


39 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


ALicensirg Programme ci RM 
“memotong Lam 


(1780) 


LIONS —TIGERS—AN ELEPI 
WHAT ANIMALS ARE L#E7 FOR 
KRAVEN TO WORK INTO HIS ACT 7 


(@ Singa, macan, galah... inatang mana yang tidak: 
bisa dihadapi Kraven?: 
“Teman-temanku, 


MAY LINTRODUCE 
MOE AND CURLY! 


“Saya perkenalkan... Moe dan Cutlyi 


WHY ONLY, 
7wo 
CHIMPSF 


LKNOW 
HE HAS 
TAREE 
OF THEM! 


' Kenapa hanya dua simpanse? 
Aku tau dia punya iga ekori 


PADA 27 November 1826, ahli kimia Inggris Jon 
“Walker menemukan korek api pertama yang mudah 
| dan praktis digunakan. Korek api tersebut kemudian 
"dipasarkan untuk pertama kali pada 7 April 182 
Walker tertarik untuk mencari cara membuat 
api dengan mudah. Ia mencoba mencampur 
5 berbagai bahan kimia yang diketahui mudah 
terbakar, tetapi masih gagal menemukan cara yang 
memungkinkan untuk memindahkan ledakan atau 
nyala api kepada bahan yang lambat terbakar 
seperti kayu, Hingga suatu kali ketika sedar 
mempersiapkan campuran bahan Kimia, tanpa 


va 


li 


Rlis: 22 November 2012 ti 
Film drama romantis remaja ini 
bercerita tentang kehidupan seorang” 
model dan bintang iklan yang bemmama 
Dania (Taskya Narnya) bersama 
keempat sahabatnya. 


Rilis OvD 
27 November 2012 


'Animasi tiga dimensi siap mengantar 
kita ko petualangan bocah yang bisa 
berkomunikasi dengan makhluk gaib 
“dalam ParaNorman, 


Film Rudi Soedjarwo, Ade Apa SOUNDTRACK 
Dengan Cinta, meninggatan £PeNEEMEnBa 


iejok musik lagu yang j 
'a. Tentang Seseorang 


pada tahun 2001 


Sastro dan Nichol 


perfilman Indone: 
dinyanyikan karakter perfilman Indone 


INA PAN BPOM UI GHOWPSILAIA| TOYS, ELOLAAMGS | OAT, GAMAT 


. 
: 1445 Silet 
. 1530 Hanya Kamu 
RN ACARA Hong 
1630 Seputar 
Indonesia 
17.00 Layar Drama 
Indonesia: Putri 
Bidadari 
27 November 2012 Md IeyerDana 
Kutunggu Kau 
Tan Pagar Minggu 
terkini e Series 
FC KOMPASTV 103 ve DPD «| 19.15 Layar Drama 
0500 Senyum Pagi Indonesia Siang Indonesia: 
12:30 Sapaan Rohani Separuh Aku 
aa ha Pan ai Sun han 2030 Layar Drama 
: kasi onesia: 
ON Kikan 1400 Indonesa/ Tukang Bubur 
09.00 K-20 Internasional Naik tah The 
Terkini eries 
Ian Koma epesial 1493 TV Edukasi 22.15 AFF Suzuki Cup 
12:00 Kompas Siang 1930 Film Animasi 2012: Vietnam vs 
1B00Wild Detective s5 pp bembelaaran ag ipina Delay) 
.00 Indonesia, 3 uzuki Cup 
1830 Sd ne Sdence Wepanta Bie 
terkini vs Thala 
1490 Jalan Sesama 15 03 Cerdas Cermat 4 Oelay) 
15.00 Penjuru Kota Pilar 
15:30 Suka Tani 1600 Indonesia/ €scrv 
16.00 Megapolitan Sore Internasional 
1630 Newstar Terkini 04,30 SL Liputan 6 Pagi 
17:00 Kompas Petang 1603 Musik Sore: 06:00 Was Was 
18,00 Kompas Sport Keren Bener 07.00 SL SCTV Musik 
1830 Suka-suka 17.30 Kartun Anak Inbox 
1900 Teman kata 19100 Indonesia Malam 09.00 Halo Selebriti 
1930 Resep Rahasia 2000 Motivator: 10,00 SCTV FTV Pagi 
20100 Komedi Spasial Rhenald Khasali 12.00 SL Liputan 6 
2100 Tanah Air 21.00 Bincang Malam: Siang 
2200 Kata Kita Dewan Pers 1230 SCTV FTV Siang: 
23.00 Kompas Malam 22.00 Indonesia/ Lu Gue Together 
00.00K-20 Internasional 14.30 SL Eat Bulaga 
Terkini Indonesia 
2208 Musik Variety: 1630 SL Liputan 6 
Lagu Melayu Petang 
va LAN 100 IV Istimewa 
3 .00 Indonesia 9.00 SCTV Sinetron: 
Oa aan Internasional ina pati 
04,30 Indahnya Pagi: Terkini 120.30 SCTV Sinetron: 
Yana binor. 00.03 English News Ustadz Fotocopy 
05:30 TVRI Sport Service 2230 FTV Utama 
06:00 Indonesia Pagi 00-30 Wayang MPR aan Liputan 6 Malam 
07.00 Pelangi user. 
01130 UEFA Champions 
Nusantara Tk 
08.00 Dialog Aktual ASCTI League: AFC Ajax 
09.00 Indonesia/ .30 Seputar NVS Borrussia 
Neta alan Indonesia Pagi Dortmund 
Terkini Gg Ka La 02.30 UE saya 
& yat League: 'enii 
9903 Mu Hidup Sehat 09.00 Cinta di Laundry St. Petersburg 
Internasional Kiloan VS Malaga FC 
Terkini aah 
eputar 
11.00 Indonesia/ -30 Kebaya Hilang 
Cintapun Datang 03.55 Topik Pagi 
Internasional MA CK Rek Dean 


Soedjarwo ini 
memperkenalkan kelima 
pemenang CLEAR Hair 
Model 2012 sebagai 
pendatang baru di dur 


Film garapan Rudi 


Itu memunculkan ide untuk membuat korek ag 
la kemudian membuat korek api dari batangan 
kayu sepanjang tiga Inci yang ujungnya dibubuhi 


bahan-bahan lain, Nyala api diperoleh dengan 
menggoreskan kepala batangan kayu yang telah 
dibubuhi tersebut ke kertas pasir. Belakangan, 


dibedakan oleh campuran bahan kimia yang, 
dibubuhkan, I/ACAI 


Hlm garapan Rudi 


takdir. Yang bis 


lm Indonesia. Taskya 


Rumawas, Bonita, 
Maureen Irwinsya 

Atika Noviasti, Diramaikan 
Pula oleh Sandra Dewi, 
dan Donny Damara. 


diarwo 
. Ada Apa 


dengan Cinta, diangg: 


las Saputra 


sebagai bintang baru dalam 


05.30 Lensa Olahraga 
06.30 Hati ke Hati 
Bersama Mamah 


Santang 
22.00 Berbagi Cinta 
28.00 Intermezo 


Dedeh 00.00 Sidik 
0730 Perempuan 00.30 Lintas Malam 
G0 Tea Pu 0100 Sport Mania 
.00 Selebriti Punya 
Story - 
08,30 Seleb @ Seleb 
09.00 Winter Sonata - 
1030 New Friends” 05:00 Program Religi 
1130 Topik Siang Pagi: Mamah & 
12200 KLIKI AA 
1800 Tom & Jerry 06.00 Live Fokus Pagi 
18.30 Chhota Bheem 07:00 Live Kiss Pagi 
aka Bima Sakti 08.00 Sinema TV Pagi: 
14,00 Tom & Jerry Salah Asuhan 
1430 Chhota Bheem 10.00 Sinema TV 
aka Bima Sakti Spesial: Mencari 
15,00 Tom & Jerry Jejak Bunda 
15.30 Chhota Bheem 12:00 Live Patroli 
aka Bima Sakti 1230 Drama Korea: 
16.00 Mr, Bean Monkey King 
1630 Suka-suka Nizam Journey to The 
17:30 Topik Petang West 
18,00 Pesbukers 1830 Drama Korea: 
1930 Catatan Si Olga Dong Yi Jewel in 
2030 Endless Love aka The Grown 
Autumn In My 1430 Drama Korea 
Heart Siang: Cruel 
21.30 Mel's Update Temptation 
2230 Mata Lensa 1530 Live Kiss Sore 
2330 XYZ 1630 Live Fokus 
00.00 Topik Malam 17:00 Kata Hati 
00.30 Lensa Olahraga 18.00 Drama Seri 
Malam Keluarga: Bukan 
0100 Ripleys Believe it Salah Takdir 
ornot 20.00 Sinema Pintu 
Un Kakak None 
sir Kakek Nenel 
IMIINGIV 2008uaya Show 
800 A Legend of 
04,30 Lanjutan Majelis Shaolin Kungfu 
Sakinah 01.00 Fokus Malam 
05.30 Lintas Pagi 0130 Live Bundesliga: 
06,00 Starlite Hamburg SV Vs 
06.30 Upin Ipin The FC Schalke 04 
0800 Seri pun 
.00 Serial Pilihan 
09,30 SerialPilihan—..ME TROTV 
1030 Kisah Unggulan 
1130 Lintas Siang” 04:30 Metro Pagi 
1200 Layar Kemilau: 07.05 Bedah Editorial 
Legenda Muara Media Indonesia 
(B) Angke 08.058 Eleven Show 
1830 | Drama 130 Metro Siang 
1500 Di AntaraKita 1305 Wideshot 
1530 Lintas Petang 17.05 Metro Hari Ini 
16,00 Animasi Spesial: 19.05 Suara Anda 
Chip'NDale 2030 Bicara Konstitusi 
Rescue Rangers 2105 Top Nine News 


17.00 Zona Juara: TV 
Champion: Sushi 
Chefs 


21.30 Risalah: Konflik 
(Abadi di Tanah 


Suci 
18,00 Aladin 22.30 Lirik Komedi 
19.00 Jagoan Silat 23.05 Genta Demokrasi: 
20.30 Raden Kian Saling Intip di 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Apa pendapat Anda tontang flm "Hotel Transyivani 
opini ke @KompasKlasika de 


INTERMESO 
WATCHE 


CITA RASA EKSKLUSIF 
PENDONGKRAK GAYA 


UNSUR ata lam sebuah tataran desain menjadi 
agan yang kerap lput dan perhatian, padahal 
peranannya dak kalah enting untuk mendongkrak 
penampilan keseluruhan. Dalam dunia interior, kita 
mengenalnya wat pemnainan omamen yang menjadi 
aksen desan. Dalam dunia busana, ta memahaminya 
Ieaat permainan akason 

Seindah apa pun gaun yang dikenakan, akan terasa 
urang greget tanpa kehadiran Kalung, gelang, atau | 
sepasang anting, Kehadiran akseco! tesebut melengkapi 
sekaligs semakin mengangkat sindahan desain socara 
keseluruhan, Dunia koes jini pun dan fil dan 
berat mulungs deryan perkembangan desain ari 
Yang semakin inostt 

Tak lagi sebatas menunjukkan waktu, arloji juga 
berperan sebaga perasan berkuaias. Salah satu 
koleksi Tesoro tipe BN891-2558S dari Bonia berhasil 
menunjukkannya dengan apik. Didesain khusus untuk 
perempuan, arloji tersebut terlihat anggun dan cantik 
berkat omamen batu swarovski yang menghiasi bagian 
bezl an dal yag eat semak Indah dangan mor 
of peari dial. Melengkapi keindahannya, bracelet arloji 
Yang berwarna rose gal jug diberi akan batu 

keindahan esai af trihat jala ci baik ati 
rellection glass yang digunakan. Dengan diameter 3 cm, 
art In akan trit manis sat melingkar pngalangan 
tangan. Tlah iengkapi dengan garansi temasonal 
selama 2 tahun, arloji BN891-2555S menjadi salah satu 
seri yang bei Untuk melengkapi koes. (ADT) 


6N 691 -25555 


www.adtime.co.id 


Pondok Indah Mati 1, GF: 
Ind 


Langit ko-7 bicara soal takdir. Bagi 
Dania, tak ada yang bisa mengubah 
dilakukan hanyalah 
berusaha dan berdoa agar tidak 
mencintai orang yang salah. Doa Dania 
terkabul walaupun dengan cara unik. 


Dua bersaudara yang tumbuh dengan 
kekuatan magis yang berbeda, 
dik Im Practical Magic 

00.20 mo 


Pecahkan saj 
gelasnya biar 
ramai, biar 
waduh sampai 
nengaduh"" 


ut, 30 November 2012, 
Aksi para pencuri ulung yang 
Ian ke 
1, Inception, 


0012012 


SILVER LININGS PLAYBOOK 
Up OF PI 


cowa 


#TeviaFilm. 


Sumbu Jawa 120.00 Big Movies I: 
2330 Metro Sports Filght Plan 
122.30 Big Movies Il: 
Gene Generation 


100.30 Highlight BPL 


“Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
kec (seh yang disebut area, 

Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya Langka) 


05.00 Khazanah 

05.30 Sport 7 

06.00 Ragam Indonesia 
06.30 Redaksi Pagi 


- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, 
0030 Seleb Pagi 0d Kana Soga ant mun al lan setan 
Da Makan Besar Indonesia Pagi - Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap ara, 
09.15 Ups Salah 08.30 Aku Bangga 
09.45 Spotlite 08.00 Bunga Rampai 
10,45 Warna 109,30 Kabar Pasar Pag) ts Sudoku 
1130 Redaksi Siang 10.00 Coffee Break Ela Is 
12200 Selebrita Sang 1200 Kabar Siang 1 ” 
12.30 Bocah Petualang 930 Kana pata, R | 1197 
18.00 Laptop Si Unyil egg r tag | 
18.30 Dunia Binatang 5 Hh sej La Is 6 7 
14,00 Koki Pintar Pata R l 
14.30 Brownies 5 ah 13 6 9 1 
15,00 Tau Gak Sih samba an 8 
15.30 Fish N Chef aa ak |6 5 Is 
16.00 Jejak Petualang 39 37 ndonesia Malam | 
16.30 Redaksi Sore .30 Indonesia AN DA F2 9 8 
17.00 Indonesiaku Lawas Cub 51 3 3 
17.30 Orang Pinggiran ve) | 
100 Hitam PU 2300 Kabar Hari In | 2lalr 
19.15 On The Spot Ne | | | 
20.00 Opera Van Java - 7 
22.00 Bukan Empat AN , — 
Yara TKANS 
28.45 Berburu $ —-— 
00:15 Jejak Jejak bc 
Misterius Jowaban edisi sebelumya: 
Ta UR. 
:30 Islam Itu Indaf 
OILIS Redaksi Malam 0230 Islam Rol 2 ae 
0730 New Rangking 1 se i|rerals 
GlobalTV KE Indonesia Sama sole 
120l6 43 
05.00 Winx Club 1030 Moccachino solo rirla 
05.30 Kura-kura Ninja 11-00 Insert Siang 23 aji 7isls 
ega TMP) Lea BD 7s ejo3i2li 
i Gene 14.00 Reportase Siang 1 2s cisle 7): 
08,00 Penguinof The 1430 Sketsa 
Madagascar 15.45 Show Imah Fela. 
0830Sketsa Tawa 1645 Reportase Sore Semi 
09100 Dapoer Cobek” 17.15 Insert Investigasi 
0930 Hot Spot 18,00 Parkir Pak Le 
Lobi 2000 Bostopsresial | Newstar 
EL PA Indonesia| TRANS TU: (Kompas TV, pukul 16:30 WIB) 
1130 Indonesia Bicara The Fast & The 
12.30 Untung Ada Sule Tana Panen baja pk kaga 
Te Sena an 22.00 Bioskop TRANS Pe Wemmenad peta dn 
16,00 Fokus Selebriti IV: Police Story ipijuga menjadi referensi acara 
1630 Naruto 3: Supercop musik, Soni teater dan fin yang 
17.30 Transformer 00.00 Soccer Fever Sedang diputar atau digelar 
Prime 00.30 Reportase Malam 
18.00 Naik Enak Turun 01-00 Bioskop TRANS, 
Ogah (NETO) TV: Barb Wire 
19.00 Raja dan Aku 


(cara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 27 November 2012 


“ INFO FILM 
THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


IMAX 


Btcaking dawp :1230:1448- 


Dan MEA Lb Ka 17.00 - 19.15 
SKY FAL Loo7”:21.30 
ya XXI camoann 


EXPERIENCE at ( 


Tie 


La) 


te 


“IU "0 becakingDewn-TheMoviccom 
EXPERIENCE IT IN IMAN 


IMAX STUDIO y04 bX 
Ka PLAZA INDONESIA XXI - 
YO AAS 


AA SENAYAN MX» 
aa 
Premtere 


001916 SENAYAN CITY 
STUDIO »04 PreMuene Hx 


KASABLANKA XXI » 
KUNINGAN CITY IOI 
EMPONUM PLUIT 300 

MUI JUNCNON DO 

PU VILAGU OI» 

PURI YOG » GANDARIA YO» 
(PEJATEN MULAGE NO » 
PONDOK INDAH 2101» 
IPONDOK INDAH 1 X1 » 
SEASON CX MAA MK» 
DIAKARIA XXI» KAUBATA XXI » 


GANDARIA XXI PREMILRE » 
(GADING NI PREMIERE, 
Y230:1300- 1449-1515-1700. 
1730.1918.1945 21.30.2200 
SENAYAN CITY 90 PREMIERE » 
PURI 9 PREMULEE - 
(PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE 
"KEMANG VILLAGE XXI PREMERE 
(UVING WORLD YO PEBMULRE » 
KARAWACI YOU PREMIERE 
1290: 14A5”17.00-19:15.2130 


MEGA BEKASI 
1200-12.15.1230.1245.1300 
1418:1430: 144515001515 
1630:1648:1700.1715.1720. | tata Naga iga 
EPICENMUM OI 
115-1900-1430. 
17:90. 19001948, 
EUANTUnG 
1218-1300-1430. 
17:30. 1900.1948. 


1900-1990-1515: 1545 
1800. 1945-2015 

TAM » 

KARAWACI 

1200 1415. 1630-1645-2100 


Y218- 1230-1245-1430 
1500-1648-1700. 17.15 
1918:1990.21.15-2130 
BINTARO D0 
1219-1230: 1245-1430 
150011648: 1700” 1715 
1930.2130.2145 
BOGOR TRADE MAL. 
1200-12.15- 1230-1415 
144-1630-1645. 1700 
1900-19.15-20100-21.15 TON NO 1915-2120 
ANGGIEK OI Depox 
1218-1248: 14301500 1290. 1448.1700.1915 
1718.1900.1915. 1930 KEMANG VILLAGE XXI 
21.30.2145 1245:1900-17.18” 19.30.2145 
GADWG Hu METROPOUS 
12IS: 1246: 1420. 1500.1645.1960 | 1248 1500. 17.15-1930 
19.18:1930.2015-21021A5 | GALAXY 
suri - Ceng: 1800 15.15-17.30. 1.45 
1200-1230. 14.15.1445:1630. | BLANOYA OTC 
1700. 9:15:2100.2130 | 1315-1530.17.45.2000 


BIOSKOP LENG 


KAP DAN JAM MAIN 


“ 


Puan 


RISE 


AYO TUNJUKKAN KREASIMU 
lewat film pendek 


caranya: 

1. Klik Masa 
. Ikuti syarat & ketentuannya 

3. Isi formulirnya 


BESOK P 
x 


4. Kirim film pendekmu 


IK 2 Shor Film Fanival (1 @2hshorii 


Tue rima sWYOwBown uc: 


TAMIN » KARAWACI 


NSOARIvo7 


EMPORIUM PLUIT XXI » 
PU VULAGE 0G - 


PLAZA INDONESIA XXI » 
(PLATA SENAYAN XXI » 


BIOSKOP 
bl LEGENDS VP 


N Gutins “3 4 


21cineplex 


KLIK - 


BASED ON A TRUE STORY 
FEAR THE DEMON THAT DOESNT FEAR GOD 


ea 


REMIERE 


. max 


HARI INI PREMIERE 


PLAIA INDONESIA XXI » PE PLAMNUM XXI » 
KASABLANKA DU KUNINGAN CITY OA » 
GANDAMA XI GADING KK PLUTJUNCNONNOO 
1230.1440.1650.1900.21.10 | PLUTVILAGE 290: 
PAAIA SENAYAN XXI - PONDOK INDAH 1 XXI 

KEMANG VILAGE XI 
(PEJATEN VIULAGEOG » 
(UVING WORLD YO» 
MEGA BEKASI YO» 
SODOK -LA PIATIA 
128 14.58.1705: 19.15-21.25 


» melamar 


Pum OK 
1900.1500.17100-1900-2100 
HOLLYWOOD DI 
EMPORJUM PLUT DO 

TIM YOU » PLAIA BLOKM 
1315-1515. 17.15- 19.15.2115 


IA Ki 


: 


PLAIA SENAYAN YOU - 
HOLLIMOOD. 


Pa 1. 1900-21-10 
ARMHA GADING XXI, 
1249. 1459” 1705- 19.15-21.25 


perok 
IRAS US A8 JA 2045 
PLANNUM CIBINONG 

Pa MG 0. EM 2010 


GANDAMA 0 
SEALON CM» 
UVING WORLD MI 
1230-1440-1630. 19.00-21-10 
MEGA BEKASI YOU: 18.45-20.35 


PURI 2 » 
GADING MU 
SERPONG OI 
PLATA BLOK M, 
124:1435.17.05-19.15.2125 


IS KYFALL 


007” 


“max 
Bam G2 engan 


MAX 
GANDARIA YOU IMAX 2130 Pi 
MARGO PAI 


ya ba 
BEN YAN Gi oa. 
MOLNWOON YG» 
KEMANG VILLAGE XXI » 
SEMABUDI - CNANDAK 
1900. 15.45: 1020.21.15 
METROPOUTAN XXI » 
(MEA BEKASI XI » SURYA M2 
1230 15.15. 180020.45 
BINTARO: 1929 2145 


19.00. 
MAKAN Ii ip 17.45.2020 


KEMANG VUAGE DU - 
POMOR MDA HI 

KOK M SAUANE » CM 
1915: 1428.1636.1845 2055 
PENA SENAYAN 1» 

| SAYA ani 


1302115 


BUMI 
1230:1530-18:30-2130 
MTI CP 21390. 10302130 


| season ena. 
AMOARA Ki BOTAMI OA» 
ena GADING 


vina womo 0d - 
| @rAND MAL mexasi 

| 1200.1500.17.00.1900-2100 
| sunya ma: 

| 1300. 1430. 1640.1830-2020 


1818. 1615: 1715: 1915-2118 
BUITZ MOI VELVIT : 1430 19.30, 


“Keluargat 
Tahun Baru yang: Bahagia! 


WHERE 

TO GET AWAY! 
MT TN : 

PANGAN 1 


PLATINUM CIMINONG SGUARE 
1230:1420.16.10.1800-1950 
GADING -DITOS » 
CIMERE : KARAWACI - 
FONDOK GeE » 

sunTen 

1245. 1458: 1705-1915-2128 


15: 1945-2118 


KOUYWOOD pa 1900-211 
1248 14381708.19:16:2125 mL 
MuTEpP 1200. 17.30.1930 
Bur MOI:1200. 16002000 
BUT CP: 1400-1800 2200 
ANGGREK 01 :1220.1430.1430 


3-D WITH INDONESIAN SUBTTLES 


PLUN VILLAGE YOU 3-0 
1215:1425, 1635. 10.45.2089 
SIUOIO X0 MK 3.0 - 
KASABLANKA XXI 3-0 « 

PU 003.0 » 
PONDOKINDAH 2101 3.0» 
KEMANG VILLAGE XXI 3-0. 
1230:1440.1630:1900.21.10 
Ca cukouc HA 0 

T2AS IA45- 1645: 1645-2045 
MUITI GI 3-0 - BUMI PP 3-0 - 
BUTIK 3-0 -BUTTBCP 3-0 
1430-1900 

PEIATEN VILAGE XXI 3-0 « 
BINTARO YO 0 

GADING XXII.O. 


ra 
1100. 1500-1700-100.2100 
kebal 1430-1645-1900 2.15 
GIANDAN 

KE tato 1450-1900-2110 
120 1500-1700. 1900-2100 
POMDOK INDAH 1 XXI 


TO TA 16:30 
TI MOI VELVET: 1215-2145 


KASABLANKA XXI 
1248: 1438:1705-19.15-2128 
Bur Mo1 

18001520 .17.00. 19.00-21.00 


1300 1500.1700.19.00.2100 
BuTI MOI: 140010800.2200. 
BUTZ CP 3-0: 1200. 16002000 


Berbagi Keceriaan 
DenganiKerabatj/dan 


dilHari Natal'd dan” 


— 


UNTUK PERORANGAN/KELUARGA 5 Jk ' 


ta Khusus untuk frame ukuran 8 dan C S r z0 at 
hanya dapat menyertakan foto dengan ukuran : " 
a. lebar maksimal 5 cm (ukuran 5 cm x 2,5 cm) 5. 2 5 
— ana b tinggi maksimal 3 cm (ukuran 2,5 cm x 3 cm) DAFTAR HARG | 
€. materi foto dapat dikirim dalam bentuk cetakan M p 3 Fi | 
, atau digital (resotusi min. 150 dpi) n : 
1 Frame 1-5 tersedia dalam 3 ukuran | 
5 - - UNTUK PERUSAHAAN & 
am 1 PROFESIONAL kr menta Ga FRAME PERUSAHAAN PERORANGAN 
. Hanya dapat menyertakan maksimal 
- 2 (dua) Spesifikasi usaha 
- 1 (satu) Alamat tempat Jenis huruf dan ukuran UKURANA 
- 2 (dua) Nomor telepon sesuai dengan standar 1kilmx80mm Rp 720.000 Rp 360.000 
- 2 (dua) Nomor fax KOMPAS, 
» - 1 (satu) Homepage & email ata Ds Ma | 
- — - khusus untuk frame ukuran B dan C L 
dapat menyertakan 1 (satu) logo atau foto Penerimaan Iklan mulai 2kimx80mm. MP1450.000 Rp 7201000 1 
Ta SONTOH BINGKAI tanggal . 
PA 10 - 26 Desember UKURAN C | 
la : “NA ing 2012 Lo, kmxicomm FP2900.000 Rp1.450000 
Uu - » 
si. | eter — I 
T 25 (3 oleh KOMPAS 
PP 
Kat | 
OB ceoarootreso KD , 
Jonan Bah 1 mapan Awan & Frista P 
Amanda & Clark EA Awan & Fr Stella, Clarisa dar 
5 5 , Ten mo fe 7m te, Garisa dan z » 
k emban | sat Natat 2012 Untuk pemasangan dan informasi, 
| Tahun Baru 2019 hubungi Bagian Iklan KOMPAS, 
| Gi Gedung IKLAN KOMPAS 
Mm 3 Palmerah Selatan No.15, Jakarta 10270. 
IA Juan Manuei TTetp 021-5367 9909, 5367 9599 
diBogor , - Greta ext 6032 ton, Home 
|! Gajah mada 109-110 Aoptance 5 Soyyenp“$ 
» Telp 021-2601234 - Nofan ext 1211. Menarik.“ 
P (dan Call center 021-2567 6076 an 4 ' n 
- ar Bika £— ah 
(p,Fame1 : 2 «em 


mrloperkoran @ ScraperUne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 


Selasa, 27 November 2012 


MOBIL DIJUAL 
H oamarsu 


Terios A/T 2011 Rp169 Hitam, 
Big bagus, Vely Rating. Hub 
001515053572 

Xenia XI Family 200 Rp 1231, 
Warna hitam metalik, terawat 
Dik oia Hub:0810520662 


roro 
Escape 24 matik 2004 Ro 


MBS, Mulus” sekali, warna 
Iitam, Hub: 012 801 614 


Axcord VTIL aft 2005 Rp 375, 
matik, silver, ban baru» serius 
Mub0816520602 


(RV 2005/02 Ro LIAR, Nitam 
metalik, Stok D.h, Istimewa 
Mu Og12 01 9916, 


Fred 950 2010 Ro199ft Tgn, 
Im 251, Istimewa Tanpa Catat 
St Baru bhsirajakredit.com 


Juz si 2006 Rp 123, rwanoal 
rawat kondisi Istimewa, bik 
bia Wub:0816520602 
Now Cile 18 Vtec 2006 Ro 
19814, matik, silver met, pajak 
panjang serius Mub2816520602 
Stream 2001 Rp ISSI, Nita 
metalik, mulus sekal Hub: 812 
B1 it 


ID merceoes 
NE 230 AT 1997 Rp06 Hitam 


Diiamin Tidak, Bekas” Tabrak 
Mulus Istw BbGsrajaktodi.com 


Bussan 

Serma HWS 2006. RISA 
Ghamoogn La, Ban 
uga hn H0 72148 
K Tt ST CuT 2006 Ro1ot 


Silver Stone Met 24xCTV/OVD 
heb'0812:750787 


sora 
Escudo 20 2002 Ro.107k, 


warna abu met, istimewa Hub: 
Gelang 


(rovora 


Avanza G 13 2008 Rp130 
Warna” Sihvcc Metalik,” Vol 
Rating Hub: 08128061511 


Aron MIT 2011 Ro 587, 
Kecoa Hub: DNA WSAtAD 


Innova G 2008 Ro173It Hitam 
ManualTangan “lok Kulit 
STNK lih Hub10812:9872.7859 


Innova G AT, 2005. RO127It 
Warna Sihver Motalik, Ban baru 
855. Hub. 081315050572 


Innova G M/T 2006 Ro1A2it 
Bensin, silver, standar, body 
bagus, Hubi08128747066 


Vios G NT 2009 ROAASIK Warna 
Silver Metalik, barang bagus. 
Hub 0016520602 


Yaris EA/T 2006 ROL2OK Warna 
Biru Metalik, Body Mulus. Velg 
Racing Hub, 08128019916 


oris E A/T 2007 R2 Warna 
Kitam, ban 801, body mulus 
Wu 00125102019 


MOBIL DIJUAL 
(Poamarsu 


Espos 15 2x efi 2002 Ro #0 
ban baru » siapa paka, biru 
metiHub: 06128717066 


Tutura GX 2007 Ro 83, warna 
imerah, mulus sekali Hub: 0812 
01 916 


Maestro 1093 Ro 53, tot, 
Sangat tiram mean Malut 
He 0e128706 


Vena New 204 Rp akar, 
imunal, ban baru, terawat, halus 
Hub: 08128717006. 


Pu 

Gamal AT 2000 Ro j Tidak 
Bk Tata Jtomaog Raya 
No SF (latang No) 

Vito AT 0 2000 Rp 601 bru 


tu metalik, pajak panjang, ac 
igin Hut 6119921610 


(Evo 1997 Ro 65, nego, 2, ola 
ting, hijau met, body mulus Kub: 
oetisosata 


IP suzua 
Baleno a/t 2001 Rp 70jt,mulus, 


siap aka, mesin terawat, pajak 
Da Mu: 08119931610 


Katana 1996 Ro 27,5, hj, 3 
Ws Dik panjang, mulus Skl Hub: 
Denznranoe 


Atap Baja Ringan Uninitra Ke- 
kvatan Ganda Kokoh. Bergaransi 
Ekonomis Mub:1/823085 


Bursa gyosum meh J oleh Iv 
hollow GRC psa partisiolafon 
Nst31254503, 701663 
DierWF/H.Beam ks bangunan 
pabrk/gng Mub:085211115489 
1085712388871/amsuronog 
amailaom 
Dinding/ Lanta/ Beton Ringan, 
vipanel3mx60emumehcot prak 
thn gempa, Mub: 0815 2503 
22811 0618989368/52196895. 
Anal) Materlal. Baja. Ringan. 
(9516050, Bersertiiasi dan 
laku oleh Pera DKI Hubungi 
02178816187 02123757768 
Jual el,Sewa,Baru Dan Bekas 
agan, Tinlk.. Book, Kaso 
Barang Bagus Hub:021-3810626 


Pintu Beton ringanstabl thn 
tayap/ot 210x621Memuwrn solid 
kayu 3 6901, T: 02196095 
Sedia Triplek 9mm, 69R0,75RO 
12mm120R kaso1/4950Rb:2/7 
12000. 20020162, 0612677005. 


DESAIN INTERIOR 


Arsitek Design 3D Max /RmV/ 
Vila/Kantor/Moto.Bangun baru 
Renovasi. Hubi0813 85 0813 17 
Kp Desain Interior Yg Biasa klo 
bs ya luar biasa?? Hub. 5381818 
Free Consutatlon! Teri & Con 


DIJUAL 


IPark Res.Gandaria, 4 unit 
092m? (KO, UFERA Graha 
001201 3172765.3598 

Casablanca Mansion ““?” 38R, 

High 2006. Good Invest 

Marcourts SCBD 082260292271 
tie type New York 76,7? 
bisa utk Office high Alview ily 
PE/Unfu, Mub0837 1502 0999. 


1ub: 021-5793 1591 / 12/21 
0676 82007172/ 0817 71071 


(6dn Resort AotaKtView MOI, 
Furnish Bos Jual Cot RayWhite 
Sauare 6063 6878 7030 5868 
(Green Palce AotTower Palem, 
kantai 15 Kalbota CRy.Hub 
06988170055 081228982727 
Lourtes Apt, Gandeng MOI & 
Terima Titip Jual Apt MOI 
Ray Vihite Stuare” Posmma 


0878 087290107 27010222 


Kolsata City Anart Dial, Twr 
ulur 20 x 


Marina P,Mutar,110om'.2,FF 


Mewah LES. LAM Juni Cepat 
BU Mub,70773697/68367080” 


cat Vio, Good Futnlhed 
Investment, Mub0816 1923 537 
Ta, Pauduyan Vir Ojak 
kuturious,  Inyestmont Bast 
Price, Hub :0812 3800 1253 


Essence Aot Private IIR, 3Knw, 
Luas. 164m, Hubungi” Ho, 
061510016112 


Resience 8, Tower 3, Lantai 9 
D, 10287, Ful. Futnis,” Lux 
Hub: 082110000062 


Fumished/Unfurnished, 
Price, Hub: 0815 8760 033 


The Pakuduwono View 20R & 
3BR. Bost orke Furnished Un 
unishod.Hub: 083 61510320 


RUMAH DIJUAL 
'BODETABEK 


lamSutroKirana"102/60,renov 
SiHuni Bgs“Sale Akhie Tahun 
ERAS3006S TiI0B129053077. 


DsPondok Udik Bogor, LsTor. 
72500 Fasltas Lengkap Hub, 
H0.08158757523 
Grand Gaby City 


Hoiconia BSD,Rumah Minimalis 
vas 250/3200' Marga 7 Milyar 
Hubungi: 0611 109 633 


“KompiTmnCibalagung 11/rw:004 
1008 Pasi Jaya Bor 200/1035, 
2IE600W/Aitkeramik.sr95.90 
wMIMII0an9085285933326 


KpsBubutak (/nw004/007 Bgr, 
1/8-200/90, 001, AKLkeramik 
strusirg prwen 22016dval sc 
lelang, Hub 0052 059 33326 


Suwarna Padi 160/1156300/200 
MiKaving 2875385MGrhakita 
5389919/Hartono, 0816833080 


JAKARTA BARAT 


CENTURV2I MEDITERANIA 
Gollaks645:21New:Siap Huni 
(idlan Msh Pig: 0821:22702000 


CENTURV2I MEDITERANIA 
ielaobar1512021tmwhvshombas 
Ne90:08170037729/ 4586509 


Green Lake Cit, Ame Latin 
6rlt, Z4, AK, Jual Cot Nego 
Ani Property 612 8633 019 


Griya Rawa Kompeni, Cluster 
Endusive” —Stitas/DM Bandara 
Soetat3im)DitPntYOID2d295- 

lm Mat FM (9001) Msk DKI 
Jkt, RoadyStoek 48/72 CCTV 
35itsan SHMharga nak pcr 3 
des 2012 Hote021-70111151/52 
Joglo Kav Hankam, jual cepat 
umah baru fupish 220/360 hp 
timur SK. km. 0818959563 

Mangga Br 13,Rm Kost Jt 
TeNEM' 1OKE Tris RWPitaM2 
Dharma 081316262609.6126969 


& PROPERTI 


Vila Meruya,Dikal Rmh Baru, | Kip Gading L/L5926/585/KE, | Offco Strata Tile dan Hrg 
Deselgperindentits 160m2 / | 6km2tt.hooktaman luasklap: | tingkau last unitCBD Thamrin 
168m2 211, IKM, HGB. Hub | bulutangkishUb08567084570” | bs Ckilan 60x tanpa Bank Babas 


Gennrira/ 5002565 Mt Simas | 2 DAA NG 2 ab 
anal, Mutiara Mouse, 

JAKARTA PUSAT Ban NN ati Gua “gaga | Ruko Jln Rp Songs, 

2 infrmasi Probert.581 1991 Strst8 Gracia 


53158200/Kukun081313220602 


Ruko Jual Cpt Mabes Komplek 
38 uk SEAL H.L.6M/Ng Hub, 
061210766548/97716920 (TP) 

Ruko Ros Malaka,t203m) 
Ruko Mangga2 RyJt7417.Rumk 


Cstra?J.Cot Rmh JSamamhudi 
Ry1120mcck w/adgktr-rgada 
Rey 99933225 / 05301133 


ULRawomangunyakPusIOSTAA) 
"gatot ar 


PIK manyar permai 5 no. Lt 
395, b 1000, Batu. Minimals, 
Poo. Hub: 70999590 


Pluit Putra 8 No,1200.6.650, 
Baru. Minimalis hub: 20999590 


Engo078 Jean 2019 / 6627007 
Menteng" Teuku, Unar”150om | pluit: Rmm pamcn2gatt & | "P9 

Imam 811000”0ipone90001198 | 1eoguna7L6100: pik” | Toko Bangunanfesinya)ada rmh 
Camahi 295m byk tot, Kav Ma 70706118 ya 2/21, 12 318, ndp tx. 


Rwmnlw72029290815951771 
Seringhil-Kemayoranit 917m, 


AL.B05 sekaliul feneh RWMK 
Mondr 005333379060/6427007 


JAKARTA SELATAN 


ob. tp agen, SM, dijual copat 
Bangun Ciota Sarana Klo Gading 
ssarus Hub 02132385236 


Cold Storage disewakan,Pesing 
Poglr-Kal anake gud BB. Hub 
Alex, Ho: 08126305249 
Gudang & Rumah, Luas 500. 
Lokasi Serdang Kulon - Curug 
cok Home Industri, Tanpa 


TANAH DIJUAL 
BODETABEK 
AAL TOPSD,Dijual Cepat 
Kav.Foesta Freseo 2001, TL 


3275 0009/3311 1773 


Sentul Ds Ciayant, Citeureup 
Bogor, 290m, ONE TP, Hub 


Dharmawangsa, Rumah. Tua 
BSBR, SHM, Harga” Ro1SM 
Hubungi: 0811 109633 


Pn oten Ke 0512 24 603 
Jl Ooman ok V Na27 201 / | PONJAKARTA SELATAN | udara 420n2trus Ind Manis) 
Ke Mbok San Tingerng Hb0552172128 
“Boi CEO Shd WA | Ray me BouLevaRo 


Nego. Hub: 087875168696 / 
62125045505 dangan Ibu Ria 

Kartika Utama500/700m'5 po0! 
Kencana Indan611/750mm Kerini 
580im.2Rumah 081212890201 


Ky Baru-Wijaya 11660 BU-ZIM 


5m Aman isaKerja 
2Mjam Gi Jaya Jakarta Bogor 
Wim.27Ciacas:0838 3200 0016 


Gudg.TB Simatupang Ctos), 
18290072900? ILANtIKSI bahi 
Int kayo.721010172688289/90 


Kav Siratupang/B000m SHM 
111 082111889269 / 45864000 


Pom 380 don Comang410-1AM | Jakarta Tiru, Harga. Kr Siap Pakai Ro.325.000/ bin 
413905 1IMkaWbaya 100m6900m | Kavling Rp43it Fas Lkp Segitiga” Emas 
Wiaya 9720 21-08115001298 | 510012457 Wub(021252098009,2152363 

Kebayoran Baru" 2"2200x2 | SeNUTARA Ruko Alt, Fslts Salon Siap 


(Ganda Tengah 152/200 “Stm akal, Tmpt Stras, Alam ITC 


Hanya “asa Damar Fatmawati. Jksoilu01021727 
Wilona“ nes0/a0o. “Stm. | Pantat Muara saying darat, | GSone/6B121059030 

Aa Da oo ag | Rum Gandeng 3 un Lantai 
Profosslooss Kemang 7192822 dia Uk, 5010 Tas Apa 
Kebyran Baru 845/5t9m 32Mpp, | | RAY WHITE BOULEVARD | Luosstrategis di Jalan" Raya 


Indah 500/500m LIM,PI Pinang 
114/190m IM hub061290870M 


KovBGMKIGA9A8 uk or Mih 
Antany081906682009/15866000 


Dewi Sartika Jaktim otok ut 
Bank Prkntoran 082112102226 


Menjual mobil kini semakin mudah dengan iklan baris OTOPAS. « 


Dengan cara pemasangan yang mudah dan harga yang 
kompetitif, transaksi jual-beli bisa semakin lancar dan 
menguntungkan. Nikmati kemudahan, dan raih 
keuntungannya. 


PAS 


Pas Harganya, Pas Pilihannya 
& 


BANYAK PILIHAN ' 


IGAN HARG/ 
AWAH 100 JUTA 


MOBIL DENGAN HARGA 
ANTARA 100 - 200 JUTA 


 Mboss mobi denga ha tertentu, 
belum termarat pajak yarat dan Inentun berlaku 


@ 


260 1234 anti 


P4 Ind 218/250, 200/200, 410, 
300/100, Foica 08161325271 
Yoni 8161130614 Ton Reaky. 


Pak Indah, Alam Asti 300,2), 
siap honiJn Bendi Lt10207 
Poo Tenang Hub:0815-9249 232 


feftt.skmatupang don grdooto 
kol-5or9.g bonatfunh tee 
purhmestcaldmts0Otb7512056 


Perkantoran & RestaurantStrgs 
'Ged.Monora, Gratia, Kuningan, 
Eva 520061115/081008257739 


DIJUAL 


ngunan dan Tanah L8.60001 
8800an 2 LantaCotok utk 


Pejaten Unas, a/n. sp | Saaan Duan Wan Gro | Rusog Kano Te ro, Me 


Ka on an ot : 4 
Tuk Ac Ikp'aman 085691377720 | Jaktim Mubc 082112102221 Hi k24365522 7 993 
$ msi | Bangunan 1 Rai Dam Ls 

es Kn dari oomes | 201520 21 hek ima) 
Ang Dam odogie ono | HW coca un wah 0103 
Tebet Barat Oim—v--35/800 | gx pan L-2000n, Lo 00m, 
diMknacew-polanon | Sta dm Bl 
Kon emak Ve | (aim BA 
Tebet Timur, 136/200, Jln 2mbi | 699 Daan MogoteKavIndust 


3 Rawa Buaya Agnes OI 1610 
Sian huni Lakasi OK.HUB: ATS | Lina 081384003000 23611087 


HN 


Muka Strgs iJ Pos Pengunban 
Raya, Jakbar, dkt JI Panjang, 
Hub 10812. 1052. 315 


perator,se, Meat 
Hub:25675666,25675402. 


RUMAH DICARI 


08547073020 / RWT 8303294 Bth Rmh Baru di KmngAmpera 
Gedung 7 d1 Thamcineim 6OM | Bangkaitn  Brt.GahutuMPRS 
JAKARTA TIMUR. bh cot mpg ini. Rwhitatomang | cipetenin-400n”" “Hubungi: 


ist 0812”102315316/5630101 


Gedung rai dalam "7s 207/ 
1000om SL. 1.200Wa,? ing 
book time & selatan 0816737766 


Theo 0838 72199771 
DurenSawitUiMesja AWustho 

ibangut komp marbah Jasmine: 

Residence Lwnt Toh lue baru PENA AA PAKA 
ob 0421282.92272601 


08176199632 92290772 Tono 06 Mahoni? Dah) 
. : Sat Piy Comp aka 
emomanyandsas 5/00On | Gedung Tgk ILSHNAMB L. | Sya an El 


2100Om far depan 121m, 
Sukahati  Chinang-Kab Bogor 
atah Pamda Gbinoog.Hub0615 
80150525/081201599113 


Gudang JuaW/Sewa Lb: 31001” 
Up39.000m JLMOSARY Kim? Tr 
021-5625001 108571590055: 

Gudang Semanan DaanMogotRy 
1200mboulesard-MurahRo59M 
ERA Vic-0813 1122 0081-Dodi 
Rk BSD A,5x12m2LLck u/ktr 
Area PrkontoranAtuhJual Ce 
081316618377/RW855383808 


Ik Darmawangsa 50 “ 7260707 


Hubungi: 0811 109 633 
JAKARTA UTARA 


Ancol Baratjval rumah huk 2 
lantat.71710.050be- bas ban- 
Nic Mub9013 1129 8818 


GodGrlya Residence " Cepat 
Uk511551175120:10116M6201 
Century2loading”08 111 95702 


JKopyor Timur ML, Dok BEL 
no3Klp | Galingjual ct 
(ORO22M nett (6x LM, 
shm,2It261K/2km, 2 ac.Hub: 


Kelapa Gading Rmh Ul-5xd5m 
1, Bxi5m Rmh Bt, 7x45m Siap 
Muri Hubungi: 0816 185 7732 


Kesehatan 9,Uk-220m/Akt,aman 
tenang, hny 5 mot ka tah abang 
bebas bani.Ray White Tomang 
Subiong 0817.786377/5630101 
Matraman Raya 22 aitin,sewa 
kan W/Usaha,KU.BankMLok.ok 
Stegis doecah bisnis sia paka 
1/tb:1000n/4501(B01108567 
B66266)1P.2505/I pekir 10m 


Pakubuwono  Residence3s18r 


Hama Ai “Fatmawati 5S murni! | Tower Basswood: View Bagus! 
Gudingdval cpt (xp. | 08129280501-- MetroMansion | "ERA Griya Selaras: 726.016 
Aa etan Tunai Sae dalan 
5 agam | Rttangga Bsr ViTangi/te13m 
minimalstrmh bostid108.m | Sit sutar RWhiteM2eDharma” | ggayymnegaaya 
shm2.5Ithotkmewah/hasttor. | SSS saNGa enatpu" 


mished)3e1kt/2elkm, gran, 
kitcset kordenrack pajangan 5 
acJiMibrida (3 mobi) pemilik 
langsung bub: 08151003335” 


15500 -6000m' utk kontraktor 
(town house mhrukobengkeh) 
Hub Agiom Ng 0813 169 222 99 


Ruko Gandeng, Cipete Area, 
Butuh Uang, Murah, Jual Copat 
lite: 7257828 087871251903. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Iklan KOMPAS , T:022-602177 
6001425/6021814.R 
'duPajajaran 112 Odo 


Mn pnctk profit tedahsyt, km 
ada sistm trenggah u anda, free 
Iraing » vps: 002220808930 


PERIKANAN 


Stok banyake ilan asin Cumi- 
cumi dan Teri, Kasar & icnis 
Tanya hub0817114-291 


'ANTENA/PARABOLA 


"anteng 100rb” 
abola Litindvdn Top teKclv 
P1913335-56058377:95311183 


Agen ah antena Tu.H-100RD 
Pabola .5ILCCTV.IOVSN Top Iv 
Akr:540620M Bks 8331181 
Tor:5618185020p0k71115053 


BAHAN KIMIA 


Ial, H2S Scavenger. Hub 
08128130257 Harga — Sesual 
Konsontasi Yang Diminta 


ELEKTRONIK 
WKrdt AC br di sp Yok 266.500 


lansah sk ongkos psg pipa 
braket. 65636107 02599610 


BIRO JASA 


ImpR.BS£ 021 82010130352323 


AKt.Adops, Ap, CV, Kitas, PMA 
Pasoor tdi185100225:8515406 
088211506954, 061908177702 


Akta/PPAT, PLPMACV,UO, ln 
Usaha, Morok, Mak Cipta. Hub: 
6625605, 66607166, 32763731 


Bpom.epkspbfkinkcalkes.obat 
kosmtk pangan Meri-£xpot. 
JAMBJA9/AMIH081219171025 


Jasa B.Sitter, Perawat Lansia 
Gowenes, Gaji Lsg Ing Pot 
MUp.021-9187 7648769 2112 


Urus Kiat IhcPT Ik, CVJIL, 
TravelPMAkadin,shak.gipcosi' 
MIGRS,SIUPALAPLOII “ts byr 
081281561566 ada pt dia) 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


1R5-6000.5-6020-1B. 5-45705 
ABI IR3-A57O » 5S. 1R3300 
BAE Kyocera 7,5. Toner Super 
20Rb-part Ori Komplit. Murah 
Wisuda 021-1700089 -4897043 


Jva/sewa u/kate canon IR 5000 
NP 6051/6035/DC 100/105/506 
Spart leminating/toner Cahaya 
Terang Paus N0.89A1753057 


Sofa Terima Reparasi Kursi Ukir 
Sofa Bahan Oscar Kulit Asi -— 
Finishing To7148 2819 -— 


MEDIA ONLINE 
Buat website mudah editnya, 


mula "LSI Altaweb/2.co 
081311259139 Bin 


MESIN & ALAT BERAT 


CENTRAL DIESEL 


IeSET 20 - 2000 KVA 


Dijual Cramler Crane 296 4,91, 
Baby” Rolkr,stamperBrosker, 
Geng ex Japan 0816712205 


Disewa/Jval Genset "Murah" 
Sitent/Open 30 - 2000 KVA. 
MPOGINA 3B1S9 -0816 1815723 


Cerita dari Secangkir Kopi 


5) Keakraban, pertemanan bahkan sampai perdamaian pun 
.!0! bisa ditemukan dari secangkir kopi. Simak kehangatan. 
eritanya di Kompasiana Freez edisi Rabu besok. Bila Anda “1 
ingin ikut berbagi dan berkontribusi di Freez, klik 


@ http://free 


ompasiana,com/guide e 


Kompasiana adalah media warga terbesar di Indonesia 
yang kontennya diisi oleh para pengguna internet. Setiap 
tang, termasuk Anda, bisa menulis dan langsung 
menayangkan berita, opini ataupun karya fiksi di Kompa- 
sikmai Bergabunglah bersama ratusan ribu penulis dan 
Teporter wagga Kompasiana. Untuk rmendaftar, Klik tombol 
Registrasi di www.kompasiana.com, 5 


R Oe Ao Sa BO oa 
Hadir setiap, YBu ai Kompas) 


Alat Stone cushv,Pnepung batu 
btakopavblokbatamihmier.co 
weyor Ing murah ransi amat 
homerteknikOgmal tany02115 
31901,02125885,8121000131 


Tutup KK/Ia andai kotor! 
Promo Program Akhir Tahun dr 
smua, bankis50-605Sanayan 
Bela 95306760,R09In097758507 
s11732066550.monicat0M16170 


Tutup Ke/kta hnya bayar 155 dc 
total” tagihan " traktihutang 
lunas 1005081002033217 


By Asing Jkt 2510/kg-h iba 
.China Korea Tawan Bangkok 
BorEropa amerika ausio afrika 
9ptb/kg. Hub: 021-58962001 


Jasa FCL GL Guangzhou singa 


Ah Aro Beli BeriandJam bks 
muhRolex patok PAPJILCash 
Elito Arloji David JW 72297129/ 

00129039774 panglima polim 
taja nolb disamping Psr blok A 


Dijual sn GTO 4Wsna,AIkohol 
Tha, 196BXI KobtaPomakai 
Sendiri Bukan Ongkos Cetak. 
Dtg Isa ke J Godong Panjang 
Imo Arabika No.18/20 Jakbar 


FOTKIR ox Jepang LS 5. 7ton 
bonsry ola. 2006-2008 hub 
08128195319 


ANN arloi'aroikberlan anda 
li heg tagitem Dil sate tolox 
ppiget dILCooter Wateh 


stc senayan ILG/117-118 Mar 
081388000289/00157931561/81 


AAN atoisbeian hr tagitdehi 
sementara. Tk Goodoil Blok M 
Sguaro ULUG Blok A' No, 31-35 
Oon Lift. Ph, 30102078:6330972 
10300, AVA Galah Mada Para 1.2 No20-05 


Genset Deutz 
Money DutyiritParts 


Hub” Tana, Bintang, (Ooot PA EA IE AN 
Itu) d2 oeejakorta bj Sea by it Huh 
Distrbutor)021351032328 | Gi Ssasarrn/n0/02182563929 | Emas & Borian anda dg li 


"wajar Memakai imesn progukur 
Terkini Oream Cash-Gajah Mada 


Hartcch Genset Powered by 
Perins,Cummins Voho-Yanmar 


PENGOBATAN 


Peras Cummins Vo form, Ken Gagang 

SE mt A08 | pen ta op Ga | pargnpengap 

Sam Got tt | GOR ga | MINNCEEIENNNND 

Dgn Harga Murah, 02125448833 mgedi A Hip Ing tml Ekspat Mudik, Jual Murah, Gen- 

Da ar LAKI | po aembak kata | 
Ne KAN 

Jual Mem2:Mesin Mie Telor/in | 02193757377. Irit, meja makan & 6 kursi: 3it 


#polianco/alat Istrcprabot buku 
inainan anak dIL06161604607 


PERLENGKAPAN RMH 


Bebas Nyamuk, Sirkulasi Udara 
Lana, Hub: Kasa Nyamuk Alfin 
Garansi seumur hidup 0900009. 


Stan/ Mesin Mie Ayant/larin B1 
KinsReste)MubiBayoran Teknik 
1021-2221737-539M06-7060. 
2B0-2083A71 1x.021-5320316 


Ja Mesin Press untuk Kopra 
100 Baru MubJlr 08121082: 
3168 - Dadap -Tangorang 


Jual Msn Press Ex-JoreKomatsu 
45 Ton, 110 Ton, Amade 6D Ton 
150 Ton, ida 160 Tan. Hubungi 
Waya Machinery 021-6696081 


SALE! GENSET PERKINS 
120,305 sampai 500k hubi 
081605097133/061526149276 


Tailor Fatbed 40 FT, 60 Unit, 3 


Arle Karoseri Kumbang, 2006 
MHub1011720691/08526M01518 


TRUCK/TRAILER 


Rolex I @ 21, Kami amin jam 
kami sm dgn asinyaAh boyk di 
Dayu kalangotas trnama hing 
a madi planggan koi 7365161 


EKSPEDISI / KURIR 


(hina-Jakarta PR.022.62203622 
Murah"16-20H Sampai "Service 
Memuaskan ““Biveray Cargo” 


(ce "ARI Piang-Organ" & Prof 
Rcn/StemKropos.ant. biy.cat) 
9157OMC" 32726699 / 7363015 


“ee Piano Brgrsl sik th 75 AN 
lang  kebanitan. kropos” dil 
Heinz Piano Sevc 70370303 


Canopy. polycarbonate. stenlis 
Dintu tralis Maling gate Tlo 
$1390657,3135070716292965 


Palas Gordynsofacaret,blinds 
Wrpapr cuti soa.crpotgordyn 
2P868319:7656919 ko 6 marah 


PERLENGKAPAN USAH 


Diivat: Oven Roti 1 Deck,roofer 
WB Tray, EtalaseMja Kasir 
Mosin KasisBra 901Baru, Mshi 
Garansi Hub:5142329 


Jvat Cp Truk Teler 485 Nissan 
Bk ibhth 95 HKT 2bhtn 02, | Bel semuaMerkatat musi key. 
PO Lb Ah “05, Hub | boardiDrum.Pwr,MIxet, Sooaker. 
06128121101, 1210988:08151721563,Bono 


Keyboard & Digital Piano Expo. 
Roland & Casio.Hub: Aurimus 
Glodok Plaza Lantai 1/28 Ph 
62302656 Cash & Credit 


(Mau Bet/TT:Rupa2 Piano Baru/ 
Rusak, Organ Yamaha Hrg Icdih 
trtinggi Ptx5614859-56943921 


HOTEL/PENGINAPAN 


Fas”Rrpat 100c6brfast hotel 
Pama Indah.Gn.sahai Gt Ancol 
9pnM252v1062203272,6591078 


PAN EN NN PEMBORONG/BIRO TEKNIK) 
usia, Poltih DAN A. Komang, 
Jaksel Terbatas 0010919121” | Arsitek As Karya Saga Contrac 


tor Consultasi Gratis Special 
Rumah Mewah 0811-005-305 


Bangun Baru,Renoy Rmh,Ruko, 
integudang,hub Hadi.0013-919 
1000 Sa1t0s0.021.0156-8323 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTAIBbs 
8y1/Pmutitan legal STC/Biok M 
Arum 96883219:261908668301 

Bermpsaloh dg kekar Sts dur 


22 epute 0021-2009 cc 


Aki Arloi & Beli Bertian” Boi 
Role, patokP.Omega erlandl 
dan Hig tingi & Boi sementara 
Jap Wateh Mal Artha Gading Ic 


Masalah C/KTA?KmI Batu 
Pimuihan.Logal Cot Tuntas STC 


kervet remonberdt 

Husband Soe, Dangterin Law, 

Grnddangic Relaives and 
Ape modem & pa 


Lydia 9196 6125087860523323 | Os-Ph-66505789-001310225799 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 27 November 2012 


F2 GERAI FIT 


Terapi Herbal Untuk Kanker Payudara 
Solusi Tepat, Alami dan Aman 


18 MeKtIl Membontu Menerapi Berbagai Jani 


Belum Operasi, Kemotheraphy, Rodiasi. 
1 Membantu Mencegah Penyebaran Ke Organ 


Stadium Menengah Mingga Lanjut 
Bukan Lagi Masalah! 


Ra Sera Gading Serpong | Ge 


Sr. Tangan 
ani Tp (021) 61 ga 
222 hate: 00129082222 


GERAI FIT | Buah 


Kecil Bentuknya, Besar Manfaatnya 


KECIL-KECIL si cabe rawit. Inilah jargon yang 
sering didengar untuk sosok individu yang tak 
bisa disepelekan. Namun, istilah ini juga bisa 
berlaku untuk buah ataupun sayuran yang 
berukuran mungil dengan manfaat yang 
beragam. Jika tak percaya, berikut ini beberapa 
buah dan sayuran sehat yang berguna bagi 
tubuh. 


Jeruk nipis 

Selain untuk mengurangi — radang 
tenggorokan, jeruk nipis juga dapat membantu 
mengurangi rasa mual saat sedang melakukan 
perjalanan darat, laut, bahkan udara. Caranya 
adalah mencampurkan sari buah nipis ke dalam 
air dingin dan tambahkan dengan gula pasir. 
Minumlah perlahan hingga perut terasa nyaman, 


Minuman ini dapat dikonsumsi sebelum atau 
ketika dalam perjalanan. 

Manfaat yang kedua adalah dapat menjaga 
kesehatan mulut, terutama untuk menyegarkan 
pernapasan. Caranya tidak terlalu sulit. Sari 
jeruk nipis dicampurkan dengan madu dan 
racikan tersebut diminum 1-2 sendok setiap 
hari. Hasil yang didapat akan maksimal jika 
'Anda juga tetap rajin menggosok gigi. Alhasil 
'Anda tak perlu lagi mengeluarkan kocek untuk 
membeli produk mouthwash. 


Bit 

Buah mungil ini umumnya mas 
menyertakan akar. Kandungan karbohidrat dan 
zat besi yang ada di dalamnya mampu 
membantu darah mengantarkan oksigen ke 


ram 


peman souartn rt 40 Ormews| 


parannater Raman 
neh RACK 
mm | 
- 

8: mi Diona: dengan dokter USG, 

na AM website: mwwwolaskasi 

0 CT MTA BNN KAP APA ML » i Jam praktek : 09.30 

Meter 21 7000 9075” ma 0017-4839 0013: 167726 agan 


CARA HEMAT Bin ye 


SIRKULASI UDARA 
Rumah Anda 


REOUEST FOR PROPOSAL (RFP) 


Reference Number: RFP/UNDP/REDD4/006/2012 


onyowwttes, 
Porn 


(UNO? Indonesi Is seeking guakted peoponer) fo the “Provslon of Laga Audit and Compilance of 
(Ucenses on Logging, Plantation, and Mining in Province cf Ctrl Kalimantan" 


JA complete set ol be REP documents can be downloaded Itom the UNOP Procurement web 
wenwundaorid/procuremeni, 


'APres#voposl Coolerena wil be conducted on Wednesday, Nevembar 282012 starting at 1600 AM 
Jakarta Local Time t Papua Room, 79 Noor, Menara Tami Bling, JL MH. Thanvin v3, Jakarta 
Pusat Intereste proposers ara teguested to bing the copy (rt Copy or hard copy) Of the 
PEPAUNOP/RKDDS/MOA/2012 Ye reernee during Ike Pe PtopOKI Coone nc UNDP wing peovdeI. 


Intrested proposers are encournged to regulaMy vb webite to view anyamendment or adetonal 
Information tegas 10 UNS RPP 

The dosng date fo subenslon of RPP proposal Is before 1th of December, 2012 at 120 PM (13:00) 
Jakarta Local Time. 
ae NA Pa aa Na aa an Fe 


La App De any om ke mena On ye Pen aras La sea nat 


KTI IT 


DIJUAL OFFICE STRATA TITLE 


MELBOURNE, AUSTRALIA 
90” PASTI ADA PENYEWA 
HARGA MULAI RP. 4 Milyar-an 


'kabu, 28 Novembor 2012 
18.00-16.30 
Presiden Lounge 
Menara Batavia, Ground Floor 
JILKH. Mas Mansyur Kav 126 Jakarta 


ketan Sons MI SD 


PbuketeM259v,260des3,01/biha 
shanghai 29n0129des/ tour En 
baru disc500rb.hapoy S9ML/17 


DAERAH-DAERAH 
IP Banouna 


JI: Gudang di Kawasan Industri 
De Prima Tora Lt2200/0tOm? & 
112200718502. 02276101899 


I socor 
Dijual mh Lok dokat Tol Vila 


La 
va payr325 ON oxan 
Aa pal adhi Aa 


Mesin kasir baru) ut Restoran | Aussio/JapanyKorea USD 450 
Cafe Bakery dI.canggih tapi hrg | Simalatha/MX, Boina, Bkk-y 
tedangkautot38017293816751 | oromo“Starwisato02145066277 


SEKOLAH KURSUS 


Ace, Ariss.Conv,GMATIELTS 
TOEFL, TOEIC. Mand 1 bi. BSE 
8352323, 8281015 Tote 8/1 


Bali 01 Day Van transport 250xb 
6D Sin-BitePIy 27 Des « BIS) 
USS tie $60 Briliant-15351729 


Bali 28/125orea Jeju 26,28/12 
Sinyav/Bikpuket/VietCombdla 
GulinHanoi-Samudra15876988 

NI bhs PLC: Ingtoefeltsomdr, 
bidorejpajrmkorspanke IMV/ 


Bali 29 docchinakg 25 & 27 


kuR56n002seiborsakake | dckularan ”.22, “4, 2 | Dibelietah Ya 
Seetwin Tar 2132120006 “| Sgm Bose Buta 

Bd MeesotsiGr OT 

Ing Gr Jo Fr mat Fi Ki komp Ace tungShe 28/12 Ban- | Hotel. mulai R699r,ACTV,Hot 


musik hukis Sjitabek Crondeu2 | gung Ku Putih 2 23/12 Ptkc | water mecting. 0251 8336599, 


Ske-kuding, 7he. 22/2-13.y | 057866, 2901068, 6219769 
TANAMAN IAS Paradis 6918232-70507522 

Fe basi Taman, ai | SEMMEBANS pagi gt & cpanas 
Buat/Renovasi Taman, dl | :60sm-9hu 2,0 70sinematthai 

Temon Ketng/Ai TefunAsiom | 30 Sinsasuetg725/tonrane | Sena Via 4 Gpanasu/lr/intr 


GaroboBatuAlaM081581656965 
promopit mongn metic | b95-34319201-08501122711 
Ka pe 


ig mana, Musa GB DeNpASAR 
Disewakan BU Toko ful furnish 


»3et | 30m dipontaiKuta ilPontaikuta 
AN Bol, 210518: 061234818082 


Ivalesrcpnson “ 
Sitefre psn9,3.500. TDA100/ | 
200/60061n5121.6305050-6060 | | 


Panasonic PBX HT308 » 299rb, | Jogia-Bromo-Bali BH 26 Dec | Jual Cpt Tah Kubu Anyar Kuta 
S9rbikey2sitectrtcha | (Group “6 Free 1), Orange | Okt Kartika Piz Ltkditm SHM 
el: 9tPreopsog1:53250606H) | 021-4681151 / 55956521 1b135im Hub 081553221966 


$ 
TA 
UP 


Sma euy: (Ejaan cun | | untununuan (202 MO1 Yg roummun can Bg mana 


Latihan Kerja 
Pendaftaran Gratis I!! 
Aan tm troBnnyan 
CPO AAN LA Ten 


Kepada an, 
ita tang 
INSute ita, am Suten Serpong 


"es permohonan Maaf 


Kum, selaku pihak Managemen dar Iva Princess Spa, lam Sutera, | 
bertmain menyampakanpermahonan maaf dan penyesalan terdalam | 
ata tidak sengaaan yang dloukan oleh salah satu tt Kami pada | 
tangga 17 November 2012, yang hendak melakukan perberihan rutin 
Iuangan estmant tanpa mengetuk pintu dan melhut tanda “| 
Octupied" masi terpasang dimana pada satu dialam ola Ibu Mana 
Yang bau selesai melakukan estment dan masi berada didata, dan 
mmengaibatan Ibu Hana mendapatkan pengalaman yang tdak maa. 
Sesaat eat hasan, ka sudah meminta ma lngsungkapada bu | 
Mana beserta suami | Gieral penjelasan onologis dan surat 
permohonan mu trtuls. Kami menyadari bahwa tidak ada yang bs | 
menggantikan ketidak nyamanan yang ibu Hana alam, untuk Hu kami 
Hanya ba mohon ibutatn pintu mas! yang seberat sebotarny ata 
tejadi yang sangat ham ssaltan dan menja pelajaran yag tang | 
DOT bagi kari semua. Walaupun Udak seni, tapi apabila Ibu Hara 
beranansebaga bentuk ungkapan penyesalan kami, sudiah rana | 


Kon Kop-Cengkoh: ou 
tian-alak Dl 75000m9100000/ 
im Tabanan 06123999087 TP 


TN JUAL NAKULA KUTA, 
SHM 315m? sbangunanIobat 11 
Wahyu 081999871999 RW Kuta 


( paransaru 


Dihat tanah 1 65007 Ji 
Tuapku Tambusai / Nangka Hub, 
Oelire3ah 


KosSalatopi Lembur. Sawah 
Sukabum.5.012m/9050cb Ton, 
Swim Ikan, TP,0816945101 


Bvocvaarta 


Dihal tanah & bangunan (2 
Lantai) letak tengah kota 
Jogjakarta hub. 081221765168 ol dana Ip Ck 


ee! Jam OLI Apr 350rb acc 
BPKB nsbh sik O2, ling cas 
BDOM, 29 Prgansh pd/12 bng 
On Wooo sury Ho B7 
IMA Sok Seraton hi. | PMA Pe lu 
talsha, Ld200m langka) Ck : | Jing RO GA Gis Kalu Uni 
bti/kondotet:081592990555 | Akogagta 


LUAR NEGERI » Nan 


Dijual Properti diS'poe. Proses Uma On 
Mudahb bunga Ringan iserta & san je 
Inyestasi yg menguntungkan !! 

45 9799OME2/ BEM: 28121670 


PELUANG USAHA 


Loker Fult Cake (ia Isi Buah, 
Non Kolestero Membutuhkan: 
Distributor. & “Agen. Hubungi 
0815533919 / 0811.299.000 
tokkrtuttakes gmail.com 


Mau Buka Usaha Bakmi MGM? 


021-68683676 Diklat Resto 2hr 
Cet:32 HalimOBakMMGM.com 


KERJASAMA 


Toh ada rushermh L290m SHM 
LD 12m, Pst bisnis JGoayan, 
081392130869 / 087838109615 


ee Alam caps Byr Bog saja, 
mp survey,agunn Boi MOL/mtF 
Maju Artha 7260501-7261979 - 
TRBSNIS Ciledug Ry 204 Gilir 


Ace jam cairjmn BPKB Top sur 
Weybs byr Bog saja.Ti Makmur 
Sejantora Phx6332006 /" 2006 
Jiasyim Ashar LB Jakpus 


(Dana Tunai pes cpt Ih Ca 
 itha AM Sangail726302181 
82/83 Ima bokb mbV/mti aman 


Hilang A Bh BPKB Asti Mitsubi 
shi Pickup Nopot2 8125 0G, A/n 
Toyo. J.Guntur No.67 Garut 


Sekolah Pilot di MZ Ro-seeit 


S'oore Kmc HR/BL/TH Kiliney 
Road ACAWIT/SwPool HMI 
Bus Bi Orchard-081220376687 


“Spore: Sewa Kom Harian Bersih 
dkt MRT Semesat/BIS Orchard 
Dapur Wif,Actv 081602070168 


S'oore: Sewa kmr harian bgs & 
brshiCondo MT Elizabeth” Nove- 
na, Bekat MRT dan Orchard. 
Kontak: 165 9601915 (BBM: 
2A5E6138) dan 245 116536 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


LUNA MAYA / ARTIS 


KLINIK FU SHOU 


otak. Warna merah pada buah bit disebabkan 
oleh gabungan pigmen ungu betasianin dan 
(pigmen kuning betasantin, Anda dapat mengolah 
buah bit menjadi minuman dengan menyaring 
'ampasnya lebih dulu. 

Mengonsumsi buah bit dapat membantu 
meningkatkan fungsi hati dan kantong empedu, 
membantu menghancurkan sel tumor dan sei 
kanker, mencegah anemia, serta menurunkan 
kadar kolesterol, Anda yang kekurangan darah 
dapat mengonsumsi buah bit secara teratur 
karena dapat membantu memproduksi sel-sel 
darah merah. Jadi, di balik bentuknya yang 
mungil, terdapat manfaat yang besar, bukan? 
IGPW 


rara) 


asas 


2 Ta 
TANG / Welas 


2 alel 
Kasih Sehat 


u 
Io) 
a 


Penyakit pria: wakutasi dini, disfungsi! 
reka, perawatan “Mat Vital, mengokarar| 


LABORATORIUM dan alatalat modem 


IKA SETIAP HARI, TANGGAL MERAH TETAP BUKA 
Alamat : Mangga 2 Sguare lantal RL no.1a-1b-22-2b-20-35-6 


hatcom mall: welaskasihsehatBhgmal!.com 


00. Telp 021-62318500/021-62313520 


Laser Lipolysis 


(Teknologi Canggih Penghancur Lemak) 


Langsing III 
Dalam Sesaat 


"Nana eta rang erraraai 


PT. METRO PEARL INDONESIA 
PO BOX 126 PURWAKARTA 41100. 
Oem: 
hinthen-spors.com 


PLEASE IGNORE OUR PREVIOUS VACANCY 


Bth Manager Produksi S1 Domi 
ii Dadap, Tangerang. Lmtn Ko 
Pargudangan” Harapan Dadap 
Jaya, JiRaya Ptanis Blok DIO 
No 36-38 Hub Bok Mondri 


Bth Staff Pelaporan Mengerti 
InteenetEJaringan.Lamun Krim: 
BPR Artadomas JiDaan Mogot 


DriveshandaleLoyaLohm jl DKI, 
In/bi, personalG, toxya Si97. 
021-62866864/ 061210907510 


LOWONGAN 


UNTAN: Kemala Bat CeeeParnai 

r Sa Ka ng 

han/Pengowass1 Seret | pap, 

Mervtapaten genta | um “Enes, rpm 

Jaksel 831-1161/3356-9506 | Cogioemal: atiwangcbo.netid 
Penista 


Pensiun wikim Incm #$800 
Wook «0812 8000 3116 


PPLYP/F Data Eno IRT/ 
AS Tam inem 15800 
AW» 312 009 1175 


Artis prod & mngmt er p/v wih 
Dr imi ds, onk2 dim, shot tv, 
Eshow. Iki, water, milo 
rentealntik tvoneimotio, mnt 
4 ka 02199151523, 71790876 


A (PLY P/F Data Entry IRT/ 


Mke0time os daa etey 
Bisssatateham 
Saos OaNpRbe2a 


Mokanik Engine & Eletric Pria, 
(mahi, pengalaman min 2th. Uk 
1 Fatmanati. Lamaran Ingsng: 
Bengkal CBU Ayun Jaya Motor 
JlDanau Sunter Sitn, Blok: OM! 


Kovi13-15, Jakarta Utara. 


Customer Service(Min23TNO3, 
Bs M.of.Eng kt KMK IR 
Sms nama posisi 081932627277 


ATA Eny (P/F Time) 30 
Position 35-60,Pensun/irt 
TARIK “ 5310019287 


Desain Grdfis min D3,dom 
JakSel pndm min 1. Un8s 


PIW sngiemin SMU/K.Doloma 
Stak sdg kulah/Ai.No Agony 
1 dipungut baya.Lmun Isg ko: 
PTkonsolinda.JLetionSuorap- 
to Na308, (samping BCA Galur) 
Jak-Pus.Gadung” Gobal Entro- 
otoneu. Paing Inbt1 minggu. 


Bth Cot Penerjemah Mandarin | PShon.Corrai  Draw,7260016 
Indo, Lancar, Gali Tinggi, Jarang | 61364638:085697936922 
ada. Hae0918 0729 3692 pa Hi Et, 


Bth Sar Graphic Design u/ Re- 
touch Photo & Digital Imaging 
pxngalaman Hub: 0210660512 


muretingkwcbdesiger.reah 
grad/pogimmn lamaran via email 
Ind diwsionlEyahoo.com 


KARIER 


ATA Entry Pine,MINISh | SPG-Shampo Men WI Ji9/Se 
DD PentuniRt wu | Palm Min ih SepekuMkoinen 
R0 7 0912 12305: | Bas Muo pit 3221171 


Supir pribadiumasd2thu/di Jak 
bar bs Matic, punya moto 
085881026362 sms tak dilayani 


Urus Yin2/IMB SertifikatPgim 
Kotl Pny Motor Sendi, Lim Igs 
Komo.Ruko” Permata” Sonoyan 
Blok, C26” JlTontara Pelat 
Pata Senayan Jaksel 12210 


V2" Data Part Time Min 


30-58trt/Ponsiun Wek 
1nc14-10)11085219193535 


Dz (try D/F 30positon 


Dz Entry P/F 30positon 


30-500y11/Pensiun wicm 

ipceMe10It/081318170401 
Der ThgJahit Pria & Wotifas: 
Mess Dtg s9” JLRaya Plut 
Setan N0.614b:021-99600602 
Dibutuhkan). Site Manager, 
Pit Engineer, 3)Polaksang 
Struktun/Finishina,”)Oraftr, 


35Th PenskayiRT Wikm 
0 7J1,”0513 1911 3605: 


Bisuvayo, )satety Offeer 
Da Kogan | KEPADA KEUANGAN 
Gedung min Shn, utk No 51 | Am myatp Wnt macgom, Juhur 


Siol/Ats” Pengaliman/' Fresh 
Graduate Lnwn ke Jlbondungan 
Wii Raya GA No. Jakpus, 
ikan : Stalf Import/ Wnt/ 
Pong. Hub: 65301635. Pork 
Sunter Pemai Blok An0.2 
Dicari Drver Pribadi, min pgmn 
7 tahun. Terbiasa dangan mobil 
(matic. Hubungi :001310425130, 
Dir Supervisor (la utk resto 
srafood Min. 03.Bortgong Iwab 
Ulet disipin,paimn min, th Km 
limm kp Dian Mogot Baru Jl. 
Bedugul Blok. IA No. BASA 
WKldores Jakarta Barat 

.WIFE /Retired wicEnty 

Data At homeInc: IBI 

22601” "081319327059 
fa DatasMin 28thPensiun 


Min SMA.Umn tulis tangan kam 
ko Pangeran Jayakarta No.71 


th: Tenaga Akuntansi, Wanita 
min 03, Palm karja min 3 th 
Hube 021-532.1003, 5321007 


th Adim FT/PT(MIn23TN 03,85 
Ws office coglsh akU)4Zitams 
Nama & Posisi 081505880215 


Bth segera Accounting SPV min 
S1 akuntansi. Datang langsung 
ko PT Cityelink Express, Ruko 
Perum Greenvile blok AX 9 
Jakarta Barat 11510. Tol 
(021756960673:75, 

Bth sariAdm KeutW)min SMK 
JAK Dom BSDLACC bs Pajak dan 
Lap Keu,Dem Jak-Sel Pimn min 
In Hub 7260016-48366888 


Bth Sales Counter Spare part 
Pria/ Wanita marcadth CV kam 
ko JiTaman “Sari, Raya 63A 
Jakbar Hp.001210623168 


Bth Sales Grease & Lubricant 
maradthGaii, komisi, bus 


Anta mem 
Permanen, 
Mona mn pat 
pngiman 21-40 laki hubihony 


Pan | He ka 

APEL | ian Sk Matta 

EKO At aa | ea Ma Meja 

Perayaan Timur Raya No 17 Kemayoran 
PETA 

Dian» Matang, PM, 

Perusahaan meta Parfum Ca | Delman, Maaf AG 


segera Sales (Min SMU) & ADM 
(Min SMU, bisa Exe)” CV 
Taman Kencana E8 n0 20 Jakbar 
Prshan yg bergerak dibidang. 
Stainless Steel membutuhkan, 
2 Staff Marketing GMA/Seri, 
2 Stat “ADM Gutang/Adm 
Kewangan (SMA/ Sdr, 1 Staff 


Pos3stin. 102155951358 


SIs bid tknik (p) palm, dom 
tar-cgkg, pny kndraan, min.3/ 
smakm av fotnctdcbn.netid 
Staf" Marketing Property min 
D3 Gaji“Bonus.punya Kond P/W 
Berpgimn,Wivsan 1va5,7260016 


Accounting (Min DI)IO Sat | 60966600/085097936922 
bongkar must (SMP) Lamaran 

Via Pos «UTC dok 1:5 Bok | USEKRETARISI 

B1, JL Hayam Wuruk 127, 

Jabar 11160 Bt Sor Skor, ot Fresh Grad, 


Bs sa Ke Gali Asuransi) Email 
Wiko sekaetarsogmailcom 


Sekretariat,S1/D3, Bisa Inggris, 


Ward.ExcelP Phatoshop,Pdlm" 
ThSrat ko ITC Permata Hijau 


Prshn Furniture Interior Design 
th DPria Gudana,2)Wnt Aam 
min SMA/SiuKussai Komo 
Palm 3)Pia/wntOrafter3DMax 
Diutmkn, S16Pglmn.Lmmn kam 
Rukan Miami Bk A n0.18 Komp 
City Resot Cengkarenerjakbar 


Staf Property Dnas, uar/ Cri 


Ruko Diamond 0.22-23 Jlarteri 
Permata Hijau Jakarta 12210 


Lokasi, Palm Keri, Pay Motor | METEKNIK PRODUKSI 
Sendiri, Gal Kombi Mine Lme 

Ipar Komp, Ruko Terma | Oicat Metanik Inectonberpe 
Senayan Blok C28 Jitentara | ngalamanllmn bawa Ia 


Pelajar Pata Senayan Jaksel “| Pajajaran NoJA 191(25657001) 


